HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: 

P.K. OJONG (1920-1980) 
JAKOB OETAMA 



Siasat Demokrat 

Presiden Ukraina Volody 
myr Zelenskiy memberi ke 
saksian soal Donald Ti ump. 

INTERNASIONAL/HLM 5 


KOMPAS 

AMANAT HAT I NURANI RAKYAT 


Resesi Ekonomi 

Biasanva resesi terlambat di 
antisipasi karena lak segera 
diambil aksi. 

OPINI/HI-M 6 




20 Halaman/24 Halaman E-paper 

Nomor 103 Tahun Ke-55 

E-mail kompas@kompas.id 
Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 80626688-99 

Layanan Pelanggan 

(021) 25676000 (WA) 0812 900 50800 

Harga Langganan Rp 98.000,00 

+ Ongkos Kirim 

Harga Eceran Rp 4.500,00 


Totalitas Lucas Alario 

Lucas Alario (27) bukanlah 
sosok yang menonjol da 
lam tim nasional Argentina 

OLAHRAGA/HLM 20 


JUMAT, 11 OKTOBER 2019 


www.kompas.id 


(clhariankompas ^j| (Qhariankompas @hariankompas 


DAYA SAING 

Pasar Besar Tak 
Cukup Jadi Penarik 

JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kualitas surnber daya manusia 
dinilai menjadi agenda mendesak bagi Indonesia untuk meng- 
genjot daya saing di kancah global Kualitas modal manusia 
merupakan salah satu pertimbangan investor masuk ke Indo¬ 
nesia. 

’’Keunggulan Indonesia, yang selalu diandalkan, ada lab 
pasarnya yang jumbo. Kita lupa bahwa setelah ada FTA 
(perjanjian perdagangan bebas), pasar jumbo itu tidak lagi 
menjadi daya tarik,” kata peneliti senior Institute for Develop¬ 
ment of Economics and Finance (Indef). Enny Sri Hartati, di 
Jakarta, Kamis (10/10/2019). 

Hal ini karena melalui [perjanjian perdagangan bebas, 
investor bisa menjadikan Indonesia sebagai pasar, di mana pun 
mereka berinvestasi. Enny menyampaikan pendapat itu dalam 
diskusi kelompok terfokus 
bertajuk ’’Non-Tariff Mea¬ 
sures sebagai Inst rumen 
Perlindungan Industri Da¬ 
lam Negeri” yang digelar 
Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) Indonesia. 

Sebelumnya, Forum Eko¬ 
nomi Dunia (WEF) dalam 
laporan Indeks Daya Saing 
Global (GCI) 4.0 tahun 2019 
yang dirilis Rabu (9/10) me- 
nempatkan Indonesia di 
peringkat ke-50 dari 141 ne- 
gara, turun dibandingkan 
dengan tahun lalu yang ber- 
ada di peringkat ke-45 dari 140 negara. 

Ada 12 pilar penilaian dalam indeks tersebut. Indonesia 
mendapat nilai paling rendah pada pilar kapabilitas inovasi 
(37,7) dan nilai terbaik pada stabilitas makroekonomi (90). 
Pilar pendidikan dan kesehatan menjadi catatan karena 
berada di urutan bawah. 

Enny membandingkan Vietnam dan Indonesia Ada lima 
faktor yang dinilai menjadi kunci daya tarik investasi Vietnam, 
yakni kemudahan regulasi investasi, SDM, keterbukaan eko¬ 
nomi atau perjanjian dagang, dukungan infrastruktur, dan 
stabilitas makroekonomi 

Merujuk data Bank Dunia, peringkat Indeks Modal Manusia 
(Human Capital Index) Indonesia kalah dari beberapa negara 
ASEAN ataupun Asia Timur dan Pasifik. ’’Padahal, Indonesia 
sudah lama memiliki kebijakan alokasi anggaran pendidikan 
20 persen dari APBN,” kata Enny. 

(Bersambung ke him 11 kol 1-2) 



Enny Sri Hartati 


Target Teror Kini Terarah 

Penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto menunjukkan bahwa serangan teror makin 
terarah antara lain ke pejabat negara. Pengamanan pejabal negara mendesak dievaluasi. 



Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto digotong dari mobil menuju ruang UGD Menes Medical Center sesaat setelah diserang di Alun-alun 
Menes, Kabupaten Pandeglang, seusai meresmikan ruang kuliah bersama Universitas Mathla’ul Anwar, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). Wiranto menderita 
luka dua tusukan di bagian perut Polisi menangkap dua tersangka suami-istri, SA dan FA, yang diduga terpapar jaringan NIIS. 


RESAPAN AIR 

Merugi Setelah Situ 
Menjadi Perumahan 


JAKARTA, KOMPAS — Untung tak dapat diraih, malang tak dapat 
ditolak. Alih fungsi puluhan situ di Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, dan Bekasi tak hanya merugikan warga, tetapi juga 
pemerintah. Bahkan, pengembang perumahan yang mengu- 
asai situ dengan alas hak berupa sertifikat hak milik dan hak 
guna bangunan juga ikut merugi 

Sertifikat alas hak di atas situ membuka jalan beralihnya 
fungsi situ dari kawasan konservasi dan pengendali banjir 
menjadi perumahan. Situ Ciming di Depok dan Situ Asem di 
Kota Bogor merupakan sebagian situ di Jabodetabek yang 
beralih fungsi menjadi perumahan sejak 1980-an. Perubahan 
fungsi kedua situ itu bermula dari penerbitan HGB di areal situ 
hingga kemudian didirikan peiumahan di atasnya. 

Situ Ciming di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, 
Kota Depok, kini dikenal sebagai perumahan Mekar Perdana. 

Jejak situ masih tampak pada 

n ~r.Tr 77. .. .. .. lingkungan perumahan seluas 

klik.kompas.id/mukimdisitu ha Sp ir Th ek tar dengan topo- 

grafi menyerupai mangkuk. 
Perumahan dikelilingi tebing setinggi 4-5 meter. Di atas tebing 
dipadati permukiman dan sebagian tanah kosong. 

Tak kurang dari 300 rumah berdiri di perumahan Mekar 
Perdana yang dibangun PT Antar Samudra Perdana tahun 
1986. Dari kopi HGB yang diperoleh Kompas, diketaliui 
perumahan berdiri di atas lahan yang dicatat dalam dokumen 
HGB Nomor 1 dan diterbitkan pada 15 Maret 1986. 

Menurut ketua RW di perumahan Mekar Perdana, Sulae- 
man, sejak 2005, banjir di lingkungan tempat tinggalnya 
bertambah parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Saat itu, 
areal tanah kosong di sekitar perumahan Mekar Perdana mulai 
dibangun perumahan, tempat ibadah, liingga fasilitas umum 
lainnya. Akibatnya, seluruh air pembuangan dari hunian di 
sekitamya mengalir ke perumahan Mekar Perdana yang 
berada paling rendah. 

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Surnber 
Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 


(Bersambung ke him 11 kol 6-7) 


INDEKS 


Tul upan Saw it 
16.3 Juta Hektar 

Setahun Moratorium Sa- 
wit, diketaliui tutupan sa- 
wit mencapai 16,3 juta 
hektar. Masih banyak pe¬ 
kerjaan rumah yang harus 
dilakukan. umum/hlm u 


"Sni va dan Neraka” 
Buan Pala 

EPAPER/HLMC 



klik.kompas.id/lingkaransetan 


Lingkaran Setan 

Pemberantasan narkoba 
tidak pemali berhenti. 
Namun, narkoba sulit 
diberantas. kompas.ID 


READ EDITORS' CHOICE IN ENGLISH 


kompas.id 


JAKARTA, KOMPAS - Penyerang¬ 
an terhadap Menteri Koordina¬ 
tor Politik, Hukum, dan Ke¬ 
amanan Wiranto, Kamis 
(10/10/2019), di Kabupaten 
Pandeglang, Banten, mengindi- 
kasikan bahwa pejabat negara 
rawan menjadi serangan teror. 
Pengamanan pejabat negara 
perlu dievaluasi, antara lain, ka¬ 
rena sembilan hari lagi atau 
pada 20 Oktober mendatang 
ada pelantikan Presiden dan 
Wakil Presiden RI periode 
2019-2024. 

Evaluasi ini juga dibutuhkan 
karena serangan terhadap Wi¬ 
ranto sudah diindikasikan pada 
Mei 2019. Saat itu, Wiranto ber¬ 
sama pejabat lain, yaitu Menteri 
Koordinator Kemaritiman Lu- 
hut Binsar Pandjaitan, Kepala 
Badan Intelijen Negara (BIN) 
Budi Gunawan, dan mantan 
Kepala Detasemen Khusus 88 
Antiteror Komi saris Jenderal 
Gregorius Mere, disebut men¬ 
jadi target pembunuhan dalam 
kerusuhan 21-22 Mei 2019 di 
Jakarta. 

Selain itu, BIN juga telah 
mengidentifikasi gerakan pela- 
ku penusuk Wiranto, yaitu SA 
alias Abu Rara, sejak tiga bulan 
lalu. SA dan istrinya, FA, diduga 
anggota kelompok teroris Ja- 
maah Ansharut Daulah (JAD) 
yang berafiliasi pada Negara Is¬ 
lam di Irak dan Suriah (NIIS). 

Perlunya evaluasi pengaman¬ 
an pejabat negara juga disam- 
paikan Presiden Joko Widodo. 
”Saya sudah perintahkan kepa- 
da Kapolri untuk memberikan 
pengamanan yang lebih baik,” 
kata Presiden seusai menje- 
nguk Wiranto di Rumah Sakit 
Pusat Angkatan Darat (RSPAD) 
Gatot Soebroto, kemarin. 

Wiranto ditusuk saat turun 
dari kendaraan di Alun-alun 
Kecamatan Menes, Kabupaten 
Pandeglang, Kamis sekitar pu- 
kul 11.50. Wiranto datang ke 
Menes untuk menghadiri pe- 
resmian gedung kuliah dan pe- 
nandatanganan prasasti di Uni¬ 
versitas Mathla’ul Anwar, Me¬ 
nes. 

Kepala Kepolisian Sektor 
Menes Komisaris Dariyanto 
dan seorang lainnya, yaitu Fuad, 
juga mengalami luka tusuk keti- 
ka menangkap SA yang menu- 
suk Wiranto. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla 
seusai menjenguk Wiranto juga 
mengatakan, pengamanan, ter- 
utama bagi pejabat negara, per- 



Presiden joko Widodo menyampaikan keterangan seusai 
menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Rumah Sakit Pusat 
Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Wiranto dirawat 
dan dioperasi setelah ditusuk di Kabupaten Pandeglang. 


» BACA JUGA: 


Sasar Pejabal 

Sejak beberapa tahun lalu, 
sebuah kelompok ter- 
afiliasi NIIS telah mem- 
proyeksikan pembunuhan 
terhadap sejumlah pejabat 
negara. kompasjd 

klik.kompas.id/sasarpejabat 


lu segera dievaluasi. Apalagi 
hingga saat ini masih ada ke¬ 
lompok radikal. Detasemen 
Khusus 88 Antiteror dan BIN, 
kata Kalla, selalu mengingatkan 
adanya gejala yang mengancam 
keamanan para pejabat negara. 

Secara terpisah, Komandan 
Pasukan Pengamanan Presiden 
Mayor Jenderal Maruli Siman- 
juntak mengatakan, pihaknya 
selalu menerapkan standar 
pengamanan untuk risiko ting- 
gi, termasuk saat Presiden dan 
Wap res turun ke daerah. 

’’Kami selalu siaga. Mu- 
dah-mudahan tidak teijadi 

(Bersambung ke him 11 kol 3-5) 


Sejumlah 
Penyerangan/Teror 
terhadap 
Pejabat Negara 



5 Maret 2000 

Matori Abdul Djalil 

(Wakil Ketua MPR] 
Matori dlbacok 
seseorang yang 
menyamar sebagai 
penjaja mesin pen- 
dingin ruangan dan 
perabot rumah 
tangga di rumah- 



10 Oktober 2019 

Wiranto 

(Menko Polhukam) 
Oiserang oleh dua 
orang sehlngga 
menderita dua luka 
tusuk pada perut di 
Alun-alun Menes. 
Kecamatan Menes, 
Kabupaten Pandeg¬ 
lang. Banten. 


Surnber: Pembentaan Kompas. Oiolah oleh fn 

Utbang tompa sAOG/WEN/DEW/EDR U 

I NPt KUtAPlKi IH WAWAN 


’’Ightiyalat" dan 
Legitimasi Serangan 

Sarie Febriane 

P enusukan terhadap Menteri Koordinator Politik, 
Hukum, dan Keamanan Wiranto merupakan salah 
satu bentuk serangan teror yang menggunakan 
taktik ightiyalat. Taktik ini sebenarnya telah 10 tahunan 
lalu terdiseminasi dan dlpelajari di kalangan jejaring 
teror di Indonesia. Dan, sasaran pejabat negara juga 
sama sekali bukan hal baru dalam sejarah teror di negeri 
ini. Kini jadi kian berbahaya ketika model serangan 
tersasar/terbatas ( targeted) demikian berpretensi me- 
rebut legitimasi pubiik di tengah melemahnya dukungan 
moral pubiik terhadap aparat negara. 

Seperti biasa, setiap kali ada serangan teror, terutama 
yang menyasar aparat sebagai simbol negara, berbagai 
”teori” konspirasi yang dicelotehkan warganet di media 
sosial bertaburan. Tudingan settingan, konspirasi, dan 
sejenisnya itu menunjukkan dangkalnya ingatan awam 
terhadap catatan sejarah rentetan serangan teror di 
Indonesia 

Sejarah mencatat, serangan teror yang menyasar 
pejabat negara sudah terjadi sejak Peristiwa Cikini pada 
tahun 1957, yakni menyasar Presiden Soekamo. Se¬ 
rangan itu juga dilatarbelakangi ideologi radikal yang 
membajak doktrin agama. Latar beiakang itu setidaknya 
tertuang dalam sebuah penelitian tesis berjudul ’’Tragedi 
Nasional: Studi tentang Peristiwa Cikini Tahun 1957” 
karya Dahlan dari Program Studi Ilmu Sejarah Bidang 
Ilmu Budaya Program Pascasarjana Universitas Indo¬ 
nesia, tahun 1997. 

Ightiyalat sendiri sederhananya merupakan suatu 
operasi pembunuhan terbatas ( targeted, bukan massal 
atau random) yang senyap, diam-diam, dan mendadak. 
Jenis operasi ini sejak sekitar satu dekade lalu sudah 
digelorakan di kalangan ’’jihadis” di Indonesia. Ter- 
minologi ’’jihad” di sini khusus merujuk pada istilah yang 
digunakan di kalangan jejaring teror sendiri, yang me- 
maknai konsep jihad secara tertutup, yakni kekerasan 
atau perang ( qital) semata. Harian Kompas pada 27 
Desember 2011 pernah menurunkan artikel ’’Munculnya 
Kelompok Kecil tetapi Berbahaya”, yang mengulas tren 
dan prediksi serangan teror terhadap aparat (simbol) 
negara, serta mulai diliriknya taktik ightiyalat, dan 
prediksi kemunculan berbagai kelompok kecil setelah 
lumpuhnya organisasi teror besar, Jamaah Islamiyah. 

Taktik ightiyalat menjadi pilihan taktis. efisien, dan 
rasional di kalangan jihadis. Sebab, taktik ini memang 
paling memungkinkan dilakukan oleh pelaku jihad in¬ 
dividual (ataupun kelompok kecil) yang kapasitasnya 
masih rendah untuk melakukan serangan teror besar 
yang, misalnya, membutuhkan keterampilan merakit 
bom. Taktik ightiyalat juga diyakini cukup efisien dalam 
menyasar target domestik atau "musuh dekat” ( near 
enemy), dalam hal ini simbol negara. Doktrin thagut 
terhadap aparat dan pejabat negara menjadikan mereka 
sasaran yang sah untuk diserang karena dianggap 
menghambat tujuan utama jejaring untuk mewujudkan 
kekhalifahan. Motivasi itu juga melatari Peristiwa Ci¬ 
kini. 

Perlu diingat, sebelumnya, konsep musuh dalam 

(Bersambung ke him 11 kol 1-2) 
























2 


Politik £ Hukum 


k()\l P \S. J U\l \ T. II OKTOBE R 20 19 





DEMOKRATISASI 

Literasi Politik Jadi Kebutuhan 


JAKARTA, KOMPAS - Literasi po¬ 
litik sangat dibutuhkan dalam 
penguatan dan pemberdayaan 
politik warga negara. Literasi 
ini terutama untuk mengedu- 
kasi hak-hak politik warga ne¬ 
gara sehingga mereka mema¬ 
hami secara benar posisinya di 
antara berbagai kekuatan po¬ 
litik. 

’’Literasi politik memiliki tiga 
komponen dalam konteks ta- 
taran akademik. Pertama, pe- 
ngetaliuan warga yang makin 
bertambah. Kedua, keterampil- 
an warga mencari lebih banyak 
sumber ataupun jaringan, dan 
terakhir adalah sikap politik 
yang jelas,” kata pengajar 
komunikasi politik di Univer- 
sitas Islam Negeri Syarif Hi- 
dayatullah, Jakarta, Gun Gun 
Heiyanto. 

Pernyataan ini disampaikan 
Gun Gun dalam bedah buku 
karyanya, Literasi Politik, Kon- 
solidasi Demokrasi di Indonesia 
Pascareformasi. 

Dalam bukunya. Gun Gun 
menjelaskan tentang konseptu- 
alisasi literasi politik yang per¬ 
tama kali digunakan Presiden 
Asosiasi Industri Intemasional 
Paul Zurkowski pada 1974. 
Seiring dengan berjalannya 
waktu, literasi politik dijabar- 
kan sebagai upaya memahami 
isu utama politik, keyakinan 
utama tokoh politik, dan ke- 
cenderungan mereka meme- 


Literasi politik ini 

sebenamya 

kemampuan 

memahami 

persoalan politik 

secara utuh dan 

komprehensif. 


ngaruhi masyarakat. 

Menurut Gun Gun, literasi 
politik tidak hanya dibutulikan 
masyarakaL tetapi juga elite po¬ 
litik. Pasalnya, elite politik ada- 
lah kelompok yang ikut ber- 
tanggung jawab memunculkan 
isu politik yang juga berimbas 
ke masyarakat. 

Gun Gun menilai, politik In¬ 
donesia belum sepenuhnya ber- 
adab karena elite politik masih 
memiliki persoalan, seperti 
rendahnya komitmen dalam 
menyampaikan isu-isu yang 
proporsional. Padahal, mereka 
mengetahui isu politik mana 
saja yang baik dikonsumsi pub- 
lik ataupun yang merusak masa 
depan bangsa. 

Persoalan lain yang belum 
dapat diselesaikan elite, kata 
Gun Gun, terkait oligarki dan 
pengedepanan kepentingan 
yang bersifat pragmatis. Aki- 
batnya, kader partai kesulitan 


membuat perubahan karena 
haras tunduk kepada keputus- 
an pimpinan. 

Literasi rendah 

Politisi Partai Golkar, Ace 
Hasan Syadzilly, melihat peris- 
tiwa seperti kerusuhan di se- 
jumlah daerah di Indonesia dan 
pertikaian di media sosial 
mengisyaratkan masih rendah¬ 
nya literasi politik di masya¬ 
rakat. 

"Scgala perdebatan haras 
berdasarkan literasi politik. Li¬ 
terasi politik ini sebenamya ke¬ 
mampuan memahami persoal¬ 
an politik secara utuh dan kom¬ 
prehensif. Jangan sampai saat 
berdebat, kita jadi kehilangan 
logika,” ujar Ace. 

Kemampuan literasi politik 
yang mumpuni, kata Ace, dapat 
mendorong masyarakat berpar- 
tisipasi secara aktif, baik secara 
langsimg maupun tidak. 

Politisi Partai Kebangkitan 
Bangsa, Maman Imanulhaq, 
menyatakan, tokoh agama dan 
organisasi masyarakat dapat 
dilibatkan dalam meningkatkan 
literasi politik masyarakat. Ini 
karena banyak masyarakat yang 
percaya dan menggantungkan 
sikap politiknya kepada tokoh 
agama ataupun ormas. 

Dalam memahami politik, 
kata Maman. masyarakat haras 
mengetahui wilayah abu-abu. 

(MTK) 


BELANJA ONLINE 

MATAHARI.COM 


feMATAHARI 


PKPU Pencalonan Pilkada Masih Disiapkan 

Komisi Pemilihan Umum akan membahas secara internal 
sejumlah peraturan terkait pilkada serentak 2020, termasuk 
peraturan terkait syarat pencalonan pasangan calon kepala 
daerah. Anggota KPU, Evi Novida Ginting, Kamis 
(10/10/2019), mengatakan, selain pembahasan internal, KPU 
juga akan menggelar diskusi kelompok terfokus mengenai 
Peraturan KPU (PKPU). Peneliti Konstitusi dan Demokrasi 
(Kode) Inisiatif, Ihsan Maulana, mengatakan, terkait PKPU 
pencalonan, materi visi-misi dan program pasangan calon 
mesti bisa diperbaiki. Hal itu agar tidak hanya sebatas syarat 
administrasi yang bersifat seremonial. ’’Seharasnya KPU bisa 
membuat terobosan dengan diakomodasinya penambahan 
visi-misi program dari para kandidat," kata Ihsan. ONK) 


Pelantikan Presiden Akan Diwamai Parade 

Pendukung Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Wido- 
do-Ma’raf Amin akan menggelar syukuran saat pelantikan 
Jokowi-Amin, Minggu (20/10/2019). Menurut rencana, akan 
ada parade budaya dari berbagai kelompok seniman di 
sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta, dari mulai Bundaran 
Hotel Indonesia sampai Bundaran Patung Kuda. ’’Intinya 
syukuran, tapi juga ada kontribusi dari budayawan dari 
berbagai kelompok seni yang ingin meramaikan dalam ben- 
tuk parade budaya,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moel- 
doko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 
(10/10/2019). Namun, dia menekankan, acara syukuran itu 
bukan untuk hura-hura. Sementara terkait rencana unjuk 
rasa sejumlah elemen mahasiswa saat pelantikan, Moeldoko 
meminta agar niat itu diurungkan. (1NA/DVD) 


Lobi Jokowi-Yudhoyono 
Belum Hasilkan Keputusan 


Suarakan Kegelisahan 


KOMI'AS lll-Rf SRI KUMOHO 

Musisi Melanie Subono bersama Fajar Merah tampil 
membawakan sejumlah lagu dalam rangkaian bincang santai 
bertajuk ’’Mendesak Tapi Santuy” di kawasan Setiabudi, 
Jakarta, Rabu (9/10/2019). Isu-isu terkini, seperti UU KPK 
yang bara direvisi terbatas, Raneangan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, kebakaran hutan, serta aksi 
mahasiswa dan pelajar, menjadi topik diskusi pentas musik 
yang dikemas santai tersebut. Kegiatan ini dihadiri ratusan 
anak-anak muda. 


Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Presiden 


Pertemuan Jokowi clan Yudhoyono, yang dinantikan lebih dari tiga bulan ini, belum 
menghasilkan keputusan bergabung atau tidaknya Partai Demokrat dalam koalisi pemerintah. 


ANTAKA/l’I SI'A PKBWITASAHI 

ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). 


JAKARTA, KOMPAS - Setelah le¬ 
bih dari tiga bulan menanti, 
pertemuan antara Presiden Jo¬ 
ko Widodo dan Presiden ke-6 
RI Susilo Bambang Yudhoyono 
akhimya terealisasL Namun, 


pertemuan selama lebih kurang 
satu jam di Istana Merdeka, 
Jakarta, Kamis (10/10/2019), 
itu, belum menghasilkan ke¬ 
putusan politik apa pun, ter¬ 
masuk kemungkinan Partai De¬ 


mokrat bergabung dalam ko¬ 
alisi partai politik pendukung 
pemerintah. 

Yudhoyono yang mengena- 
kan kemeja batik wama coklat 
kombinasi hitam tiba di Kom¬ 
pleks Istana Kepresidenan Ja¬ 
karta sekitar pukul 14.00 dan 
langsung diterima Presiden Jo¬ 
kowi. Keduanya lalu masuk ke 
Ruang Jepara di sisi kanan Is¬ 
tana Merdeka untuk berdiskusi 
selama lebih kurang satu jam. 

Seusai pertemuan, Presiden 
Jokowi menyampaikan bahwa 
pertemuan tersebut sudah di- 
rencanakan sejak lama. Namun, 
bara kemarin rencana perte¬ 
muan itu terealisasi. ’’Sudah 
janjian lama, tetapi belum pas 
waktunya Bara hari ini, alham- 
dulillah, pas waktunya dan ke- 
temu,” katanya. 

Rencana pertemuan Jokowi 
dengan Yudhoyono, yang juga 
Ketua Umum Partai Demokrat, 
memang sudah beredar sejak 
akhir Juni lalu saat selurah ta- 
hapan Pemilihan Umum 2019 
berakhir. Namun, saat itu, Yu¬ 
dhoyono selalu mengutus putra 
pertamanya, Agus Harimurti 
Yudhoyono, untuk bertemu Jo¬ 
kowi. 

Jokowi yang akan dilantik 
kembali menjadi presiden pada 
20 Oktober itu tidak menampik 


bahwa pertemuan empat mata 
di Ruang Jepara itu juga mem¬ 
bahas kemungkinan Partai De¬ 
mokrat bergabung dengan ko¬ 
alisi parpol pendukung peme¬ 
rintah. Namun, hingga perte¬ 
muan keduanya berakhir, se- 
jauh ini, belum ada info ke¬ 
putusan apa pun yang diambil 
terkait bergabung atau tidaknya 
Partai Demokrat dalam koalisi 
pemerintahan Presiden dan 
Wapres Terpilih. Jokowi-Ma’ruf 
Amin. 

”(Soal Demokrat bergabung) 
silakan ditanyakan ke Pak SBY 
langsimg. Kami bicara itu, 
tetapi belum sampai sebuah ke¬ 
putusan,” ujar Jokowi. 

Setelah pertemuan berakhir, 
Yudhoyono memang langsung 
meninggalkan Istana Merdeka 
dengan diantar oleh Jokowi. 
Ketua Umum Partai Demokrat 
itu tidak ikut memberikan ke- 
terangan pers bersama Jokowi 

Selain rencana koalisi, per¬ 
temuan Jokowi-Yudhoyono ju¬ 
ga membahas kondisi terkini 
situasi politik dalam negeri. 
’Tang banyak (dibahas) berkait- 
an dengan politik, dengan si¬ 
tuasi keadaan kota akhir-akhir 
ini,” ujar Jokowi. 

Kondisi eksternal, terutama 
kondisi ekonomi global, juga 
dibahas dalam pertemuan. Yu¬ 


dhoyono bahkan menyampai¬ 
kan pesan agar pemerintah ber- 
hati-hati dengan perkembang- 
an ekonomi dunia yang berada 
di ambang resesi pada awal ta- 
hun depan. 

Siapkan kader 

Hingga semalam, belum ada 
pengurus Partai Demokrat yang 
menyampaikan hasil pertemu¬ 
an Jokowi-Yudhoyono. Saat di- 
tanya tentang kemungkinan 
Partai Demokrat bergabung de¬ 
ngan kabinet Jokowi-Amin, 
Wakil Ketua Umum Partai De¬ 
mokrat Syariefuddin Hasan 
mengatakan, penyusunan kabi¬ 
net sepenuhnya kewenangan 
dan hak prerogatif presiden. 

’’Kami belum tahu, siapa 
yang akan diajak, posisi apa 
yang akan ditempatkan, sepe¬ 
nuhnya itu jadi hak presiden,” 
kata Syarief. Namun, jika di- 
minta, Demokrat telah menyi- 
apkan kademya untuk mendu- 
duki salah satu kursi menteri. 

Selama ini, sempat beredar 
inform asi bahwa Demokrat 
mendapat satu kursi menteri. 
Sejumlah politisi Demokrat ju¬ 
ga sudah menyebut bahwa so- 
sok Agus Harimurti Yudhoyono 
disiapkan untuk menempati 
posisi di kabinet pemerintahan 
Jokowi-Amin. (NTA/ IN A/AGE) 
















K () \1 P A S . JUM A T. II O KTO B I: K 2 0 1 9 


Politik&Hukum I 3 


Ombudsman RI 

Temukan 

Malaadministrasi 

Kepolisian Negara RI menolak hasil pengawasan dan 
penilaian Ombudsman RI atas penanganan Polri terhadap 
aksi unjuk rasa dan kerusuhan pada 21 23 Mei. Presiden 
dan DPR diharapkan menyikapi laporannya itu. 


JAKARTA. KOMPAS - Ombuds¬ 
man RI menemukan mala- 
administrasi yang dilakukan 
Kepolisian Negara RI saat 
pengamanan unjuk rasa dan 
kerusuhan pada 21-23 Mei. 
Sebagai bahan evaluasi, Polri 
diminta menindak tegas ok- 
num kepolisian yang terlibat 
melampaui kewenangannya 
bertindak dan memperbaiki 
prosedur penanganan aksi 
massa di masa datang. 

Namun, dari penyampaian 
hasil pengawasan dan peni¬ 
laian Ombudsman RI terse- 
but, Polri, yang diwakili In- 
spektur Pengawasan Umum 
(Irwasum) Komisaris Jende- 
ral Moechgiyarto serta Kepala 
Divisi Profesi dan Pengaman¬ 
an Polri Inspektur Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo, menolak 
laporan Ombudsman. 

Atas penolakan itu, anggota 
Ombudsman RI, Ninik Raha- 
yu, saat menjelaskan hasil in- 
vestigasi yang dilakukan lem- 
baganya, di kantor Ombuds¬ 
man RI, Jakarta, Kamis 
(10/10/2019), menyatakan, pi- 
haknya akan memberikan ha¬ 
sil laporan Ombudsman RI itu 
kepada Kepala Polri Jenderal 
(Pol) Tito Karnavian. Ia ber- 
harap Kepala Polri bersedia 
membaca secara menyeluruh 
hasil laporan sekaligus ma- 
sukan Ombudsman RI. La¬ 
poran itu, katanya, bertujuan 
untuk memperbaiki kinerja 
Polri di masa datang. 

Anggota Ombudsman RI, 
Ahmad Alamsyah Saragih, 
menambahkan, selain Kepala 
Polri, pihaknya juga akan me- 


laporkan hasil temuan inves- 
tigasi itu kepada Presiden Jo- 
ko Widodo dan DPR ’’Sesuai 
aturan undang-undang, apa- 
bila laporan kami ditolak, ka- 
mi akan sampaikan hasil 
temuan itu ke pimpinan ter- 
tinggi Polri Nanti Presiden 
dan DPR yang akan menyikapi 
hasil laporan itu,” kata Ah¬ 
mad. 

Dihubungi secara terpisah, 
Moechgiyarto menyatakan, 
pihaknya tidak menolak hasil 
penyelidikan dan penilaian 
Ombudsman itu. Ia menegas- 
kan, berdasarkan hasil diskusi 
dengan Ombudsman RI terka- 
it hasil temuan itu, masih ter- 
dapat beberapa poin temuan 
yang perlu didiskusikan lagi. 

"Selain itu, ada ruang-ruang 
hasil temuan yang menyang- 
kut konteks tugas pokok Om¬ 
budsman RI, yang harus di- 
siunakan persepsinya,” ujar 
Moechgiyarto. 

Saran perbaikan 

Dari hasil investigasi Om¬ 
budsman RI sejak Juni lalu, 
menurut Ninik, ditemukan se- 
jumlah kesalahan administra- 
si Polri saat pengamanan aksi 
massa tersebut. Temuan ma¬ 
laadministrasi itu meliputi pe- 
nyalahgunaan wewenang, pe- 
nyimpangan prosedur dan ti¬ 
dak kompeten pada perenca- 
naan dan penempatan pasuk- 
an, cara bertindak aparat, pro¬ 
ses hukum, serta penanganan 
korban dan barang bukti. 

Ninik mencontohkan, tata 
cara bertindak Polri yang tak 
sesuai aturan seperti laporan 


penggunaan senjata dan alat 
kepolisian yang tak diikuti 
pengawasan efektif sehingga 
ada penyimpangan prosedur. 

Selain itu, kata Ninik, ke¬ 
salahan administrasi saat pe¬ 
nanganan sejumlah anak yang 
diduga pelaku kerusuhan. Me- 
nurut Undang-Undang Sistem 
Peradilan Anak, pemeriksaan 
anak di bawah umur seha- 
rusnya oleh unit khusus Polri, 
yaitu Unit Pelayanan Perem- 
puan dan Anak (PPA). Namun, 
temyata, anak-anak tetap di- 
tangani Unit Reserse Mobile. 

"Kepolisian menyebut pe¬ 
nanganan anak di resmob 
tetap oleh anggota yang punya 
sertifikasi PPA, tetapi cara itu 
keliru. Sebab, sesuai prosedur 
penanganan. anak harus di 
unit khusus bukan sekadar di- 
tangani individu yang memi- 
liki sertifikat,” tutur Ninik. 

Selain itu. Ombudsman RI 
juga memberikan enam saran 
bagi Polri. Enam saran itu di 
antaranya evaluasi pejabat 
yang berwenang menangani 
unjuk rasa dan kerusuhan, 
memerintahkan pengawas in¬ 
ternal menilai dan jatuhkan 
sanksi ke para penanggung ja- 
wab pengamanan aksi juga 
menjatuhkan sanksi ke peja¬ 
bat yang tak kompeten. Selain 
itu, memerintahkan Kepala 
Badan Intelijen Keamanan 
dan jajarannya memastikan 
akurasi dan ketepatan produk 
intelijen serta memerintah¬ 
kan Kepala Divisi Hukum 
Polri menyusun standar pro¬ 
sedur operasi penggunaan ke- 
kuatan. (SAN) 



KOMI'AS/RADITYA HKl.AHUMI 


Ketua MPR Bambang Soesatyo berjabat tangan dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri setelah mengadakan pertemuan di 
kediaman Megawati di Jakarta, Kamis (10/10/2019). Selain bersilaturahmi, Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR 
lainnya secara resmi menyampaikan undangan kepada Megawati untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 
Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Minggu (20/10/2019). 


AMENDEMEN UUD 1945 

Sistem Presidensial Bisa Tersandera 


JAKARTA, KOMPAS - Rencana 
Majelis Permusyawaratan Rak- 
yat mengamendemen terbatas 
Undang-Undang Dasar 1945 
demi menghidupkan lagi ke- 
wenangan mengatur pokok-po- 
kok haluan negara perlu di- 
waspadai. Hal itu dalam jangka 
panjang bisa menyandera sis¬ 
tem presidensial serta me- 
nyebabkan instabilitas politik. 

Untuk menghindari hal itu, 
pedoman pembangunan nasi- 
onal jangka panjang dinilai tak 
perlu diatur lewat amendemen 
terbatas UUD 1945. Un- 
dang-Undang Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pem¬ 
bangunan Jangka Panjang Na¬ 
sional Tahun 2005-2025 dinilai 
sudah cukup untuk mengatur 
konsep pembangunan jangka 
menengah dan jangka panjang. 

Menurut peneliti Pusat Studi 
Konstitusi Universitas Andalas, 
Khairul Fahmi, Kamis 
(10/10/2019), menghidupkan la¬ 
gi kewenangan MPR mengatur 
pokok-pokok haluan negara 
bertentangan dengan penguat- 


an sistem presidensial Meski 
tidak secara gamblang memo- 
sisikan presiden sebagai man- 
dataris MPR wacana itu tetap 
akan kembali menjadikan MPR 
sebagai lembaga tertinggi. 

Terlebih, jika pokok-pokok 
haluan negara yang ditetapkan 
MPR itu bersifat mengikat pre¬ 
siden. Kekuatan oligarki par- 
tai-partai politik di MPR bisa 
menyandera presiden jika pre¬ 
siden dianggap melenceng dari 
pokok haluan negara yang su¬ 
dah diatur MPR 

”Kita sudah pernah memiliki 
pengalaman bumk dengan sis¬ 
tem seperti itu, maka jangan 
kembali lagi. Kalau sekarang 
ada kelemahan dalam sistem 
presidensial kita, perbaikannya 
tidak perlu sampai mengamen¬ 
demen UUD 1945,” katanya. 

Khairul mengatakan, renca¬ 
na amendemen perlu diwas- 
padai karena ditengarai ada 
agenda politik lain di balik itu. 

Dua opsi 

MPR periode 2019-2024 ma¬ 


sih berkukuh pada rencana 
awal mengkaji rekomendasi 
amendemen UUD 1945. Ada 
dua opsi yang muncul, yakni 
mengamendemen UUD 1945 
dan mengembalikan kewe¬ 
nangan MPR untuk mengeluar- 
kan pokok haluan negara atau 
mengatumya melalui un¬ 
dang-undang saja 

Menurut Wakil Ketua MPR 
Arsul Sard, jika pokok haluan 
negara diatur melalui ketetap- 
an MPR, konsekuensinya ialah 
presiden sampai kepala daerah 
terikat pada peta jalan itu. "Ka¬ 
lau bentuknya TAP MPR, se- 
harusnya memang ada sanksi. 
Tetapi, tidak harus dalam 
bentuk pemakzulan,” kata Ar¬ 
sul. 

Untuk menindaklanjuti reko¬ 
mendasi amendemen UUD 
1945, kemarin, pimpinan MPR 
berkunjung ke kediaman Ketua 
Umum PDI-P Megawati Soe- 
kamoputri. Di samping me¬ 
nyampaikan undangan pelan¬ 
tikan presiden-wakil presiden, 
pimpinan MPR juga meminta 


masukan Megawati terkait wa¬ 
cana amendemen Pimpinan 
MPR juga akan mengunjungi 
ketua umum partai politik lain 
selain Megawati. 

Ketua MPR Bambang Soe¬ 
satyo mengatakan, semua un- 
sur pimpinan MPR bersama 
Megawati sepakat, amende¬ 
men dilakukan secara terbatas 
hanya untuk menghidupkan 
lagi haluan negara. Menurut 
dia, haluan negara perlu di- 
kembalikan sebagai acuan 
pembangunan lintas periode 
kepemimpinan. 

Ke depan, visi-misi pemim- 
pin, mulai dari presiden sam¬ 
pai kepala daerah, harus meng- 
acu pada satu peta jalan pem¬ 
bangunan nasional yang diga- 
riskan MPR Dengan begitu, 
pembangunan nasional bisa 
berjalan berkesinambungan 
meski berganti periode kepre- 
sidenan. 

Saat ini Badan Pengkajian 
MPR ditugasi menampung ma¬ 
sukan publik, term as uk dari 
akademisi. (AGE) 



KOMPAS/RADITYA HELAOUMl 

Imparsial meluncurkan laporan mengenai evaluasi praktik hukuman mati pada era 
pemerintahan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (10/10/2019). Menurut catatan 
Imparsial, pada kurun waktu 2014-2019, pemerintah telah melakukan eksekusi hukuman mati 
terhadap 18 orang terkait kasus narkoba. Imparsial juga merekomendasikan beberapa hal, di 
antaranya penghapusan pidana mati dalam revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dan pemberlakuan moratorium hukuman mati. 


PENEGAKAN HUKUM 

Hukuman Mati Kontraproduktif 


JAKARTA, KOMPAS - Pelaksa- 
naan hukmnan mati yang ter- 
akhir dilakukan di Indonesia 
pada 2016 terns memicu kon- 
troversi. Selain bertentangan 
dengan pemenuhan hak asasi 
manusia, penerapan hukum¬ 
an mati di Tanah Air juga 
kontraproduktif dengan upaya 
penyelamatan warga negara, 
terutama para buruh migran, 
yang terancam hukuman mati 
di sejumlah negara tetangga. 

"Kami mengapresiasi upaya 
Kementerian Luar Negeri da¬ 
lam upaya penyelamatan war¬ 
ga negara Indonesia (WNI) 
yang divonis hukuman mati di 
luar negeri. Namun, hal itu 
merupakan bentuk ironi ka¬ 
rena pidana mati belum di- 
hapus di Tanah Air,” kata 
Direktur Institute for Cri¬ 
minal Justice Reform Ang- 
gara, di Jakarta, Kamis 
(10/10/2019). 

Berdasarkan data Kemen¬ 
terian Luar Negeri, Iebih dari 
73.503 kasus berhasil disele- 
saikan dan 297 WNI berhasil 
diselamatkan dari ancaman 
hukuman mati pada tahun 
2014-2019. Namun, masih ada 
165 WNI yang berada dalam 
ancaman hukuman mati di 
Malaysia, Arab Saudi, China, 


Dalam Rancangan 
Kitab 

Undang-undang 
Hukum Pidana, 
hukuman mati 
direncanakan 
menjadi hukuman 
altematif. 


Myanmar, Laos, Vietnam, dan 
Singapura. 

Sementara itu, praktik 
hukuman mati tetap beijalan 
di Tanah Air sepanjang 
2014-2019. Setidaknya, ada ti- 
ga tahap eksekusi mati yang 
dilakukan pada Januari 2015, 
April 2015, dan Juli 2016. Dari 
tiga kali gelombang eksekusi 
itu, sebanyak 18 terpidana ma¬ 
ti telah dieksekusi. 

’’Apabila melihat penekan- 
an pemerintah bahwa melin- 
dungi WNI di mana pun ber¬ 
ada adalah salah satu fokus 
pemerintah, penerapan pida¬ 
na mati di dalam negeri jadi 
paradoks. Jika Indonesia se¬ 
pakat mendorong penghapus¬ 
an pidana mati bukan tidak 


mungkin keija advokasi per- 
lindungan WNI di luar negeri 
akan Iebih mudah,” ujar Ang- 
gara. 

Koordinator Komisi untuk 
Orang Hilang dan Korban 
Tindak Kekerasan Yati An- 
driyani menyampaikan, kon¬ 
stitusi sudah mengatur me¬ 
ngenai hak untuk hidup ada¬ 
lah hak yang tidak dapat di- 
kurangi. 

Dalam Rancangan Kitab 
Undang-undang Hukum Pi¬ 
dana, hukuman mati diren¬ 
canakan menjadi hukuman al¬ 
tematif. ”Ini memang bukan 
jawaban yang menggembira- 
kan. Namun, setidaknya ada 
perkembangan kecil karena 
ada pengakuan bahwa pene¬ 
rapan hukuman mati itu pen- 
ting dikritisi atau dievaluasi,” 
ungkap Yatl 

Menurut peneliti Imparsial, 
Hussein Hasan, penerapan 
hukuman mati yang masih di¬ 
lakukan di Indonesia pada pe¬ 
riode 2014-2019 ini muncul 
antara lain karena persepsi 
seperti untuk menumbuhkan 
efek jera. Padahal, tidak ada 
bukti faktual atau data yang 
menunjukkan bahwa hukum¬ 
an mati efektif menumbuhkan 
efek jera. (IAN) 


BUM INI 

Hodir untuk negeri 


mandiri 

Terdepan, Terpercaya Tumbuh bersama Anda. 


cashback s.d. 

15 % 


fu rn itu r kantor 


cicilan 


o% 

s.d. 36bulan 



dengan mandiri kartu kredit 


Periode program hingga 22 Oktober 2019. 

Segera miliki mandiri kartu kredit tingkatkan transaksi, 
dan dapatkan fiestapoinnya. 

Saatnya transaksi hemat, saatnya mandiri 

*info: bmrUd/Informabusiness 



mandiri call 14000 

Bank Mandiri Terdaftar dan Diawasi Oleh Otorltas Jasa Keuangan 



















KOMPAS, J IJM AT. II OKTOBER 20 19 


4 I Politik&Hukum 


’’Buzzer” dan Pertarungan Narasi 


Kemunculan "buzzer" di media sosial kerap dikaitkan dengan penggiringan opini publik yang politis. Karena sebagian 
tindakan "pendengung" itu tak dilakukan dalam koridor etis, maka bisa merusak tatanan dan adab berdemokrasi. 



perti sarana propaganda atau 
agitasi seperti yang dulu pemah 
dilakukan Nazi (Jerman di era 
Hitler). Hanya saja ini dilaku¬ 
kan di medsos,” katanya 

Konten yang disampaikan 
buzzer dinilai Addie tidak ber- 
etika lantaran tidak substansial 
dan terkadang menjadi tidak 
adil karena orang-orang yang 
kritis kepada pemerintah justru 
dihantam. Buzzer ini diduga ada 
yang mengorganisasi sehingga 
tema-tema dan topik yang di- 
suarakan cenderung senada. 

Menurut Adhie, mulanya pi- 
hak yang ’’beternak” buzzer ia- 
lah lembaga survei atau kon- 
sultan politik yang mengusung 
calon tertentu dalam kontestasi 
politik. Mereka bekerja dengan 
mengeksploitasi kebaikan kan- 
didat yang diusung. 

’’Karena banyak kandidat 


yang diusung kurangkompeten, 
mereka kemudian mengeks¬ 
ploitasi keburukan lawan po- 
litiknya. Selanjutnya, setelah 
kandidat yang diusung menang, 
mereka ( buzzer ) lalu diambil 
alih pemenang,” kata Adhie. 

Mengenai makna peyorasi 
buzzer, Haris Azhar tidak sepe- 
nuhnya setuju dengan Adhie. 
Namun, ia sepakat ada buzzer 
yang menyerang personal se- 
seorang dan tanpa keahlian ter- 


P erspektif dalam mema- 
hami fenomena buzzer 
atau pendengung ini be- 
ragam, tergantung pada sudut 
pandang yang diambil. Namun, 
apabila ditarik ke belakang, po- 
sisi buzzer dan situasi media 
sosial saat ini sebenamya se- 
jalan dengan teori lama dalam 
ilmu komunikasi yang berkem- 
bang sejak akhir tahun 
1920-an. 

Mazhab behaviourism dari 
teori komunikasi menyimpul- 
kan, massa sebagai the sitting 
duck atau sasaran tembak yang 
empuk untuk proyek propagan¬ 
da dan kampanye narasi politik 
tertentu. Harold Lasswell, da¬ 
lam bukunya Propaganda Te¬ 
chnique in The World War 
(1927), adalah pakar yang per- 
tama kali menggambarkan te- 
knik komunikasi ini sebagai the 
bullet theory atau teori peluru, 
yang mengandaikan pesan dari 
media "mengenai” langsung au- 
diens, dan diterima men- 
tah-mentah. 

Pandangan terhadap audiens 
sebagai sasaran empuk ini mes- 
kipun dikritik para pengkaji 
mutakhir komunikasi, tetap re- 
levan pada bebe- 
rapa kasus. Ma- 
raknya hoaks atau 
kabar bohong 
yang diterima 
mentah-mentah 
pada era medsos, 
sehingga mernbu- 
at kehebohan, 
bahkan kerusuh- 
an, menunjukkan 
the bullet theory 
masih relevan. 

Dua prasyarat 
berjalannya tek- SABTl 

nik komunikasi 
ini ialah kebera- 
daan massa yang tidak kritis 
dan tidak berhati-hati dalam 
menerima pesan. Selain itu, ju- 
ga keberadaan penghasil pesan 
yang kini bisa berasal dari mana 
saja, siapa saja, bahkan ano- 
nim. 

Topik mengenai buzzer dan 
kehidupan demokrasi di Tanah 


Air menjadi bahan diskusi da¬ 
lam acara Satu Meja: The Forum 
yang dipandu Wakil Pemimpin 
Umum Kompas Budiman Ta- 
nuredjo, Rabu (9/10/2019) ma- 
lam, yang ditayangkan di 
Kompas TV. Hadir sebagai na- 
rasumber, Eko Sulistyo (Deputi 
IV Kantor Staf Presided), Eko 
Kuntadhi (pegiat medsos), Hari 
Ambari (peneliti medsos dari 
Drone Emprit), Haris Azhar 
(Direktur Kantor Hukum dan 
HAM Lokataru), Agus Sudibyo 
(anggota Dewan Pers), dan Ad¬ 
hie M Massardi (pegiat demo¬ 
krasi dan mantan juru bicara 
Presiden Abdurrahman Wa¬ 
hid). 

Pemakai jasa ’’buzzer” 

Diskusi dimulai dengan pem- 
bahasan isu hangat di masya- 
rakat tentang maraknya peng- 
gunaan jasa buzzer untuk mem- 
bangun narasi politik. Para 
pengguna buzzer ini tidak ter- 
batas pada politikus dan swasta, 
tetapi juga pemerintah, seba- 
gaimana dipaparkan kajian Ox¬ 
ford Internet Institute (Oil). 
Dalam kajian itu, sejumlah pe¬ 
merintah memakai jasa buzzer, 
seperti China dan 
Rusia. Meskipun 
Indonesia tidak 
disebutkan da¬ 
lam kajian itu se¬ 
bagai contoh pe¬ 
merintah yang 
memakai jasa bu- 
informasi 
yang berkem- 
bang di medsos 
ialah sebaliknya. 
Banyak perta- 
nyaan muncul 
soal apakah Pe¬ 
merintah Indo¬ 
nesia juga me- 
buzzer untuk 
membangun narasi. 

’’Pemerintah memang mem- 
butuhkan penyampai informasi 
yang positif, tetapi itu dilakukan 
melalui kanal KSP RI dan web 
site presiden,” kata Eko. 

Dia menegaskan, berdasar- 
kan studi Oil, tidak ada pa- 


V 


SATU MEJA 

THE FORUM 


KOMPAS™ 


manfaatkan 


* y'.. 


sukan siber yang dikelola Pe¬ 
merintah Indonesia. Pengguna 
jasa buzzer itu ialah kelompok 
politik dan pihak swasta, bukan 
pemerintah. 

Eko Kunthadi yang aktif di 
Twitter mengatakan. ia men- 
dukung Jokowi dalam Pemilu 
Presiden 2019. Sampai sekarang 
kegiatannya "ngetwit” dilaku¬ 
kan secara sukarela, bukan atas 
bayaran. Hal serupa, katanya, 
juga dilakukan masyarakat lain- 
nya. Menurut dia, hal itu wa- 
jar-wajar saja sebagai bentuk 
dukungan publik. 

Namun, menurut Adhie M 
Massardi, buzzer wajib diwas- 
padai karena berpotensi me¬ 
rusak demokrasi. Informasi 
menyesatkan di medsos bisa 
berbahaya bagi masyarakat. 
Menurut dia, tidak ada teori di 
mana pun di dunia yang me- 
nyebutkan ’’pendengung” ber- 
kontribusi positif pada demo¬ 
krasi. Buzzer bukan bagian dari 
pembangunan opini publik 

”Saya melihat buzzer ini se- 


tentu berkomentar tentang ber- 
bagai hal di medsos. Para buzzer 
ini menyasar kelompok orang 
tertentu, termasuk yang kritis 
terhadap pemerintah, bahkan 
menguntit kehidupannya. 

”Ada yang kehidupannya di- 
potret 24 jam dan diikuti ber- 
hari-hari, lalu diunggah di in¬ 
ternet. Sayangnya, ada sejumlah 
web site yang tidak bermutu 
juga memuat itu,” katanya. 

Haris mengatakan, dalam 
praktik buzzer semacam itu, ia 
sepakat konten informasi yang 
disebarkan tidak bermutu dan 
merusak adab demokrasi. Me¬ 
reka tidak beretika dalam ber- 
tindak. Menurut dia, dalam ber- 
komunikasi di ruang publik 
buzzer harus menyampaikan 
data yang benar dan tidak me¬ 
nyerang personal atau meng- 
ungkap data pribadi seseorang 
dengan tujuan mendiskredit- 
kan. 

Eko Kunthadi tidak sepen- 
dapat dengan Haris karena si¬ 
apa pun kini bisa berkomu- 
nikasi di medsos. Bukan hanya 
pakar yang boleh berpendapat 
di medsos. ’’Medsos justru me- 
runtulikan sekat-sekat itu, ka¬ 
rena publik bisa mengungkap- 
kan pendapatnya, tergantung 
cara berkomunikasinya,” ujar- 
nya. 

Posisi medsos 

Agus Sudibyo menilai, ada 
kebingungan dalam melihat po¬ 
sisi medsos. Apakah medsos sa¬ 
rana komunikasi interpersonal 
ataukah sarana komunikasi 
publik. Apabila medsos meru- 
pakan sarana komunikasi in¬ 
terpersonal, syarat-syarat ber- 
komunikasi di ruang publik 
yang beretika tidak dipersya- 
ratkan untuk dipenuhi. Namun, 
realitasnya, kini sulit menya- 
takan medsos sebagai komu¬ 
nikasi antarpribadi semata ka¬ 
rena pesan antara dua atau tiga 
orang bisa dilihat ribuan, bah¬ 
kan jutaan orang sekaligus. 

”Saya pikir, medsos sekarang 
adalah media arus utama. Oleh 
karena itu, komunikasi yang di¬ 


lakukan di medsos adalah ko¬ 
munikasi publik. Dengan de- 
mikian, etika komunikasi pub¬ 
lik harus diterapkan. Buzzer ha¬ 
rus by name, tidak boleh ano- 
nim, dan harus bertanggung ja- 
wab atas apa yang ia ungkapkan 
di medsos,” kata Agus. 

Agus membagi buzzer men¬ 
jadi dua tipe, yakni mereka yang 
bekerja secara sukarela dan 
yang bekerja dengan pengor- 
ganisasian tertentu. 

Pada praktiknya, perang na¬ 
rasi di medsos tergambarkan 
dalam kajian Drone Emprit. 
Hari Ambari menunjukkan ha- 
sil pemetaan yang dilakukannya 
atas percakapan di Twitter me¬ 
ngenai topik-topik tertentu, mi- 
salnya isu pelemahan KPK, de¬ 
mo mahasiswa dan pelajar, bah¬ 
kan isu desakan kepada mantan 
Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Sudirman Said 
agar membuka keburukan pe¬ 
merintah. Dalam peta itu ter- 
lihat akun-akun mana saja yang 
pertama kali mencuit isu itu 
dan kuadran mana yang kontra 
terhadap narasi itu. 

’’Biasanya ada dua pihak, 
yang pro dan kontra, terhadap 
suatu isu. Tetapi tidak tertutup 
kemungkinan ada pihak lain- 
nya, yakni pihak ketiga, atau 
giveaway yang berusaha masuk 
trending topics untuk merebut 
perhatian netizen,” ujamya. 

Konten, menurut Hari, men¬ 
jadi hal yang harus dipertim- 
bangkan dalam menilai posisi 
buzzer. Hal senada diungkap- 
kan Haris Azhar yang menilai 
buzzer pun bisa berperan se¬ 
bagai pendengung yang baik bi- 
la tujuannya baik. 

Terlepas dari peran buzzer, 
apakah baik atau buruk bagi 
demokrasi, satu hal yang me- 
nentukan ialah literasi digital 
masyarakat Tanpa literasi di¬ 
gital yang memadai, masyarakat 
berpotensi menjadi the sitting 
duck yang mudah teracuni dis- 
informasi dan kabar bohong. 
Daya kritis masyarakat menjadi 
antitesa terhadap narasi palsu. 

(R1N1 KUSTIAS1H) 



sinema 


o 

@KompasKlasika 

#sinema 


Joker 


Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Bectz, 
Shea Whigham, Brett Cullen, Frances Conroy, 
Douglas Hodge, Shea Whigham 

Sutradara 

Todd Phillips 

Durasi 

122 mcnit 

Genre 

Drama Kriminal Thriller 


ARTHUR Fleck adalah komedian gagal yang 
bemasib tragis. Siang hari ia bekerja sebagai badut, 
malamnya ia berusaha merintis karier menjadi 
seorang komedian. Sementara itu, ia juga merawat 
ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. 

Hingga suatu kali, akibat kecerobohannya, 
ia dipecat dari pekerjaan sebagai badut. Dalam 
keadaan frustrasi, Arthur melakukan tindakan yang 
tidak pemah ia bayangkan. Hal itu menjadi titik 
balik kehidupannya, dari seorang yang merasa kalah 
dan tak berdaya, ia lalu melakukan hal-hal yang 
menurut dia seharusnya dilakukan. 



DOK WARNER BROS PICTURES 


00/ 


4©X 


Velvet 



© www.cgv.id 


O ®CGV ID 


© i-)CGV ID 


O ®CGVJD 


© ©CGVJD 


b 021 -29200100 



■ XXI 


> t/r ^ 


(OiJiema 



























































kO M PAS. J IJ \l AT. II O KTO B I: K 201 9 


Internasional 


5 


AMERIKA SERIKAT 

Demokrat Siasati 
Langkah Gedung Putih 

WASHINGTON, KAMIS — Para tokoh dan pinipinan Demokrat di 
Kongres AS terus mencari jalan untuk meneruskan pe- 
nyelidikan mereka sebagai bagian dari proses pemakzulan 
Presiden Donald Trump setelah Gedung Putih berupaya 
menghalangi proses penyelidikan tersebut. 

Dua hari setelah pemerintahan Trump tiba-tiba meng¬ 
halangi Duta Besar AS untuk Uni Eropa memberikan ke- 
saksian kepada tiga komite Dewan Perwakilan Rakyat AS para 
anggota parlemen dari Demokrat berusaha mencari cara 
hagai man a mengamankan kesaksian dari intelijen AS yang 
melaporkan adanya percakapan Trump dengan Presiden 
Ukraina Volodymyr Zelensky. 

Hari Selasa (8/10/2019), Departemen Luar Negeri AS mem- 
batalkan kesaksian Gordon Sondland, Duta Besar AS untuk 
Uni Eropa, setelah Sondland terbang dari Brussels secara 
sukarela. 

Para anggota parlemen itu mencari cara bagaimana men- 
cegah agar identitas pelapor tidak terungkap kepada publik. 
Salah satu kemungkinan adalah meminta kesaksian pelapor 
atau pihak terkait lain dari tempat yang jauh dengan me- 
manfaatkan teknologi sehingga identitasnya tak terungkap. 

Sejumlah sumber di Kongres juga mengakui adanya ke- 
khawatiran pemerintah akan menghalangi mantan Duta Besar 
AS untuk Ukraina, Marie Yovanovitch, guna diminta kesaksian 
dan keterangannya. Yovanovitch telah diberhentikan Trump 
sebelum masa tugasnya berakhir. 

Sejumlah anggota DPR dari Demokrat mengajukan pe¬ 
nyelidikan pemakzulan setelah mendapat informasi bahwa 
Trump memintabantuan pemerintah using untuk menyelidiki 
bakal calon rival dari kubu Demokrat pada pemilihan umum 
tahun 2020. Memo pembocor rahasia kepada Kongres juga 
menyatakan keprihatinannya terkait upaya Trump meman- 
faatkan bantuan kepada Ukraina senilai 400jutadolar AS agar 
negara itu menggelar penyelidikan terhadap Joe Biden, bakal 
calon presiden dari Demokrat, dan putranya. Hunter Biden. 

Trump menyangkal telah melakukan kesalahan dan me- 
nyebut upaya pemakzulan sebagai sikap yang partisan. 

’’Partai Republik menolak menjawab pertanyaan paling 
sederhana: apakah bisa diterima seorang presiden menekan 
negara using imtuk merusak pemilu kita. Pemilu AS harus 
diputuskan warga Amerika, bukan dengan ’bantuan’ pe¬ 
merintahan asing,” kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi dalam 
cuitannya di Twitter, Kamis (10/10). 

Anggota DPR dari Demokrat yang menjadi ujung tombak 
pemakzulan kemungkinan akan melancarkan serangan balik 
terhadap Gedung Putih yang menghalangi penyelidikan. Salah 
seorang anggota DPR Demokrat menyebut langkah serangan 
balik itu kemungkinan akan diambil, awal pekan depan, 
setelali anggota DPR kembali ke Capitol Hill dari masa 
resesnya. 

Pelosi diperkirakan membahas penyelidikan pemakzulan 
dengan anggota DPR dari Demokrat melalui konferensi, 
Jumat (11/10) ini. 

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, 
Kamis (10/10), mengatakan, Presiden Donald Trump tidak 
berusaha memerasnya selama berkomunikasi melalui telepon 
dengannya pada Juli atau ketika bertemu langsung di bulan 
September lalu. (REUTERS/AFP/AP/ADH) 


Kondisi Jurnalis Indonesia 
Masih Mengkhawatirkan 

Sepuluh hari setelah menjadi korban dugaan penembakan aparat saat meliput unjuk rasa di 
Hong Kong, kondisi jurnalis Indonesia, Veby Mega Indah. masih belum membaik. 



REITERS LOCAL PRESS IIK (*LOCALI»RESSIIK 


Jurnalis Indonesia, Veby Mega Indah, dirawat setelali terluka diduga akibat iienembakan dengan 
peluru karet atau peluru pundi kacang oleh aparat kepolisian di Hong Kong, China, 29 September 
2019. Hingga Kamis (10/10/2019), kondisi Veby masih belum membaik. Foto diambil dari video di 
media sosial. 


JAKARTA, KOMPAS - Kondisi ke- 
sehatan jurnalis Indonesia di 
Hong Kong, Veby Mega Indah, 
masih mengkhawatirkan dan 
belum membaik. Dalam 10 hari 
terakhir setelah menjadi kor¬ 
ban penembakan yang diduga 
dilakukan aparat kepolisian 
Hong Kong saat meliput unjuk 
rasa, ia dirawat di Rumah Sakit 
Pamela Youde Nethersole Eas¬ 
ter, Chai Wan, Hong Kong. 

Melalui pengacaranya, Mi¬ 
chael Vidler, dari kantor peng- 
acara Vidler and Co Solicitors, 
Veby tengali mengajukan gu- 
gatan hukum terhadap aparat 
kepolisian setempat. Sejak awal 
kejadian, Veby telah melayang- 
kan surat kepada otoritas ter¬ 
kait agar segera menyelidiki dan 
mengungkap kasus penembak¬ 
an terhadap dirinya. 

Seperti diwartakan, Veby ter- 
tembak peluru karet pada ba¬ 
gian mata kanan saat meliput 
unjuk rasa di jembatan pejalan 
kaki kawasan Wan Chai ber- 
sama jurnalis lain, 29 Septem¬ 
ber 2019. Dari sejumlah rekam- 
an video, termasuk tayangan 
langsung (live streaming ) Veby, 
tampak tembakan diduga ber- 
asal dari senjata salah seorang 
personel kepolisian yang meng- 
arah ke kerumunan jurnalis. 

’’Saat ini kondisinya masih 
belum membaik Pihak dokter 
bahkan harus mengganti jenis 
obat, termasuk obat penghilang 
rasa sakit, yang diberikan ke¬ 
pada Veby. Dia memang dalam 
kondisi sadar, tetapi kesakitan,” 
ujar Vidler melalui telepon, Ra- 
bu (9/10/2019) malam. 

Mengutip penjelasan Veby 
kepada dirinya, Vidler meng- 
ungkapkan rencana tim dokter 
spesialis untuk membahas lang¬ 
kah penanganan medis selan- 
jutnya. Hal itu, lanjut Vidler, 


termasuk kemungkinan upaya 
pembedahan mata kanan Veby, 
yang hingga kini masih terus 
mengalami pendarahan. 

Menurut Vidler, Veby meng¬ 
alami kehilangan penglihatan 
total pada mata kanannya Pen¬ 
jelasan dan hasil diagnosis dok¬ 
ter itu disampaikan langsung 
Veby kepada Vidler. 

Pada Kamis (3/10/2019), 
pengacara Veby mengeluarkan 
pemyataan pers berisi hasil di¬ 
agnosis dokter. Dalam siaran 
pers itu disebutkan, luka tem¬ 
bakan peluru karet telah mem- 
buat pupil mata kanan Veby 
pecah, menyebabkan kebutaan 


permanen pada mata kanan. 

Konsul Muda Pensosbud 
Konsul Muda Penerangan, So¬ 
sial, dan Budaya (Pensosbud) 
KJRI Hongkong Vania Alexan¬ 
dra Lijaya mengklaim telah ber¬ 
komunikasi langsung dengan 
dokter yang merawat Veby. Me¬ 
nurut Vania, dokter yang di¬ 
ll ubungi meminta semua pihak 
tak terlalu dini menyatakan ma¬ 
ta kanan Veby telah atau akan 
mengalami kebutaan. 

Hong Kong dalam empat bu¬ 
lan terakhir diguncang unjuk 
rasa, yang kerap diwarnai ke- 
kerasan. Unjuk rasa itubermula 
dari penolakan terhadap ran- 


cangan undang-undang ekstra- 
disi, yang memungkinkan war¬ 
ga Hong Kong diadili di China 
daratan. Namun, isu tuntutan 
pengunjuk rasa melebar pada 
gerakan pro-demokrasi. 

China menuduli sejumlali 
pemerintahan asing, termasuk 
Inggris dan AS, mengipasi sen- 
timen anti-China terkait unjuk 
rasa di Hong Kong. 

Surat belum dibalas 

Terkait kekerasan yang di- 
alami Veby, Vidler mengatakan, 
pihaknya telah melayangkan 
surat kepada aparat kepolisian 
setempat untuk menggelar pe¬ 


nyelidikan atas dugaan pelang- 
garan oleh personel mereka. 

Vania mengatakan, sejak 
awal kejadian KJRI juga sudah 
melayangkan surat permintaan 
klarifikasi kepolisian Hongkong 
tentang apa yang sebenamya 
terjadi. "Kami sudah melayang¬ 
kan surat meminta penjelasan 
untuk mencari tahu apa se- 
benarnya teijadi,” katanya. 

Namun, lanjut Vania sampai 
sekarang surat yang dilayang- 
kan KJRI Hongkong itu belum 
dijawab otoritas terkait. Saat 
ditanya apakah Pemerintah In¬ 
donesia mendesak kasus ini se¬ 
gera diselidiki dan dituntaskan, 
Vania menyebut, KJRI sebatas 
akan memberi bantuan hukum 
jika diminta. 

Direktur Perlindungan WNI 
dan Badan Hukum Indonesia 
Kementerian Luar Negeri In¬ 
donesia Judha Nugraha me- 
nambahkan, KJRI telah mengi- 
rim nota untuk meminta pen¬ 
jelasan dan penyelidikan atas 
kasus tersebut ’’Ibu Veby sudah 
menunjuk pengacara untuk 
menggugat otoritas Hong Kong. 
KJRI akan memantau dan 
mendampingi untuk memasti- 
kan pemenuhan hak yang ber- 
sangkutan,” kata Judha. 

Vidler mengaku tidak terlalu 
yakin polisi Hong Kong akan 
menindaklanj uti kasus Veby. 
Menurut dia, sampai sekarang 
tak ada satu pun personel polisi 
yang diperiksa atau diproses se¬ 
cara hukum. 

’’Untuk itu kami akan me- 
nempuh proses hukum selan- 
jutnya langsung ke pengadilan 
tinggi. Mereka (Kepolisian 
Hongkong) sampai sekarang ti¬ 
dak melakukan apa pun, bah¬ 
kan sepertinya menelantarkan 
kasus ini,” ujar Vidler. 

(DWA/LSA) 



AFP/GKNYA SAV1LOV 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara kepada 
media di Kiev, Ukraina, Kamis (10/10/2019). la menyatakan, 
Presiden AS Donald Trump tidak berusaha memerasnya 
dalam percakapan telepon 25 Juli, yang jadi pemantik kubu 
Demokrat memulai proses pemakzulan terhadap Trump. 



Bank Danamon dan 
MUFG dari Jepang, 
awal sebuah kemitraan 
kokoh untuk Indonesia. 


KILAS LUAR NEGERI 


Singapura Larang Iklcin Minuman Bergula 

Kementerian Kesehatan Singapura, Kamis (10/10/2019), me¬ 
nyatakan akan melarang iklan minuman bergula tinggi guna 
menekan tingginya jumlah pengidap diabetes di negeri itu. 
Singapura merupakan salah satu negara dengan angka peng¬ 
idap diabetes tertinggi di dunia. Langkah lebih terperinci 
tentang pelarangan itu dirilis tahun depan. Perusahaan pem- 
buat minuman berkadar gula juga akan diminta mencan- 
tumkan peringatan kesehatan pada label atau kemasannya. 
Selain itu, Singapura juga mempertimbangkan pemberla- 
kuan pajak bagi produsen dan importir minuman bergula, 
bahkan akan melarang total penjualan beberapa produk 
minuman. ’’Kami akan melakukan larangan iklan atas iklan 
produk paling tidak sehat di semua platform media massa 
lokal, termasuk saluran siaran, media cetak, di luar rumah, 
dan daring,” demikian pemyataan Singapura. (REUTERS/LOK) 


Kehadiran Danamon sebagai anggota MUFG akan membangun 
kemitraan yang strategis dan solid dengan menyatukan kekuatan 
berwawasan lokal dan pengetahuan berskala global. 

Kemitraan ini adalah wujud gabungan dari jaringan global MUFG yang 
luas dan sosok lokal Danamon yang sangat mengakar. Kami terus 
berkomitmen menyediakan solusi yang terintegrasi dan memenuhi 
kebutuhan finansial Anda. 


Rl-China Perlu Satukan Pemahaman Isu TPPO 

Wakil Dubes Indonesia untuk China, Listyowati, mengata¬ 
kan, Indonesia dan China perlu menyatukan pemahaman 
mengenai kasus pemikahan lintas negara yang terindikasi 
sebagai tindak pidana perdagangan orang. China masih ber- 
anggapan kasus pengantin pesanan sebagai masalah rumah 
tangga pasangan suami-istri beda kewarganegaraan. Seusai 
diskusi terbatas di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, 
Kamis (10/10/2019), Listyowati mengungkapkan, pemaham¬ 
an yang belum sejalan membuat penanganan kasus pengan¬ 
tin pesanan tidak berjalan optimal. Kemlu mencatat, jumlah 
kasus pengantin pesanan dari Indonesia menuju China me- 
ningkat menjadi 12 kasus pada 2017, 26 kasus pada 2018, 
dan 42 kasus pada 2019. Bareskrim Polri saat ini menangani 
satu kasus pengantin pesanan dari 13 kasus TPPO yang 
diselidiki pada 2019, dan sepanjang tahun ini seorang pelaku 
ditangkap. OSA) 


MUFG Bank, Ltd. 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kepercayaan Anda, masa depan Anda, komitmen kami 


Anggota-anggota MUFG, 
grup jasa keuangan global 

www.mufg.co.id 

www.danamon.co.id 


CD mufg 


Danamon 


A member ol CO MUFG, a global financial group 


2019 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. MUFG Bank. Ltd.. Kantor Cabang Jakarta dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk 
adalah bank-bank yang telah menerima izin usaha. terdaftar. dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 


StlKl 













6 


KOMPAS, J IJM AT. II OKTOBER 20 19 


e-mail: opini gjkompas.id 


TAJUK RENCANA 


Daya Saing Indonesia 



urunnya Indeks Daya Saing 
Indonesia 4.0 tahun 2019 mengi- 
ngatkan pentingnya konsisten 
melaksanakan rencana mening- 
katkan kualitas manusia. 


Dalam laporan Forum Ekonomi Dunia tentang Indeks Daya 
Saing Globa) (GCI) tahun 2019 yang diluncurkan Rabu 
(9/10/2019), daya saing Indonesia turun lima peringkat di 
antara 140 negara. Indonesia kini di peringkat ke-50, se- 
dangkan tahun sebelumnya berada pada |x>sisi ke-45. 

Menurunnya peringkat daya saing terjadi di tengah upaya 
pemerintah terus memperbaiki daya saing agar menarik bagi 
investor. Kita membutuhkan investasi langsung untuk mem- 
buka lapangan keija berkualitas bagi pekeija usia muda yang 
kini mendominasi pasar tenaga keija Indonesia 

Dari 12 pilar yang dinilai dalam GCI, Indonesia mendapat 
nilai tertinggi untuk stabilitas makroekonomi, sedangkan 
kemampuan inovasi mendapat nilai terendah. 

Banyak faktor yang menentukan kemampuan inovasi. Se- 
lain lingkungan yang mendukung lahimya inovasi, seperti 
kebebasan akademis. kebebasan berpikir, serta perlindungan 
atas hak paten dan hak atas kekayaan intelektual, yang sangat 
menentukan adalah kapasitas manusia. 

Pada periode pemerintahan kedua, selain melanjutkan 
pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo memberi- 
kan penekanan pada pembangunan manusia. 

GCI memperlihatkan, meskipun stabilitas ekonomi pen- 
ting, ada hal lain yang harus dimiliki suatu negara agar menarik 
sebagai tujuan investasi. Indonesia harus bersaing keras 
dengan negara tetangga di ASEAN sebagai tujuan investasi. 
Vietnam, misalnya, meskipun peringkat GCI-nya di bawah 
Indonesia, yaitu 67, tetapi melompat tinggi dari peringkat 
ke-77 pada tahun 2018. Apa yang kita khawatirkan selama ini 
terjadi, yaitu semua negara bekerja keras memperbaiki daya 
saingnya dan negara-negara lain berhasil melompat ke atas. 

Bank Dunia menyarankan agar dalam situasi ekonomi 
global tahun depan yang semakin melambat akibat ba- 
yang-bayang resesi di sejumlah negara maju, pemerintah perlu 
bersungguh-sungguh melakukan investasi untuk meningkat- 
kan kapasitas sumber daya manusia Fokus jangka pendek 
adalah pada penurunan jumlah anak balita tengkes, pe- 
ningkatan pendidikan dasar, dan pelatihan tenaga keija. 

Tengkes dan kemiskinan berhubungan seperti bejana ber- 
hubungan dengan rendahnya akses pada pendidikan dasar dan 
makanan bergizi seimbang. Kedua hal ini saling terkait dan 
berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja berkualitas. 
Oleh karena itu, penting segera memberikan pelatihan ulang 
dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja kita yang 45 
persen berpendidikan sekolah dasar ke bawah. 

Pengalaman negara-negara kaya memperlihatkan, investasi 
modal yang rendah dan alokasi sumber daya yang tidak efisien 
menyebabkan pekerja tidak berpindah dari sektor dengan 
produktivitas rendah ke bidang dengan produktivitas tinggi. 
Rendahnya produktivitas tenaga keija pada gilirannya akan 
menurunkan pertumbuhan ekonomi dan dapat berujung pada 
naiknya kembali jumlah orang miskin dan pengangguran. 


FIR dan I lidup Bertetangga Baik 



ertahun-tahun pemerhati dunia 
penerbangan Tanah Air meng- 
amati penguasaan wilayah 
informasi penerbangan (FIR) di 
Kepulauan Riau oleh Singapura. 


Penguasaan ini sesuatu yang ganjil dan juga mengganggu 
rasa kedaulatan. Dengan kondisi itu, setiap pergerakan pe- 
sawat di wilayah kedaulatan Indonesia harus mendapat izin 
dari otoritas penerbangan Singapura. Ini berlangsung sejak 
1946, jauh sebelum Singapura lahir, dan Indonesia belum 
menjadi anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 
GCAO). Saat itu, ICAO mewakilkan pengelolaan lalu lintas 
penerbangan kepada kolonialis Inggris di Singapura. 

Bahwa terus berkelanjutan hingga saat ini, sebenamya hal 
itu bertentangan dengan Konvensi Chicago tahun 1944 yang 
menegaskan: kedaulatan negara di wilayah udaranya bersifat 
penuh ( complete ) dan eksklusif. Jadi, Indonesia berhak penuh 
atas wilayah udaranya. Bahwa sebelum itu ada pengelolaan 
oleh negara lain, hal itu bersifat sementara. 

Mengapa wilayah informasi penerbangan atau flight infor¬ 
mation region (FIR) di Kepulauan Riau ’’bablas” sampai 
sekarang? Ada beragam faktor yang menjadi alasannya. Dari 
buku FIR di Kepulauan Riau yang ditulis Kepala Staf TNI AU 
2002-2005 Marsekal (Purn) Chappy Hakim, tersirat bahwa 
ada "pertimbangan keselamatan penerbangan internasional”. 
di mana mungkin RI belum cukup memiliki sumber da¬ 
ya—baik SDM maupun infrastruktur—untuk mendukungnya 
Kedua, RI menenggang kebutuhan Singapura akan ruang 
udara dalam semangat ’’menjaga hubungan baik antarnegara 
tetangga”. 

Meski sikap seperti itu baik, dari satu sisi Singapura bisa 
disebut "kebablasan”. Misalnya dengan menetapkan wilayah 
bahaya ( danger area) di wilayah Indonesia, yang tak boleh 
digunakan negara lain, termasuk Indonesia, agar Singapura 
bisa leluasa menyelenggarakan latihan militer. 

Menanggapi masalah itu, pemerintah melalui Instruksi 
Presiden pada 8 September 2015 menyatakan ingin meng- 
ambil alih pengelolaan FIR di wilayah Indonesia. Namun, 
setelah empat tahun, belum ada kemajuan nyata. 

Kita kembali mendengar lagi soal FIR Kepulauan Riau saat 
Presiden Joko Widodo melawat ke Singapura dan bertemu PM 
Lee Hsien Loong, Selasa (8/10/2010), bahwa masalah FIR akan 
dirundingkan lagi secara intensif. Namun, satu hal tampaknya 
’’prinsip saling pengertian” dan ’’bertetangga baik” tetap tak 
bisa dikesampingkan. Singapura memahami keinginan Indo¬ 
nesia untuk mengelola wilayah udaranya, di sisi lain Indonesia 
diminta memahami kebutuhan strategis Singapura. 

Kedua negara harus bisa bekerja sama secara terbuka dan 
konstruktif, seperti ditulis harian The Straits Times. Satu hal 
yang diminta Singapura adalah pengakuan atas hak Singapura 
melakukan latihan militer di Laut China Selatan sesuai Pasal 
51 Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut Intema- 
sional, serta memahami kepentingan Singapura terkait masa 
depan Bandara Changi. 

Kita berpandangan, sejauh ada saling percaya, masing-ma- 
sing tulus, dan saling menghormati, tidak ada hal yang tak bisa 
diselesaikan. 


KOMPAS 

TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jakob Oetama 

Wakii Pemimpin Umum: Lllik Oetama, Rtkard Bagun. Budiman Tanuredjo 

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jauab: Ninuk Mardiana Pambudy 

Wakii Pemimpin Redaksi: Mohammad Bakii, P Tri Agung Kristanto. 

Suita Dharmasaputra 
Redaktur Senior Ninok Leksono 
Redaktur Pelaksana: Adi Prinantyo 
Wakii Redaktur Pelaksana: Try Harijono, Marcellus Hernowo. 

Antonius Tomy Trinugroho, Haryo Damardono 
Sekretaris Redaksi: Subur TjahjODO. Ilham Khoiri 


Resesi dan Kerentanan Ekonomi 

A Prasetyantoko 

Ekonom dan Rektor Unfka \tma Jayu 


Resesi selalu 
diperdebatkan, sebelum 
akhirnya terjadi. Itulah 
mengapa biasanya 
resesi terlambat 
diantisipasi karena tak 
segera diambil aksi. 

S ecara umum, resesi selalu punya 
dua dimensi, yaitu kerentanan eko¬ 
nomi ( economic vulnerability) se¬ 
bagai faktor fundamental serta kepa- 
nikan sebagai pemicu gejolak. Resesi 
parah biasanya diakibatkan kelemahan 
fundamental disertai kepanikan hebat. 
Keduanya saling memengaruhi secara 
negatif membentuk gerakan spiral ke 
bawah ( spiraling down), menjerumuskan 
perekonomian ke jurang resesi dalam. 

Menghadapi parahnya kerentanan 
ekonomi, salah satu kuncinya adalah 
mereduksi kepanikan. Meski rentan, jika 
dimitigasi dengan baik dan tak terjadi 
kepanikan, perekonomian bisa keluar 
dari resesi tanpa guncangan berarti, atau 
soft landing. Sebaliknya, meski keren¬ 
tanan tak terlalu besar, jika kepanikan 
tak terhindarkan dan memicu gejolak, 
bisa teijadi hard landing atau bahkan 
crash landing yang memakan banyak 
korban. 

Perilaku panik sering kali membuat 
kerentanan berubah menjadi petaka. 
Tak salah jika John Maynard Keynes 
meyakini perekonomian digerakkan ani¬ 
mal spirit yang bisa menjadi ganas saat 
panik. Senada dengan itu, filsuf Jet-man, 
Friedrich Nietzsche, pernah mengingat- 
kan, ’’Waspadalah jika memerankan set- 
an kaiena bisa jadi akan menampilkan 
bagian terbaik diri Anda”. Mengelola 
ekspektasi sehingga tak memicu kepa¬ 
nikan adalah salah satu kunci meng¬ 
hadapi potensi resesi. Menghadapi risiko 
global, perekonomian domestik harus 
dijaga agar tak teijadi kerentanan se¬ 
hingga memicu kepanikan. Diperlukan 
beberapa langkah antisipasi yang me- 
madai. 

Kerentanan global 

Bank Dunia dalam International Debt 
Statistic 2020 menunjukkan betapa risi¬ 
ko linansial kelompok negara berpeng- 
hasilan rendah dan menengah mening- 
kat beberapa tahun terakhir. Jika risiko 
ini tak dimitigasi, bisa menimbulkan 
gelombang gagal bayar yang akan mem- 
perburuk perekonomian global. 

Sejak krisis keuangan global 2008, 


kelompok negara ini men- 
dapatkan limpahan liku- 
iditas dalam jumlah be- , 
sar akibat kebijakan suku 
bunga rendah di negara 
maju. Pada periode 10 
tahun terakhir, ba¬ 
nyak negara meng- 
alami peningkatan 
utang sedikitnya dua 
kali lipat. Bagi beberapa 
negara, termasuk Indone¬ 
sia, melimpahnya likuidi- 
tas juga teijadi akibat boo¬ 
ming komoditas. 

Risiko gagal bayar me- 
ningkat sejak kenaikan suku 
bunga di negara maju, yang diikutd 
berkurangnya aliran modal ke negara 
berkembang. Di sisi lain, booming ko¬ 
moditas telah berakhir dan prospek per- 
tumbuhan ekonomi juga menurun aki¬ 
bat perang dagang. Secara umum, ke¬ 
lompok negara ini mengalami pening¬ 
katan risiko karena di satu sisi beban 
utang meningkat, di sisi lain kemam- 
puannya membayar kembali utang me¬ 
nurun akibat perlambatan ekonomi. 

Pada 2008, total utang luar negeri 
Indonesia mencapai 159,9 juta dollar AS 
dan 2018 nilainya sudah menjadi 369,8 
juta dollar AS. Atau mengalami kenaikan 
hampir dua kali lipat selama 10 tahun. 
Begitu pun Thailand yang mengalami 
kenaikan dari 66,6 juta dollar AS pada 
2008 menjadi 169,2 juta dollar AS atau 
naik 2,5 kali lipat lebih pada 2018. India 
naik dari 227,1 juta dollar AS menjadi 
521,3 juta dollar AS. Vietnam naik drastis 
sekitar empat kali lipat, dari 26,4 juta 
dollar AS menjadi 108 juta dollar AS. 

Utang tidak bisa hanya dinilai dari 
besarannya. Mengingat utang adalah ke- 
wajiban, maka harus dilihat dari ke¬ 
mampuan mengembalikannya. Pertama, 
rasio utang luar negeri terhadap pe- 
nerimaan nasional secara agregat (gross 
national income). Kedua, rasio utang 
terhadap penerimaan ekspor. 

Pada 2018, rasio utang luar negeri 
terhadap pendapatan nasional Indone¬ 
sia sebesar 37 persen. Beban utang kita 
lebih tinggi dibandingkan dengan Tha¬ 
iland yang rasionya 35 persen dan India 
19 persen. Jika dibandingkan dengan 
Vietnam dengan rasio utang luar negeri 
terhadap pendapatan nasional 47 per¬ 
sen, beban utang luar negeri kita lebih 
baik. Namun, prospek perekonomian 
Vietnam lebih baik dari kita sehingga 
kemampuan bayar kembali kewajiban 
luar negerinya juga lebih baik. 

Jika dilihat dari rasio utang luar negeri 


terhadap penerimaan ekspor, 
pada 2018 Indonesia 
nilainya 170 persen, 
sementara Thailand 
hanya 49 persen, India 
93 persen, dan Vietnam 
42 persen. Jelas 
sekali, dibanding¬ 
kan negara lain, ki¬ 
ta memiliki perso- 
alan amat serius dengan 
penerimaan ekspor yang 
rendah dibandingkan ke¬ 
wajiban melunasi utang 
luar negeri. 

Bagi perekonomian 
kita, risiko resesi global 
2020 akan menjadi pukulan ge¬ 
lombang kedua menyusul pukulan per¬ 
tama yang diakibatkan penurunan harga 
komoditas. Berakhimya booming komo¬ 
ditas telah membuat pertumbuhan eko¬ 
nomi Indonesia tak mampu beranjak 
lebih tinggi dari kisaran 5 persen. Resesi 
global 2020 berpotensi membuat per¬ 
tumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 
5 persen. Menghadapi situasi ini, salah 
satu langkah yang harus ditempuh ada¬ 
lah mengurangi utang baru secara pro- 
porsional agar tak menimbulkan ke¬ 
rentanan bagi perekonomian. 

Risiko korporasi 

Jika secara makro perekonomian kita 
menghadapi peningkatan risiko utang, 
akibat penurunan kemampuan mem¬ 
bayar kembali, begitu pun potret mikro- 
nya. Lembaga investasi Moody’s baru 
saja menerbitkan laporan yang salah 
satu isinya memperingatkan Indonesia 
dan India sebagai dua dari 13 negara di 
Asia Pasifik yang memiliki risiko gagal 
bayar korporasi paling tinggi. Studi ini 
mencakup Australia, China, Hong Kong, 
India, Indonesia, Jepang, Korea. Ma¬ 
laysia, Selandia Baru, Filipina, Singa¬ 
pura, Taiwan, dan Thailand. 

Laporan bertajuk ’’Risks from Le¬ 
veraged Corporates Grows as Macro- 
economic Conditions Worsen” ini secara 
umum menjelaskan suku bunga rendah 
yang terjadi pada periode cukup lama 
telah memicu tingginya utang korporasi 
di kawasan Asia Pasifik. Di tengah me- 
ningkatnya utang sektor swasta, dunia 
menghadapi risiko resesi yang meng- 
akibatkan banyak korporasi berpotensi 
tak mampu membayar kembali kewa- 
jibannya. Perang dagang antara AS dan 
China yang berkepanjangan telah me¬ 
micu perlambatan ekonomi. Siklus per¬ 
lambatan ini tentu berdampak pada sek¬ 
tor korporasi, di mana secara umum 


teijadi penurunan penerimaan, bahkan 
banyak yang menderita kerugian atau 
bangkrut sehingga tak mampu me- 
menuhi kewajibannya. 

Indonesia sebenamya bukanlah ne¬ 
gara dengan rasio utang korporasi besar. 
Hong Kong memiliki rasio utang 
korporasi paling tinggi, lebih dari 200 
persen terhadap produk domestik bruto 
(PDB), disusul China lebih dari 150 
persen, Singapura di atas 100 persen, 
sedangkan Jepang dan Korea utang luar 
negeri swastanya sekitar 100 persen ter¬ 
hadap PDB. Sementara rasio utang 
korporasi Indonesia terhadap PDB ter- 
golong paling rendah atau di bawah 20 
persen, masih di bawah India sekitar 45 
persen dan Thailand sekitar 50 persen. 

Mengapa Indonesia bersama India 
termasuk yang paling rentan? Pertama, 
meskipun rasio utang korporasi ter¬ 
hadap PDB rendah, distribusinya tidak 
aman mengingat banyak perusahaan 
yang memiliki utang sangat tinggi. Ke¬ 
dua, ketika dilakukan stress test, terjadi 
penurunan sekitar 25 persen terhadap 
penerimaan sebelum pajak (EBITDA) 
sehingga kemampuan melunasi utang 
juga menurun drastis. Di Indonesia, 
korporasi yang sangat tergantung pada 
harga komoditas mengalami penurunan 
penerimaan sangat tajam sehingga ke¬ 
lompok perusahaan ini memiliki risiko 
gagal bayar paling tinggi. Potensi risiko 
sektor korporasi akan menimbulkan 
dampak sistemik ketika banyak per¬ 
usahaan yang mengalami potensi gagal 
bayar dan melibatkan porsi kredit cukup 
besar di sektor perbankan. Sejauh ini, 
potensi tersebut relatif kecil mengingat 
utang korporasi berdenominasi mata 
uang asing hanya 18 persen dari total 
pinjaman perbankan hingga Mei 2019. 

Meski begitu, kita tak boleh lengah 
karena pada dasamya neraca korporasi 
tak sepenuhnya bisa dijamin trans- 
paransinya. Merebaknya kasus gagal ba¬ 
yar perusahaan tekstil Duniatex telah 
membebani neraca perbankan kita. Sa- 
ham bank BUMN telah terseret kasus 
kredit macet yang nilainya besar serta 
upaya penyelamatan Perusahaan Asu- 
ransi Jiwasraya (Kontan, 3/10/2019). 

Risiko resesi global menjadi momen 
penting mawas diri. Jangan sampai, ri¬ 
siko global justru bertemu dengan ke¬ 
rentanan domestik. Apalagi jika keren¬ 
tanan dipicu kepanikan tak hanya pada 
bidang ekonomi, tapi juga politik. Jangan 
biarkan ’’sifat liar seperti binatang” 
(Keynes), apalagi ’’perilaku kesetanan” 
(Nietzsche) menghantui dinamika eko¬ 
nomi dan politik bangsa kita ini 



S ejak Mahkamah Konsti- 
tusi memutuskan sengke- 
ta hasil pemilu presiden 
pada 27 Juni 2019 hingga tang- 
gal pelantikan presiden terpilih 
pada 20 Oktober 2019, terdapat 
115 hari merisaukan. Inilah ha- 
ri-hari panjang yang membuka 
lebar ruang manuver politik pi- 
hak-pihak yang berkepentingan 
dengan kekuasaan presiden. 

Pertama, manuver politik 
oleh elite partai dan nonpartai 
pendukung presiden terpilih 
demi kursi kabinet. Karena kur- 
si bagi kader partai tidak ba¬ 
nyak, kurang dari 50 persen, 
maka setiap partai mengguna- 
kan segala daya untuk me- 
yakinkan presiden terpilih, de- 
mikian juga elite nonpartai 
Perebutan kursi kabinet bisa 
memicu dinamika internal par¬ 
tai, lalu menjalar keluar. Ben- 
tuknya bisa berupa perang per- 
nyataan sampai demonstrasi. 
Situasinya jadi riuh jika rebutan 
kursi itu melibatkan massa 
Kedua, manuver politik bisa 
dilakukan elite partai dan non¬ 
partai yang calon presidennya 
kalah. Kemenangan lawan yang 
persentasenya ’’hanya” satu di¬ 
git terus dipersoalkan; isu ke- 
curangan terus digembungkan 
meskipun MK menyatakan ti¬ 
dak terbukti. Calon presiden 
yang kalah mungkin sudah me- 
nerima kekalahan, tetapi tidak 
demikian dengan pendukung- 
nya. Mereka terus memanfaat- 
kan ruang dan waktu untuk 
menggagalkan pelantikan. 

Ketiga, manuver politik oleh 
elite aparatur negara. Kenyata- 
annya, pengaruh birokrasi dan 
mihter tidak banyak berubah 
meski Orde Baru sudah turn- 
bang 20 tahun lalu. Malah kini 
kepolisian keluar dari militer 
dan tumbuh menjadi kekuatan 
politik tersendiri. 

Birokrasi, militer, dan ke¬ 
polisian, secara sendiri-sendiri 
maupun bekerja sama, ikut me- 
numpang bahkan mendesain 
manuver-manuver elite partai 
dan nonpartai menjelang pe¬ 
lantikan presiden. Tujuannya 
jelas, jabatan strategis demi ak¬ 
ses ekonomi dan politik. 

Dalam konstelasi politik yang 
demikian, bisa dipahami 
mengapa timbul peristiwa-pe- 
ristiwa bergelombang yang me- 


Jaclwal Pelantikan Presiden 


libatkan massa. Mulai dari ke- 
ributan massa pasca-penetapan 
hasil pemilu presiden oleh KPU 
hingga demo-demo menentang 
pengesahan hasil pemilu oleh 
MK. Demo terus saja berlanjut 
dengan aksi massa antidiskri- 
minasi warga Papua di berbagai 
kota di Jawa sampai kerusuhan 
di beberapa kota di Papua 

Dalam gerakan memprotes 
RUU bermasalah, elite politik 
juga berhasil menumpangi ge¬ 
rakan mahasiswa. Sebagian ber- 
maksud mencegah pelantikan 
Jokowi, sebagian lagi menekan 
Jokowi untuk mendapatkan ja¬ 
batan. Bahkan, kegagalan me- 
madamkan kebakaran hutan di 
Sumatera dan Kalimantan tidak 
lepas dari konteks perebutan 
kekuasaan ini. 

Jika rentang waktu panjang 
antara tanggal penetapan calon 
presiden terpilih dan tanggal 
pelantikan menciptakan ruang 
lebar bagi elite politik untuk 
bermanuver, rentang waktu itu 
harus diperpendek dan jadwal 
pelantikan calon terpilih (ba¬ 
gian akhir tahapan pemilu) ha¬ 
rus diatur lagi. 

Revisi penjadwalan 

Pasca-amendemen UUD 
1945 terdapat tiga jenis pemilu: 
pemilu anggota legislatif (pileg), 
pemilu presiden dan wakii pre¬ 
siden (pilpres), serta pemilihan 
kepala daerah (pilkada). Pada 
Pemilu 2004, pileg dilaksana- 
kan April, pilpres putaran per¬ 
tama Juli, dan pilpres putaran 
kedua September. Adapun jad¬ 
wal pilkada berbeda-beda setiap 
daerah. Jadwal yang sama juga 
berlaku pada Pemilu 2009 dan 
Pemilu 2014. 

Pada 24 Januari 2014, MK 
mengeluarkan Putusan MK No 
14/PUU-XI/2013, menyatakan 
bahwa pemisahan pilpres dari 
pileg tidak konstitusional. MK 
meminta agar pileg dan pilpres 
diselenggarakan serentak pada 
Pemilu 2019. Oleh karena itu, 
beberapa organisasi masyarakat 
sipil mengusulkan agar hari pe- 
mungutan suara pada Pemilu 
2019 tidak lagi pada April, tetapi 
diundur jadi Juni. 

Pemunduran hari-H pemilu 
bertujuan: pertama, memper- 
pendek masa pelaksanaan pe¬ 
milu agar tidak terlalu lama 


Didik Supriyanto 

Remind limit Kepemlluan 

mengganggu kegiatan sosial la¬ 
in; kedua, menekan biaya pe¬ 
milu, baik yang dikeluarkan ne¬ 
gara (APBN), partai politik ma¬ 
upun para calon; dan ketiga, 
Juni adalah bulan paling tepat 
untuk menggelar pemilu ka¬ 
rena hujan tidak turun, udara 
cerah, dan ombak tidak tinggi 
sehingga memudahkan pengi- 
riman logistik pemilu ke se- 
luruh penjuru Tanah Air. 

Namun, usulan memundur- 
kan jadwal pemungutan suara 
tersebut diabaikan pembentuk 
undang-undang. Ini terlihat pa¬ 
da pasal-pasal yang mengatur 
pelaksanaan tahapan pemilu 
sebagaimana tertera dalam Un- 
dang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum. 
Oleh undang-undang ini ham¬ 
pir semua tahapan pemilu di- 
perpanjang: pendaftaran pemi- 
lih, pendaftaran peserta, kam- 
panye, pemungutan dan peng- 
hitungan suara, serta penetap¬ 
an hasil pemilu. 

Menurut pembuat un¬ 
dang-undang, penyerentakan 
pileg dan pilpres menyebabkan 
volume kegiatan pemilu mem- 
besar sehingga perlu waktu un¬ 
tuk persiapan dan pelaksanaan. 
Padahal, penyerentakan pileg 
dan pilpres tidak berarti men- 
duakalikan kegiatan pemilu. 
Misalnya, pendaftaran pemilih 
hanya dilaksanakan sekali, lalu 
dalam masa kampanye, partai, 
caleg, dan calon presiden bisa 
kampanye sendiri-sendiri atau 
bersama-sama. 

Pemilu 2019 tidak saja di- 
kenal sebagai pemilu paling ru- 
mit di dunia, tetapi juga pemilu 
paling lama tahapan pelaksa- 
naannya: dari pendaftaran pe¬ 
serta pemilu (3 September 
2017) hingga pelantikan pre¬ 
siden teqjilih (20 Oktober 
2019). Dua tahun lebih energi 
bangsa dihabiskan. Padahal, pe¬ 
laksanaan tahapan pemilu yang 
dipanjang-panjangkan itu tidak 
menambah kualitas pemilu. 

Calon presiden terpilih hasil 
Pemilu 2019 dilantik pada 20 
Oktober 2019. Jadwal ini me- 
rupakan agenda lima tahunan, 
yang dimulai sejak pelantikan 
Abdurrahman Wahid setelah 
menjadi presiden teipilih da¬ 
lam Sidang MPR 1999. Peru- 
bahan konstitusi lalu mengha- 


ruskan pilpres digelar setiap li¬ 
ma tahun sekali, menyesuaikan 
dengan masa jabatan presiden. 

Apakah presiden terpilih ha¬ 
sil pemilu harus dilantik pada 
20 Oktober? Konstitusi meng- 
haruskan demikian meski masa 
jabatan lima tahun tidak meru- 
juk pada hari, pekan, atau bulan. 
Namun, pelantikan pada 20 Ok¬ 
tober menimbulkan masalah 
serius sebab presiden terpilih 
tidak bisa segera mewujudkan 
visi misi dan program yang di- 
janjikan saat kampanye. 

Program presiden 

Jika presiden terpilih adalah 
petahana, maka dia melanjut¬ 
kan saja program keija tahun 
kelimanya. Namun, jika pre¬ 
siden terpilih bukan petahana, 
sepanjang Oktober, November, 
dan Desember, dia hanya men- 
jalankan program presiden se¬ 
belumnya. Sungguh tak berun- 
tung, presiden baru bukan pe¬ 
tahana juga tidak ikut mem- 
bahas dan menetapkan APBN 
tahun berikutnya karena me¬ 
nurut siklus anggaran negara, 
pembahasan dan penetapan 
APBN dilakukan sepanjang 
Agustus hingga Oktober. 

Situasi inilah yang melatari 
’’ketegangan politik” imtara 
Presiden SBY dan presiden ter¬ 
pilih Jokowi pada akhir 2014. Di 
satu pihak, sebagai presiden 
terpilih, Jokowi menginginkan 
program-programnya masuk 
APBN-P 2014 dan APBN 2015; 
di pihak lain, Presiden SBY yang 
membahas dan menetapkan 
APBN-P 2014 dan APBN 2015 
bersama DPR masih harus me¬ 
lanjutkan program-program pi- 
lihan pemerintahannya. 

Situasi tersebut sebetulnya 
tidak boleh terulang. Oleh ka¬ 
rena itu, jalan terbaik agar pre¬ 
siden terpilih bisa segera me¬ 
wujudkan janji-janji kampa- 
nyenya, dia harus dilantik pada 
awal Agustus, saat di mana me¬ 
nurut siklus anggaran negara, 
pembahasan RAPBN-P dan 
RAPBN dimulai. 

Jadi, setelah dilantik, agenda 
utama presiden adalah me- 
nyampaikan pidato kenegaraan 
pengajuan RAPBN dan Nota 
Keuangan di hadapan DPR pa¬ 
da 16 Agustus. Dengan demi¬ 
kian, APBN-P dan APBN tahun 


berikutnya sudah sepenuhnya 
milik presiden. 

Apakah konstitusi memung- 
kinkan untuk memajukan jad¬ 
wal pelantikan presiden terpilih 
dari 20 Oktober ke awal Agus¬ 
tus? Jika masa jabatan lima 
tahun dihitung berdasarkan ha¬ 
ri, pekan, bulan, memang tidak 
mungkin memajukan jadwal 
pelantikan. Namun, jika masa 
jabatan lima tahun itu dihitung 
berdasarkan tahun, mengubah 
jadwal pelantikan masih mung¬ 
kin. Perubahan berlaku sekali 
untuk selamanya. 

Jika memang ada political 
will dari Presiden Jokowi, maka 
masa transisi bisa dilakukan pa¬ 
da 2024 nanti. Pada tahun ke- 
lima masa jabatan kedua, masa 
jabatan Jokowi akan dipotong 
dua setengah bulan agar pre¬ 
siden terpilih hasil Pemilu 2024 
bisa dilantik awal Agustus. 

Pemotongan masa jabatan 
dapat diformat dalam peratur- 
an peralihan yang dituangkan 
dalam undang-undang pemilu 
yang baru nanti. 


POJOK 


Sebagian situ di Jakarta 
dan sekitarnya hilang. 
Yang bisa mengambil 
pasti kuat sekali. 


Pemilu serentak butuh 
pembenahan. 

Perlu penyelenggara dan 
calon yang baik pula. 


Pembangunan kebuda- 
yaan di DIY tertinggi. 
Jadi ingat, Yogyakarta 
itu kota budaya. 


rtf**? 





















KOMPAS, JUMAT. II OKTOBKR 20 19 


7 


Opini 


Kabinet, Relasi Politik 
dan Problematikanya 

Firman Noor 

Kepala Pusat Penelltian Politik IJPI 


Penyusunan 
kabinet sejatinya 
terkait upaya 
menciptakan the 
dream team yang 
dapat mengimple 
mentasikan sege 
nap tugas clan ke 
wajiban seorang 
presiden, terma 
suk merealisasi 
kan segenap janji 
janji kampanve. 


P enyusunan kabinet ter¬ 
kait pula dengan kom- 
promi politik untuk 
menjamin soliditas pemerin- 
tahan dan mengamankan po- 
sisi politik presiden. 

Penyusunan kabinet ini da¬ 
pat berlangsung lama karena 
melibatkan kepentingan-ke- 
pentingan yang kadang tak 
mudah dikompromikan. Situ- 
asi jadi lebih sulit jika harga 
politik yang ditawarkan rekan 
koalisi demikian besar dan 
cenderung saling meniadakan 
di antara mereka. Di sinilah 
akhimya diperlukan ketegasan 
sikap seorang presiden. 

Dalam sistem presidensial, 
seorang presiden sebenamya 
memiliki kebebasan cukup da¬ 
lam menyusun kabinetnya. 
Hal ini sejalan dengan spirit 
separation of power di mana 
presiden tak bergantung par- 
lemen dalam menjalankan ka¬ 
binet. Sedemikian independen 
sehingga potensi deadlock da¬ 
lam presidensialisme cukup 
besar dan menjadi salah satu 
sisi buruk dari sistem ini. 

Uniknya di Indonesia se- 
pertinya ada sebuah keharus- 
an bagi presiden untuk meng- 
akomodasi hampir semua ke- 
kuatan di parlemen dalam 
membentuk kabinet. Belum 
ada presiden di era Reformasi 
yang benar-benar terbebas da¬ 
ri keharusan mengakomodasi 
banyak partai, balikan par- 
tai-partai yang dulunya me- 
nolaknya sebagai presiden. 

Pemerintahan jilid II Joko 
Widodo, di sisi lain, sebenar- 
nya tak perlu juga melanjut- 
kan "tradisi” itu. Karena dia 


telah memiliki kekuatan de¬ 
ngan komposisi parlemen se- 
karang, di mana partai-partai 
pendukung adalah mayoritas 
dan kunci-kunci utama parle¬ 
men dikuasai oleh partai— 
partai pendukung. Namun, 
tampaknya ia belum yakin de¬ 
ngan kedudukannya hingga 
tetap mengundang partai di 
luar koalisinya untuk berga- 
bung. 

Dengan situasi ini, dukung- 
an bagi pemerintahan tinggi, 
tetapi peluang terjadinya oli- 
garki juga besar karena rawan 
tergelincir menjadi "koalisi 
gendut” bermentalkan karteL 

Potensi itu didukung kondisi 
dan karakteristik partai-partai 
saat ini yang umumnya akan 
cenderung loyal pada seorang 
presiden. Untuk partai- partai 
dari koalisi pendukung tampak 
terlihat jelas komitmen melan- 
jutkan pemerintahan secara 
bersama-sama. Pei'singgungan 
di antara mereka ada, tetapi 
keinginan menyokong Jokowi 
tetap besar. 

Sementara partai-partai 
yang dulu ada di Koalisi In¬ 
donesia Adil Makmur meng- 
alami pembelahan. Demokrat 
menjadi partai pertama yang 
membuka diri bergabung de¬ 
ngan Jokowi. Gerindra dan 
PAN siap bergabung, tetapi pe- 
nuh pertimbangan dan pra- 
syarat. PKS satu-satunya par¬ 
tai yang sejak dini menutup 
peluang koalisi dan memosi- 
sikan diri menjadi oposisi. 

Memang masih terbuka pe¬ 
luang adanya partai bermain 
di dua kaki, sebagai bagian dari 
pemerintahan dan oposisi di 
parlemen, sebagaimana dila- 
kukan PKS di era Susilo Barn- 
bang Yudhoyono dan PAN di 
era Jokowi jilid I. Bisa jadi itu 
akan dilakukan Gerindra. Na¬ 
mun, kelihatannya tak akan 
cukup besar dampaknya, apa- 
lagi menggoyahkan kabinet. 

Peluang gejolak 

Kalau ada peluang tercipta 
gejolak bagi kabinet, tampak¬ 
nya itu bukan berasal dari re¬ 
lasi DPR dan Presiden, mela- 
inkan justru dari internal ka¬ 
binet sendiri ataupun gerakan 
masyarakat sipil. Dengan terli- 
batnya pendatang baru, tentu 
ada beberapa penyesuaian 
yang hams dilakukan. Jika tak 
dikelola baik, bukan tak mung- 
kin akan memunculkan fak- 


si-faksi yang saling berkon- 
testasi dan menggerogoti so¬ 
liditas dan pertbrma kabinet. 

Keberadaan masyarakat si¬ 
pil, termasuk mahasiswa, juga 
tak dapat dianggap enteng. Se¬ 
bagai sebuah gerakan moral 
dan rasional, mereka dapat ja¬ 
di pemantik gelombang besar 
aksi unjuk rasa seantero nege- 
ri yang akhimya bisa mende- 
ligitimasi pemerintahan. Un¬ 
tuk itu, Presiden Jokowi ja- 
ngan lagi memproduksi kebi- 
jakan-kebijakan yang dapat 
memancing masyarakat sipil 
untuk kembali turun ke jalan. 

Terlepas dari adanya poten¬ 
si friksi internal dan bangkit- 
nya kembali kekuatan masya¬ 
rakat sipil, Jokowi saat ini 
amat berpeluang besar dapat 
benar-benar mandiri dan me- 
nentukan dalam banyak hal, 
termasuk menentukan kabi¬ 
net yang dia kehendaki. Pada 
periode terakhir kepemimpin- 
annya ini, Jokowi seharusnya 
dapat berikap nothing to lose, 
karena tak ada yang perlu dia 
tahan demi meraih dukungan 
guna menang pemilu. 

Selain itu, Jokowi juga dapat 
memanfaatkan momentum 
partai-partai yang ingin terli¬ 
hat baik performanya di ha- 
dapan publik dalam rangka 
sukses pada Pemilu 2024. Mo¬ 
mentum ini dapat digunakan 
Jokowi untuk menuntut lebih 
diperkuat lagi kualitas kerja 
pemerintahannya Kuncinya, 
Presiden benar-benar obyektif 
dan berkoniitmen untuk me- 
nunjukkan who’s the boss da¬ 
lam rangka mengejewantah- 
kan selumh visi dan misinya. 

Lebili dari itu, persoalan 
penting lain dalam soal pem- 
bentukan kabinet dan relasi 
politik dengan DPR adalah ba- 
gaimana kekokohan pemerin¬ 
tahan itu tidak diikuti dengan 
tendensi penguatan oligarki. 
I nil ah sesungguhnya adalah 
pekerjaan rumah terpokok ba¬ 
gi kita saat ini sebagai sebuah 
bangsa yang mengklaim diri 
prodemokrasi. Dengan kata la¬ 
in, kekokohan pemerintahan 
itu jangan menyebabkan 
bangsa kita terjerembab men¬ 
jadi Orde Bam jilid II. 

Dengan kata lain, yang ha- 
rusnya dilakukan Jokowi dan 
kabinetnya bukan hanya men¬ 
ciptakan pemerintahan kuat 
dan stabil, tetapi juga efektif 
dan for all the people. 


SURAT KEPADA REDAKSI 

Anda dipersilakan mengirimkan surat pembaca atau komentar mangenai 
kebijakan/layanan publik. konten ariikel dl halaman opini. ataupun pemberitaan dl 
Kompas. Surat pembaca atau komentar dikirim ke opinipkompas id atau ke Redaksi Kompas Jalan 
Palmerah Selatan Nomor 26-28. Jakarta 10270, dengan menuliskan nama lengkap. alamat. dan nomor 
telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri. 


Mengums Tanah 

Tahun 2005 saya mengums 
peningkatan hak atas dua bi- 
dang tanah. Dalam prosesnya, 
ada dugaan oknum pegawai 
Kantor Pertanahan BPN Ja¬ 
karta Barat menggelapkan ob- 
yek pajak. Akibatnya, wajib pa- 
jak berpotensi kehilangan se- 
bagian luas dan terisolasinya 
bidang tanah. Data hasil peng- 
ukuran surat ukur nomor 
150/2006 dan 151/2006 tang- 
gal 20 Juni 2006 tak sesuai 
kondisi lapangan. Selain itu, 
ada pembahan sertifikat aju- 
dikasi tahun 2000 jadi SHM 
tahun 2007. Patut diduga ada 
perbuatan melawan hukum. 

Karena sakit, pada 2010 al- 
marhum pemilik mengambil 
surat ukur, survei lokasi, dan 
mengajukan permohonan 
ukur ulang, tetapi tak ditang- 
gapi. Pada 2011 kasus dila- 
porkan ke Polres Metro Ja¬ 
karta Barat, tetapi tak berlan- 
jut Pada 15 April 2013 kami 
melaporkan tiga orang diduga 
terkait penggelapan tanah ke 
Polda Metro Jaya, STBL 
LP/1203/IV/2013/PMJ/Ditres- 
krimum. Proses penanganan 
berlamt, mungkin karena pe- 
nyidik kesuhtan memeriksa 
saksi dan meminta warkah da¬ 
ri Kantor Pertanahan BPN Ko¬ 
ta Administrasi Jakarta Barat 

Maka, sejak 10 November 
2014, saya adukan ke Ombuds¬ 
man RI, BPN, Komnas HAM, 
dan Propam Polri. Saya mohon 
bantuan penggagas program 
Promoter Saber manfaat ta- 
nah dan MOU Penegakan Hu¬ 
kum Pertanahan diperkuat, 
yang memiliki kewenangan 
untuk menuntaskan kasus ini 
demi kepastian hukum ber- 
asas keadilan dan manfaat. 

AND I PRIYATNA 
Villa Tangerang Indah, 
Gebang Raya, Tangerang 


Wacana Kantor Komisi ASN 

P emyataan Prof Dr M Ryaas Rasyid terkait 
pendirian Kantor Perwakilan Komisi Apa- 
ratur Sipil Negara daerah penting untuk 
lebih mengefektifkan pengawasan norma dasar, 
kode etik, dan perilaku ASN. Sekaligus untuk 
menerapkan merit system dalam pengelolaan 
ASN ( Kompas, 5/9/2019). 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 
mengamanatkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN) berwenang mengawasi setiap tahapan proses 
pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentuk- 
an panitia seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan 
seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantik- 
an pejabat pimpinan tinggi (JPT). 

Tugas dan wewenang KASN mengawasi pelaksanaan 
seleksi JPT begitu luas cakupannya. Berdasarkan data 
yang dikeluarkan KASN terkait jumlah instansi pemerin- 
tah, baik pusat maupun daerah, ada 80 kementerian/lem- 
baga, 34 provinsi, dan 514 pemerintah kabupaten/kota. 
Belum lagi 30.586 JPT dan 420.000 jabatan pimpinan 
administrator serta pengawas. Jumlah pegawai KASN saat 
ini 200 orang sehingga pelaksanaan tugas tidak optimal. 

Padahal, Presiden Joko Widodo telah memberikan 
arahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. 
Salah satunya adalah menjalankan proses perekrutan ASN 
dan seleksi JPT yang berbasis merit system sehingga tak 
ada lagi praktik jual-beli jabatan. 

Saya menyimpulkan, sebenamya komitmen pemerin¬ 
tah terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di 
Indonesia cukup kuat sehingga perlu upaya kerja sama 
secara kolaboratif dengan non-government organization 
(NGO) dan masyarakat sipil lain. 

Upaya ini dilakukan untuk membuka keikutsertaan 
komponen masyarakat sipil dalam pelaksanaan tugas 
pengawasan merit system pada instansi pemerintah. Un¬ 
tuk waktu panjang UU No 5/2014 tentang ASN sebaiknya 
direvisi. Revisi ini akan memberikan penguatan pada 
kelembagaan KASN yang salah satunya mengamanatkan 
pembentukan kantor perwakilan KASN di tiap provinsi. 

M HARRY MULYA ZEIN 
Banjar Wijaya, Kota Tangerang, Banten 



DANCOW 
1+/3+/5+ . 


00333 r 

^15lO0OiiP® 


INDOMARET 
Spread Chocolate 160g/ 
Jam Strawberry/ i 

Pinaapplo 170g btl 


ANLENE GOLD 
Susu Bubuk HICalclum 
650/eQOg box / 

semua varian _= r 


SILVER QUEEN 


CHITATO 

Snack Potato Ayam 
Bumbu/Sapl Panggo 


[Lebih] 


I CHI OCHA 


r/2pck 


KAO BIORE 

Facial Foam Mo 
Doublo Scrub 
Cool Oil Clear/ 
Deep Fresh 
Black & White 
lOOgtub 


TOTAL 

Ponoucl Ptring 
Almocra Biowash 


RINSO 

Detergent Powdor^a 
♦ Mol to Roao FrosK/l 
Royal Gold 
770/800g bag 


Lifebuoy Sabun Mandl Calr Pump 
Red/White Btl SOOml 

_£E4*9O0r 


Vlxal Pembersih Koramlk Porsolen 
Biru/Green Btl 780/800ml 


UrvtJJcA/ev 


r p15.000 


r p15.000 


Tiap pembellan Produk Pembersih Rumah Tangga 
Unilever senllai ”»40.000 


Promosl tidak berlaku pada toko Indomaret Point 




Snd maAirf 


mudah dan hemat 


11 -13 OKTOBER2019 


Tiap belt 2 bo* BE8ELAC 3 


0ERAS 


raM° s 


* 62.500 

"’59.500 


Ij£- 700 

^BNI Bp 14.700 


K BN I Rp 54.500' 

Q i.saku Rb 54.500 


[gaANKB« Rp 4.000*/3tx» 

. Om<omr »FOTONQAN 

0 i.saku Rp 3.000 


M Lebih Hemat] 


Blue Band 


Oi.saku Rp 4.700 


Rp 11.000 


H> 9.900 


SL Rp 9.200 
SbNI Rp 5.200‘ 


^12.000*.. 

11.300*.* 


dTSku Rp 7.900 


0 i^ku Rp 75.900 


VA Lebih Hemat 1 


12.500 1 


Rp 4.900«7b., 


©BANKBRI RP 12.900 


Rp 12.500 


'17 000... 

R '12.500tk 


Rp 15.900 


qW* 12.500 


RP 12.500 


Q i.saku Rp 11.500' 


Rp 16.900 


t'SBNl p 13,500 


'47 200 

Rp 28.500 


55 BN I Rp 23.500“ 


{gBANKBRJ RP 12.900 


pTSku Rp 16.500 


-10.900 


l& Rp 9.900* 


Rp 9.900 


'719.900 

Sbn1 Rp 10.500' M 


«BNl Rp 3.500* 


«BNI Rp 5.900 


0 i.saku Rp 1 3.500 


Oi^ku R "7.500 


29.900 


Size L20 

-44.000 

" p 33.900 


Promo I.saku maksimnl 6 pcs/struk. Penggunaan maksimal lx diskon/i 






J UNILEVER CLEANING FAIR 


Dapatkan Cashback 

Rp 10.000 


Dapatkan produk pembersih rumah 
_ Dengan harga ekonomis 


Rp 5.000 


200ml 240ml 240ml 240ml 240ml 


Pemesanan i-Delivery via CALL CENTER INDOMARET 


^T500-28(T 


































































































8 I Internasional 


KOMPAS, J IJM AT. II OKTOBER 20 19 


EKONOMI 

Jumlah Warga Superkaya China Turun 


BEIJING, KAMIS —Jumlah orang 
superkaya di China turun un¬ 
tuk pertama kali secara be- 
runtun dalam dua taliun sejak 
tahun 2002. Selain diduga ka- 
rena efek dari perang dagang, 
penurunan itu terjadi di 
tengah upaya Pemerintah 
China menyeimbangkan per- 
ekonomian dan upaya mengu- 
rangi utang sektor swasta yang 
menggunung. 

Merujuk pada data yang di- 
sajikan pada Laporan Hu run 
2019, jumlah warga superkaya 
di China tahun ini L819 orang. 
Jumlah itu turun dari tahun 
lalu yang mencapai 1.893 
orang. Orang-orang yang ma- 
suk dalam daftar itu adalah 
mereka yang memiliki keka- 
yaan 2 miliar yuan (281 juta 
dollar AS) atau lebih. 

Laporan Hurun adalah sa- 
lah satu publikasi yang di- 
luncurkan Hurun Report Inc 
Lembaga ini didirikan sebagai 
unit penelitian pada tahun 
1999 oleh akuntan Inggris, 
Rupert Hoogewerf, di Shang¬ 
hai, China. 

”Ini adalah pertama kalinya 
dalam 21 tahun mereka yang 


termasuk dalam daftar orang 
terkaya Hurun menyusut se- 
lama dua tahun berturut-tu- 
rut,” kata Hoogewerf. 

’’Tahun-tahun lainnya di 
mana jumlah orang superkaya 
turun—dan itu pun tipis jum- 
lahnya—adalah tahun 2008 
pada saat krisis keuangan glo¬ 
bal dan pada 2002 setelah 
gelembung sektor teknologi 
pecah,” kata Hoogewerf. 

Menariknya, di tengah me- 
nurunnya jumlah orang su¬ 
perkaya di China, jumlah rata- 
rata kekayaan bersih 1.800 
warga superkaya di negeri itu 
tumbuh 10 persen, naik se- 
kitar 10 persen secara tahun - 
an, menjadi 1,4 miliar dollar 
AS. Fakta itu merefleksikan 
pentingnya pasar konsumen 
China di tengah perang da¬ 
gang AS-China yang menekan 
ekspor China. 

Hoogewerf menambahkan. 
pelaku usaha sektor tradisi- 
onal, seperti manufaktur dan 
real estat, telah menderita ke- 
tika perusahaan ’’teijebak da¬ 
lam terlalu banyak utang”. 
Akibatnya, kekayaan bersih 
orang-orang yang ada di sek¬ 


tor itu pun terimbas. 

’’Hampir 40 persen dari 
mereka yang ada dalam daftar 
kaya dua tahun lalu telah me- 
nurun,” katanya. ”Itu bagian 
dari keputusan yang sangat 
disadari Pemerintah China 
untuk mencoba dan meres- 
trukturisasi ekonominya” 

Para jutawan yang meng- 
hasilkan aset dalam bidang 
teknologi informasi, farmasi, 
dan pendidikan pun meng- 
gantikan posisi sejiunlah figur 
lama di sektor lainnya Jack 
Ma, pendiri raksasa e-commer- 
ce Alibaba yang mundur pada 
September, mempertahankan 
posisi teratas di China sebagai 
orang paling kaya Kekayaan 
pribadinya mencapai 39 mi¬ 
liar dollar AS. 

Dia diikuti Pony Ma, Kepala 
Eksekutif Tencent la memi¬ 
liki kekayaan 37 miliar dollar 
AS. Posisi taipan real estat 
Wang Jianlin—salah satu 
orang terkaya di China, yang 
menempati urutan teratas pa¬ 
da tahun 2017—harus melorot 
setelah kekayaannya anjlok 
sekitar separuh mery'adi 17 
miliar dollar AS. (AFP/AP/BEN) 


KILASAN KAWAT SEDUNIA 



Fontana 

Biasanya setelah anjing piaraan hilang selama beberapa 
tahun, sang pemilik pesimistis anjingnya akan ditemukan. 
Namun, seekor anjing yang hilang dari rumah di Northern 
California akhimya ditemukan empat tahun kemudian. 
Anjing itu ditemukan di lokasi yang berjarak 643 kilometer 
dari rumah pemiliknya. Departemen Layanan Hewan Co¬ 
unty Riverside, Rabu (9/10/2019), yang dikutip laman UPI, 
mengatakan, seekor anjing berjenis German shepherd ber- 
nama Kimber berusia delapan tahun itu ditemukan ber- 
keliaran secara bebas oleh seorang anggota masyarakat di 
Fontana, Northern California. Pemilik Kimber diidenti- 
tikasi sebagai pria dari Grass Valley. Pria pemilik Kimber 
itu pergi ke Fontana untuk menjemput Kimber dari tern- 
pat penampungan. Ia mengaku tak habis pikir, bagaimana 
anjing piaraannya itu melakukan perjalanan sejauh ini atau 
ke mana saja anjingnya ’’berkelana” dalam empat tahun. 

(LOK) 





DUTCH 

COFFEE TABLES 
worm Rd. 19.700.000 


EXCLUSIVE CELLINI 

ANNIVERSARY SALE 

LAST 3 DAYS 

of our exhibition at Jakarta Design Center, 
fantastic promotion must end on 13 Oct 2019 


(02112210 1223/425 

Bandung 

Flagship store - 380Cm2 Full range display 
Jl Panyawangan. 

Kav, 6 BK* Bl Ko» Baru Parahywgari. 
Padaiawg. Bandung (027) 690 3810 

Jl. Gatot SuDroIo 7i ;o.E. Birdung 
(022)73513777 

Surabaya 

Jl. HR. Muhammad 114 H • 


o ° 

0 cellinl.co.id 

CELLINI 

1 0% aCILAFJ 12 MONTHS 
PIAN AVAILABLE 


NIIS Manfaatkan 
Serangan Turki 

Serangan Turki ke Suriah utara telah berlangsung dua hari. Bom pesawat dan 
meriam di darat menghujani kota kota Suriah di perbatasan dengan Turki. 



Warga Arab dan Kurdi Suriah mengungsi di tengah bombardemen Turki di kota Ras al-Ain, 
Provinsi Hasakeh, Suriah utara, Rabu (9/10/2019). 


ANKARA. KAMIS - Di tengah 
gempuran Turki ke wilayah Su¬ 
riah, milisi Negara Islam di Irak 
dan Suriah mencoba melepas- 
kan rekan-rekannya yang di- 
tahan. Sementara itu, serbuan 
Turki ke Suriah semakin gencar 
dari darat dan udara. 

Organisasi Pemantau Hak 
Asasi Manusia Suriah (SOHR) 
menyebut, tiga milisi Negara 
Islam di Irak dan Suriah (NIIS) 
menyerang pos Pasukan De- 
mokratik Suriah (SDF). Serang¬ 
an di Raqqa, kota yang pernah 
menjadi ibu kota NIIS di Suriah, 
itu melibatkan baku tembak 
dan pengeboman. Dalam per- 
nyataan, Kamis (10/10/2019), 
SOHR menyebut dua di antara 
tiga milisi NIIS itu meledakkan 
diri. NIIS mengklaim 13 milisi 
SDF jadi korban serangan itu. 

Dalam pemyataan pada Sep¬ 
tember 2019, Pemimpin NIIS 
Abu Bakar al-Baghdadi men- 
dorong para milisi NIIS me- 
ningkatkan upaya membebas- 
kan rekan-rekannya. Hingga 
10.000 milisi dan pendukung 
NIIS ditahan di berbagai tem- 
pat yang dijaga SDF. Lokasi-lo- 
kasi penahanan itu berada di 
daerah yang kini sedang di- 
gempur Turki dan Tentara Na- 
sional Suriah (SNA), salah satu 
faksi oposisi Suriah. 

SOHR dan SDF menyebut, 
serangan udara Turki menyasar 
penjara Chirkin di Qamishli. Di 
penjara itu, milisi dan pendu¬ 
kung NIIS dari 60 negara di¬ 
tahan. SDF menyebut serangan 
udara Turki itu sebagai per- 
cobaan membantu para milisi 
NIIS melarikan diri. 

Perlawanan Kurdi 

Belum ada pemyataan resmi 
dari Turki soal serangan ter- 
sebut. Turki hanya menjelaskan 
secara umum soal serangan 
yang dimulai, Rabu malam itu. 

Milisi SDF dan warga Kurdi 


lainnya terlibat baku tembak 
dengan pasukan Turki dan mi¬ 
lisi SNA di medan perang yang 
membentang hingga 120 kilo¬ 
meter. Serangan Turki itu, an¬ 
tara lain, menyasar Tal Abyad 
dan Ras al-Ain yang dikontrol 
Kurdi. ’’Pejuang kami melawan 
serangan Turki di Tal Halaf dan 
Aluk," sebut pemyataan SDF. 

Sejak Rabu malam, Turki 
membombardir setidaknya 
enam kota di Suriah yang ter- 
letak di perbatasan Suriah-Tur- 
ki. SOHR menyebut, sedikitnya 
7 warga sipil dan 3 milisi SDF 
tewas dalam serangan itu. Se¬ 
mentara Presiden Turki Recep 
Tayyip Erdogan mengklaim su¬ 
dah 109 milisi SDF tewas dalam 


serangan tersebut 

Selain serangan udara, Turki 
juga mengerahkan pasukan ko- 
mando untuk serbuan darat 
Pasukan elite Turki itu dilapor- 
kan masuk ke Tal Abyad dan 
Ras al-Ain. 

Warga Akcakale, kota Turki 
yang berbatasan dengan Tal Ab¬ 
yad, menyebut roket-roket di- 
tembakkan dari sana. Asap ter- 
lihat dari berbagai lokasi di Tal 
Abyad. Pada Kami pagi, pasuk¬ 
an Turki juga membombardir 
Ras al-Ain. Ankara mengklaim 
181 lokasi sudah dihujani bom. 

Pasukan oposisi Suriah pro- 
Ankara juga terlihat bergerak 
dari Akcakale. Sejumlah truk 
dengan meriam antipesawat 


berpatroli di perbatasan. Sedi¬ 
kitnya 10 kendaraan tempur 
tentara Turki mengiringi pat- 
roli pasukan oposisi Suriah itu. 

Milisi SNA juga akan menuju 
Ras al-Ain dan Tal Abyad. Di 
sana, milisi SNA akan berga- 
bung dengan tentara Turki yang 
sudah lebih dulu menyerbu ke- 
dua kota itu. 

SDF dan warga setempat 
membuat perintang di Ras al- 
Ain. Mereka membakar ban 
agar asap menghalangi pan- 
dangan para pilot jet dan he- 
likopter tempur Turki. ’’Kami 
tidak akan meninggalkan tan all 
ini,” kata Kaws Seem (32), war¬ 
ga Ras al-Ain. 

(AFP/REUTERS/RAZ) 



acara hari ini 

Jumat, 11 Oktober 2019 




05.30 Rainbow Ruby 
10.00 Robocar Poll 

10.30 Bioskop Paling Baru: 

Go Go Dino 

11.00 Seleb.kom 

11.30 CSI: Catatan Seputar 
Investigasi 

12.00 Duda & Dada 
13.00 Dubf Dubi Dam 
14.00 Lensa Indonesia Sore 

14.30 Super Wings 
16.00 Bioskop liburan 

17.30 Mask Master 

18.30 Monkart 

19.30 Kamen Rider Ex Aid 

20.30 Pokemon Sun & Moon 

21.30 Legenda Indonesia 
23.00 Legenda Indonesia 
00.00 Legenda Indonesia 
01.00 Cermin Hati 

01.30 Lensa Indonesia Malam 


JAKTV 


05.30 Sista 
06.00 Tawa Sutra 
07.00 Lejel 
08.00 MNC Shop 
09.00 Lejel 
lLOO Trending On 
12.00 News Room 
13.00 Hero Seorang Cinderella 
14.00 Local Hour Zamrud 
Khatulistiwa 
15.00 Lejel 

17.00 Medlka Natura Sore 

18.00 News Room Today 

19.00 Suara Jakarta 

20.00 MNC Shop 

21.00 Premier League Highlights 

22.00 News Room Update 

23.00 Obrolan Malam 

00.00 Dangdut Hour 

00.30 Gokil Abis 

01.00 Rindu Tanah Sue! 


tvQ 


05.15 Kukuruyuk 
05.30 Semangat Pagi Indonesia 
07.00 Salam Olahraga 
08.00 Discovery 
09.03 Konghucu 
09.30 Jendela Dunia: Exploring 
Korean History 
10.03 The Train 

10.30 Life in Mosque 
11.33 Otomotif 
12.00 Shalat Jumat 
13.00 Indonesia Siang 

14.30 Jendela Dunia 

15.03 Pesona Indonesia: Jateng 
1530 Inspirasi Indonesia: 
Jateng 

16.00 Indonesia Petang 
17.00 Appu Series 

17.30 English News Service 
18.00 Indonesia Hari Ini 
19.00 Keluarga Medsos 
20.00 Discovery 

21.00 Dunia Dalam Berita 
2130 Blues Ball 
2233 Indonesia Bicara 
2330 Pentas Budaya 
00.30 Terbaik Gatra 
01.00 Jendela Dunia 
0130 Taffakur 


IsaiuRH 


06.00 Jurnal Pagi 
09.05 Market Corner 
10.05 DK Show 
13.05 Lunch Talk 
14.05 People & Inspiration 

14.30 Travel Notes 

15.05 Berita Satu Highlights 
16.05 Jurnal Ekstra 
1630 Primetime 
18.05 Primetime Talk 
20.05 Special Interview with 
Claudius Boekan 
21.05 Money Report 
2130 Digital Inside 
22.05 Fakta Data 
2230 Jurnal Malam 

23.30 Football Insight 


Q RONA KESEHATAN 



Fungsi Gendang Telinga 


GENDANG telinga merupakan 
suatu selaput tipis yang berada 
di pangkal liang telinga yang me- 
misahkan telinga luar dan telinga 
tengah. Gendang telinga memiliki 
fungsi untuk mengantarkan dan 
memperkuat getaran suara yang 
masuk melalui liang telinga. 

Karena berbentuk membran 
tipis, gendang telinga sangat sen- 
sitif terhadap gelombang suara. 
Tepat di belakang gendang telinga 
terdapat tulang-tuiang pendeng- 
aran, yakni tulang martil, tulang 
landasan, dan tulang sanggurdi. 

Banyak hal yang bisa menye- 
babkan gendang telinga seseorang 
mengalami gangguan. Bisa karena 
penebalan lapisan gendang telinga 
( tintpanosklerosis). Ini umumnya 
dikarenakan proses pengapuran 
atau penuaan pada seseorang. 
Gendang telinga juga bisa ber- 
lubang akibat infeksi atau korek 
kuping. 

Bagi yang mengalami ganggu¬ 
an pendengaran akibat terganggu- 


nya gendang telinga dan tulang- 
tuiang pendengaran, Anda perlu 
menggunakan alat bantu dengar 
yang berkualitas agar dapat men- 
dengar dengan baik. Alat bantu 
dengar membantu untuk mende- 
ngar dan menjaga pendengaran 
agak tidak semakin menurun. 

Dengan tenaga ahli di Pusat 
Alat Bantu Dengar Melawai, 
Anda dapat berkonsultasi me- 
ngenai gangguan pendengaran dan 
melakukan tes pendengaran audio- 
metri terkomputerisasi secara 
gratis. Di sini tersedia alat bantu 
dengar dari Widex, Denmark, yang 
memiliki kualitas suara yang jernih 
dan didukung fitur canggih untuk 
mendukung aktivitas Anda. 

Pusat Alat Bantu Dengar 
Melawai hadir di berbagai kota 
besar di Indonesia, dan siap un¬ 
tuk melayani Anda. Segera periksa 
pendengaran Anda di Pusat Alat 
Bantu Dengar Melawai dan dapat- 
kan kembali pendengaran serta 
kualitas hidup lebih baik. [*] 




PUSAT ALAT BANTU DENGAR 

MELAWAI 



LOKAKARYA 

Marvel Comics Artists: 
From Concept to Pages 


12 Oktober 2019 

@america, Pacific Place Mall Level 3. 
Jakarta 



www.puscrtalatbantudengormelcrwai.com Call Center : (021) 726 9802 


FESTIVAL 

Forsi Unpad 2019 
(Closing) 

9 November 2019 

Kampus Unpad, Jatinangor, Sumedang 

IG (ffiforsiunpad 


SEMINAR 

International Development 
Student Conference (IDSC) 
Seminar 2019 

31 Oktober 2019 

Airlangga Convention Center. Surabaya 


IG @idsc_eweekfeb 









































































k() \l IV\ S . J IJ \l AT. I I OKTO B K R 20 1 9 


Pendidikan&Kebudayaan 9 


Warisan Budaya Tak Benda 



Seniman dari India, Indonesia, Korea Selatan, Mongolia, dan 
Vietnam berkolaborasi pada pembukaan Forum Dunia untuk 
Warisan Budaya Tak Benda 2019 di Gedung Pusat Warisan 
Budaya Tak Benda Nasional (NIHC), Jeonju, Korea Selatan, 
Kamis (10/10/2019). Forum yang dimotori oleh Pusat Informasi 
dan Jaringan Intemasional untuk Warisan Budaya Tak Benda 
di Kawasan Asia-Pasifik di bawah naungan UNESCO (ICHCAP) 
tersebut mempertemukan para pakar dari 16 negara di kawasan 
Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika untuk mengeksplorasi peran 
positif warisan budaya tak benda dalam kehidupan masyarakat. 


Kritik dan Pujian 
di Nobel Sastra 

Peraih Nobel Sastra 2019, Peter Handke, dianggap sebagai 
sosok yang kontroversial karena pandangan politiknya. 

Meski begitu, karva karyanva dinilai berpengaruh di Eropa. 


STOKHOLM, KAMIS - Akademi 
Swedia menyerahkan Nobel 
Sastra 2019 kepada sosok sas- 
trawan kontroversial asal Aus¬ 
tria, Peter Handke (76), Kamis 
(10/10/2019) siang, di Stock¬ 
holm, Swedia. Pada hari yang 
sama, Akademi Swedia menye¬ 
rahkan Nobel Sastra 2018 yang 
tahun lalu ditunda kepada pe- 
rempuan sastrawan Polandia, 
Olga Tokarczuk. 

Keputusan Akademi Swedia 
memberikan Nobel Sastra ke¬ 
pada Handke mendapat kritik 
tajam. Handke dianggap sosok 
kontroversial karena pandang¬ 
an politiknya dianggap nyele- 
neh. Pada 2006, ia hadir mem¬ 
berikan pidato pada upacara pe- 
makaman penjahat perang asal 
Serbia, Slobodan Milosevic. Ke- 
hadirannya di acara pemakam- 
an itu membuat namanya di- 
keluarkan dari daftar nomine 
Heinrich Heine Prize pada ta¬ 
hun yang sama Kemenangan- 
nya pada International Ibsen 
tahun 2014 juga diprotes. 

Keputusan Akademi Swedia 
memberikan Nobel Sastra ke¬ 
pada Handke juga dianggap ti- 
dak tepat karena lembaga pem- 
beri Nobel Sastra itu pernah 
berjanji untuk mengubah ori- 


entasi pemberian Nobel di masa 
lalu yang terlalu Eropa-sentris 
dan cenderung memenangkan 
sastrawan laki-laki. Selain itu, 
Handke dahulu dikenal sebagai 
sosok yang menginginkan agar 
Nobel Sastra dihapuskan. 

Akademi Swedia menjelas- 
kan, Nobel Sastra 2019 diberi- 
kan kepada Handke karena kar- 
ya-karya yang bersangkutan 
memberi pengaruh besar. Ke- 
cerdikannya berbahasa berhasil 
mengeksplorasi batas-batas lu- 
ar dan kekhususan pengalaman 
manusia. 

Apa pun kontroversi yang 
muncul, pemberian pengharga- 
an Nobel Sastra kepada Handke 
meneguhkan dirinya sebagai sa- 
lah seorang penulis paling ber¬ 
pengaruh di Eropa setelah Pe- 
rang Dunia II lewat karya-kar- 
yanya berupa novel, esai, catat- 
an, dan skenario. 

Dipuji 

Sementara itu, kemenangan 
Tokarczuk, meski mengejutkan, 
dipuji banyak orang karena me- 
nambah daftar perempuan sas¬ 
trawan yang memenangi Nobel 
Sastra. Sejauh ini, dari 116 pe¬ 
raih Nobel Sastra, hanya 15 pe¬ 
rempuan yang tercatat sebagai 


pemenang, termasuk Tokar¬ 
czuk. Perempuan pertama yang 
mendapat Nobel Sastra adalah 
Selma Lagerlof dari Swedia pa¬ 
da 1909. Sebelum Tokarczuk, 
perempuan terakhir yang men- 
dapatkan Nobel Sastra adalah 
Svetlana Alexievich dari Belarus 
pada 2015. 

Akademi Swedia barn me¬ 
nyerahkan Nobel 2018 pada 
2019 karena tahun lalu lembaga 
independen itu mengalami kri- 
sis kepercayaan. Krisis dipicu 
oleh teijadinya skandal pele- 
cehan seksual yang melibatkan 
suami dari sal ah seorang man- 
tan anggota Akademi Swedia 
Peristiwa itu memicu gelom- 
bang pengunduran diri sejum- 
lah anggota Akademi Swedia 
sehingga pemberian Nobel 2018 
ditunda. 

Tokarczuk mendapat Nobel 
karena karya-karyanya diang¬ 
gap cerdas dan mampu melihat 
sesuatu secara luas. Meski men¬ 
dapat pengakuan di dunia inter- 
nasional, di negerinya sendiri, ia 
dianggap sebagai penulis yang 
memicu kontroversi lantaran 
berani menyentuh sisi gelap se- 
jarah masa lalu negeri itu. 

(REUTERS/ 
THE GUARD 1ANS/AFP/BSW) 


LANGKAN 


Sepuluh Bakal Colon Rektor ITB Ditetapkan 

Sidang Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 
menetapkan 10 baled calon rektor ITB periode 2020-2025, 
Kamis (10/10/2019). Mereka akan menjalani ekspose publik 
pada 24-25 Oktober. ’’Ekspose publik menjadi kesempatan 
bagi masyarakat untuk mengenal sekaligus mengajukan per- 
tanyaan kepada para bakal calon rektor,” ujar Ketua Majelis 
Wali Amanat ITB Yard Panigoro di Kota Bandung, Jawa 
Barat. Kesepuluh bakal calon rektor itu adalah Benyamin 
Sapiie, Bramantyo Djohanputro, Dwi Larso, Edy Tri Baskoro, 
Gusti Ayu Putri Saptawati, Jaka Sembiring, Kadarsah Sur- 
yadi, Reini D Wirahadikusumah, Togar Mangihut Sima- 
tupang, serta Widjaja Martokusumo. (TAM) 

Baca juga: https://klik.kompas.id/rektoritb/ 

Berbagai Kegiatan di Bulan Bahasa dan Sastra 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan 
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan kembali menggelar 
kegiatan kebahasaan dan kesastraan pada bulan Oktober, 
yang bertepatan dengan Bulan Bahasa dan Sastra. Tema 
yang diusung pada kegiatan ini adalah ”Maju Bahasa dan 
Sastra, Maju Indonesia”. Berbagai kegiatan diselenggarakan 
selama Oktober ini di Gedung Badan Pengembangan Bahasa 
dan Perbukuan di Rawamangun, Jakarta Timur. Kegiatan itu 
mulai dari debat bahasa, lomba mendongeng, festival teater, 
bedah buku, kuis, hingga festival film pendek. Festival film 
pendek yang menjadi puncak kegiatan ini digelar pada 21-28 
Oktober 2019. (*/IKA) 

Aplikasi Sipelapor Permudah Pengaduan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(P3A) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, merancang aplikasi 
Sipelapor untuk memudahkan pengaduan korban kekerasan 
sehingga mendapatkan tindak lanjut penyelesaian lebih ce- 
pat. Aplikasi ini ditargetkan diluncurkan akhir tahun 2019. 

- Berdasarkan data Dinas 

ktik.kompas.id/aplikasipengaduan P3A Kabupaten Kara¬ 
wang, kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak di wilayah ini terus me- 
ningkat. Sekretaris Dinas P3A Karawang Amid Mulyana, 
Kamis (10/10/2019), mengatakan, pada tahun 2017 tercatat 
19 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 23 kasus ke¬ 
kerasan terhadap anak. Pada 2018, jumlahnya meningkat 
menjadi 29 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 29 
kasus kekerasan terhadap anak. (MEL) 


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

Tahir Ajak Bill Gates Bantu 
Perempuan Indonesia 


S us ana Rita 

dail Lyon. Perancis 

LYON, KOMPAS - Pendiri Maya- 
pada Group, Dato Sri Tahir, 
mengajak pendiri Microsoft, 
Bill Gates, untuk membantu 
memperdayakan perempuan di 
Indonesia agar akses mereka 
terhadap perbankan menjadi 
semakin mudah. Bantuan ter- 
kait akses keuangan, menurut 
Tahir, sangat mendesak dibu- 
tuhkan di Indonesia. 

Ajakan itu ditanggapi Bill 
Gates dengan sangat baik. ’’Me¬ 
linda (istri Bill Gates) punya 
program mengenai empowering 
woman (memberdayakan pe¬ 
rempuan), sell group, dan in- 
klusi financing (finansial). Ini 
ditanggapi Bill Gates. Ini bukan 
pledge (janji). Kita instan saja, 
misalnya masing-masing dari 
kita menyumbangkan 10 juta 
dollar Amerika Serikat. Tetapi 
untuk Indonesia, dan dia me- 
nyetujuinya,” ujar Tahir di se- 
la-sela kunjungannya ke Lyon, 
Perancis, Kamis (10/10/2019). 

Menurut Tahir, Bill dan Me¬ 
linda Gates Foundation telah 
melaksanakan program ini di 
sejumlah negara, terutama 
Pakistan, dengan sangat baik. 
Bill Gates membantu untuk 
membuatkan sistem dan juga 
pelatihan-pelatihan yang dibu- 
tuhkan terkait hal tersebut. 

’’Bill Gates mungkin memiliki 
software- nya, training, atau mo¬ 
del yang nanti sama-sama ber- 
sinergi,” ujamya 

Di Lyon, Tahir mengikuti pe- 
ngumpulan dana Global Fund’s 
Sixth Replenishment Conferen¬ 
ce yang diadakan pada 9-10 Ok¬ 
tober 2019. Hadir dalam acara 
itu sejumlah kepala negara, ter¬ 
masuk Presiden Perancis Em¬ 
manuel Macron, sejumlah ke¬ 
pala negara di kawasan Afrika, 
pejabat lain, pengusaha, dan pe- 


giat kesehatan, khususnya da¬ 
lam perlawanan terhadap AIDS, 
tuberkulosis, dan malaria. 

Komitmen 

Tahir bergabung dengan Glo¬ 
bal Fund pada 2014 dengan ko¬ 
mitmen memberikan bantuan 
senilai 100.000 juta dollar AS. 
Janji ini sudah dipenuhL Tahir 
sudah menyumbangkan dana 
hingga lebih dari 70.000 juta 
dollar AS. Sisanya akan dilan- 
jutkan pada 2020 dengan nilai 
sekitar 26,5 juta dollar AS. 

Rabu (9/10), dalam acara ma- 
kan malam yang dihadiri Presi¬ 
den Perancis, Bill Gates, dan 
sejumlah pejabat penting lain, 
Tahir memperbarui komitmen 
itu. Ia akan mengucurkan dana 
sekitar 50 juta dollar AS, dengan 
rincian 30 juta dollar AS disa- 
lurkan ke Global Fund dan 20 
juta dollar AS disalurkan lewat 
Bill and Melinda Gates Founda¬ 
tion. Dengan bantuan 30 juta 
dollar AS ke Globa] Fund, Tahir 
Foundation menjadi penyum- 
bang dana terbesar kedua se¬ 
telah Bill and Melinda Gates. 

Dalam acara makan malam 
tersebut, kata Ketua Divisi Ma- 
najemen Bantuan Global Fund 
Mark Edington, Bill Gates me- 
muji Tahir atas kontribusinya 
ke Global Fund. Bill Gates me- 
minta Tahir untuk berdiri se¬ 
hingga peserta makan malam 
dapat memberi apresiasi khu- 
sus terhadap Tahir. Tahir pun 
diberi kesempatan untuk ber- 
bicai-a mengenai komitmennya 
terhadap Global Fund dan me- 
negaskan komitmennya mela- 
wan tiga penyakit tersebut. 

Di Indonesia, pada 2018 saja. 
Global Fund membantu 
108.000 pengidap HIV untuk 
mengakses ARV, 440.000 pen- 
derita tuberkulosis untuk men¬ 
dapat penanganan, dan men- 
distribusikan 86.500 kelambu. 





SEMANGKA 
Non Biji (A) 

/100 g 


-84tr 

470 


% 


SANIA/ FORTUNE 

Minyak Goreng 
Pouch 2 Lt 




SO KLIN 

Liquid 800 ml 
(Semua Jems) 


12.900 



SUNLIGHT 

Lime / Mint / 
Habbatussauda 
755 ml 



GOLDEN FARM 

Shoestring / Crinkle Cut 
A Straight Cut 1 Kg 


WALL’S 
Extra Creamy Choco & 
Van chocip/.Neopoli tana 
^Oml 


PRODUK 
BERAS 5 Kg 

(Bertaku Untuk 
Produk Tertentu) 




Tertentu) 

72r6©tr 


mjjsg 





PRODUK SUSU BAY1 

_ - _ (Bertaku Untuk Produk 

[ I ■r'l' VI Tertentu) 

M 


PRODUK 
SHAMPOO P&G 

(Berlaku Untuk Produk 


75fdSo 


: ns!an Flag Jeusjah r 



Aag gadh at 
Pepsodent 



12.900 26.900 29.900 62?900 179.900 


GIANT berhok membolosi pembelian • Tidok berlaku untuk trader • Promos! produk Fresh hanya berlaku di Iowa, Bali, lompung, Polombang & Bangka 
• Promo Tidak berlaku di Giant Ekstra GowaPondok Chandra dan Giant Ekspres Pondok Betung & Rungkut. 


^giant.co.id J|gionlindonesiaoflkial ^ Gwinl Indonesia Jgionlindo | 





















































KOMPAS, J IJM AT. II OKTOBER 20 19 


10 Sains, Lingkungan&Kesehatan 


K I L A S I P T E K 


Diskusi Membahas Moratorium Sawit 


KESEHATAN REMAJA 


Implementasi Perhutanan Sosial Terkendala 

Model perhutanan sosial dirasa bermanfaat untuk masya- 
rakat. Namun, pelaksanaan perhutanan sosial niasih jauh 
dari harapan. Bukan hanya kendala teknis dan regulasi, 
konflik petani dan Perhutani juga kerap terjadi. Berbagai 
masalah ini disampaikan para petani kepada Presiden Joko 
Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Se- 
banyak 399 petani penerima hak perhutanan sosial dari 
Jawa memenuhi undangan Presiden Jokowi yang didam- 
pingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurba- 
ya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil, Kepala 
Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Direktur Utama Perhutani 
Denaldy M Mauna. Presiden mengakui, implementasi per¬ 
hutanan sosial tak mudah kendati sudah ada peta indikatif 
perhutanan sosial untuk lahan seluas 12,7 juta hektar. (1NA) 


Perubahan Iklim Memicu Merebaknya Zoonosis 

Perubahan iklim memicu peningkatan kasus zoonosis atau 
penularan penyakit dari hewan ke manusia dan sebaliknya. 
Namun, peta potensi perubahan penyakit terkait zoonosis 
dan perubahan iklim belum tersedia. Padahal, peta itu pen- 
ting untuk mendukung upaya antisipasi tiap ancaman. Di¬ 
rektur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor 

■ —- :- dan Zoonotik Kementerian 

kHk.kompas.id/zoonosis Kesehatan Siti Nadia Tarmi- 

zi, Kamis (10/10/2019), di Ja¬ 
karta, menyatakan, ada empat kondisi dari dampak per¬ 
ubahan iklim yang memengaruhi kesehatan, yakni kenaikan 
temperatur, perubahan pola curah hujan, kenaikan muka ab¬ 
laut, serta kenaikan frekuensi dan intensitas iklim ekstrem. 
’’Perubahan iklim membuat pola penularan penyakit ber- 
ubah,” ujamya. (TAN) 



KOMI’AS AUK ICHWAN 


’’Kompas” dan WWF Indonesia menggelar diskusi bertema ’’Setahun Moratorium Sawit, 
Intensifikasi Tanpa Ekspansi” di Hotel Santika, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Hadir sebagai 
pembicara dalam diskusi yang dimoderatori wartawan Kompas, Ichwan Susanto, ini Direktur 
Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Mukti Sardjono, Asisten Deputi Tata 
Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Perekonomian Prabianto Mukti, Direktur Tanaman 
Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Irmijati Rachmi, 
dan Direktur Komunikasi Yayasan Auriga Nusantara, Syahrul Fitra (dari kiri ke kanan). 


Irigasi Perparah Likuefaksi 

Kerentanan likuefaksi di Indonesia tinggi. Hasil studi menunjukkan, saluran irigasi 
memperburuk tanali longsor dan likuefaksi yang dipicu gempa bumi di Palu. 


JAKARTA, KOMPAS - Saluran iri¬ 
gasi secara signifikan memper¬ 
buruk tanah longsor dan li¬ 
kuefaksi yang dipicu gempa bu¬ 
mi berkekuatan M 7,5 di Palu, 
Sulawesi Tengah, tahun 2018. 
Fenomena itu menunjukkan 
bahaya saluran irigasi di ka- 
wasan yang dilalui sesar aktif. 

Demikian kesimpulan studi 
ilmiah yang dipublikasikan di 
jurnal intemasional Nature 
Geoscience bertepatan dengan 
satu tahun bencana gempa, tsu¬ 
nami, dan likuefaksi di Sulawesi 
Tengah. ’’Daerah yang likuefak- 
sinya dipengaruhi adanya aliran 
irigasi ialah Petobo di Palu dan 
dua daerah di Sigi, yaitu Sidera 
dan Sibulaya,” kata Ella Meilan- 
da, peneliti dari Tsunami Di¬ 
saster and Mitigation Research 
Center (TDMRC) Universitas 
Syiah Kuala, Aceh, yang terlibat 
riset itu, Kamis (10/10/2019). 

Kajian yang dipimpin ilmu- 
wan dari Earth Observatory of 
Singapore Universitas Tekno- 
logi Nanyang (EOS NTU), Si- 
ngapura, itu juga diikuti peneliti 
dari Amerika Serikat, Inggris, 
China, dan Australia. 


Sebagaimana diberitakan, li¬ 
kuefaksi dahsyat teijadi di Palu 
dan Sigi sesaat setelah teijadi 
gempa tahun lalu. Likuefaksi itu 
teijadi di sejumlah lokasi, di 
antaranya yang terparah di Pe¬ 
tobo, Balaroa, Sidera, dan Siba- 
laya. Menurut Ella, di antara 
empat lokasi itu, likuefaksi yang 
dipengaruhi ada saluran irigasi 
Gumbasa ialah Petobo, Balaroa, 
dan Sidera. Tiga lokasi itu ber- 
ada di bawah aliran irigasi. Ba¬ 
laroa punya mekanisme lain. 

’Temuan ini menjadi per- 
ingatan bagi tiap area yang di¬ 
lalui saluran irigasi dan patahan 
aktif,” kata Kyle Bradley, pe¬ 
neliti utama di EOS NTU yang 
memimpin kajian. 

”Kita perlu meningkatkan 
kesadaran dan pemahaman 
tentang tanah longsor terkait 
pencairan tanah (likuefaksi) 
dan mewaspadai tempat-tem- 
pat yang saluran irigasinya se- 
cara artifisial mengangkat per- 
mukaan air,” ujamya. Dengan 
menganalisis gambar satelit 
yang diambil sebelum dan se- 
sudah gempa untuk mengiden- 
tifikasi area terdampak tanah 


longsor dan likuefaksi, para pe¬ 
neliti menemukan sawah dan 
ladang yang teraliri irigasi ter¬ 
dampak. sedangkan area yang 
ditanami pohon lebih stabU. 

Hal itu menunjukkan, irigasi 
memengaruhi teijadinya likue¬ 
faksi. Pemetaan citra satelit ini 
dilengkapi pengamatan lapang- 
an oleh tim ilmuwan yang di¬ 
pimpin Ella Meilianda 

Hasil kajian mengungkapkan, 
tanah longsor dan likuefaksi di 
Lembah Palu terutama dipicu 
pencairan yang meluas di area 
di bawah aliran irigasi Gumbasa 
untuk padi. Saluran air yang 
dibangun sejak masa kolonial 
Belanda itu awalnya untuk 
mengairi sawah. 

Namun, hal itu menaikkan 
muka air hingga mendekati per- 
mukaan tanah. Ketinggian air 
meningkatkan potensi likuefak¬ 
si , yakni situasi ketika sedimen 
yang terkubur jadi seperti Quida 
karena kuatnya gempa. 

Kombinasi sedimen seperti 
cairan ini dan kemiringan dasar 
lembah memperburuk benca¬ 
na, menciptakan penyebaran 
lateral yang luas dari air. tanah 


longsor, dan puing-puing, yang 
melanda desa-desa. ’’Faktor 
utama penyebab likuefaksi ia¬ 
lah tingginya muka air tanali 
dan adanya lapisan tanah yang 
mengandung pasir,” kata Ella. 

Jika suatu wilayah memiliki 
dua faktor ini, dengan intensitas 
getaran seismik tertentu, hal itu 
akan menyebabkan hilangnya 
daya dukung tanah karena air 
yang tadinya mengisi pori-pori 
keluar dan naik ke pemiukaan. 
Dalam kasus likuefaksi yang 
teijadi di daerah dengan ke¬ 
miringan seperti di Lembah Pa¬ 
lu, likuefaksi bisa memicu per- 
pindahan atau pergerakan mas- 
sa tanah. 

"Untuk kasus Balaroa bukan 
dipengaruhi irigasi, tetapi ke- 
mungkinan akibat ada sand 
blow akibat pecahnya lapisan 
akuifer di bawah tanah yang 
mengalami tekanan tinggi aki¬ 
bat aktivitas seismik yang ter¬ 
jadi saat itu,” ujamya. 

Kerentanan ke depan 

Ella mengatakan, temuan di 
Lembah Palu ini menjadi per- 
hatian di daerah lain. Keren¬ 


tanan likuefaksi di Indonesia 
tinggi, terutama di wilayah pe- 
sisir yang terbentuk pada za- 
man Holocene atau kurang dari 
5.000 tahun lalu. Apalagi jika 
wilayah ini awalnya berupa su- 
ngai-sungai purba atau meru- 
pakan wilayah pesisir pantai 
yang membawa dan mengen- 
dapkan sedimen pasir. 

Dalam perkembangan selan- 
jutnya, sungai dan pantai purba 
itu tertimbun endapan aluvial 
dan membentuk wilayah pesisir 
modem seperti saat ini. ”Wila- 
yah pantai Banda Aceh, misal- 
nya, dengan kondisi pemben- 
tukan dataran pesisimya seper¬ 
ti ini, mempunyai kerentanan 
teijadi likuefaksi,” kata Ella 

Meski demikian, menurut 
Bradley, bahaya yang diciptakan 
manusia kerap lebih mudah di- 
moderasi daripada bahaya alam 
lain. "Berdasarkan ketahanan 
relatif dari area yang ditanami 
tanaman pohon campuran dan 
lahan beririgasi, kami meng- 
usulkan penanaman lebih ba- 
nyak untuk mengurangi bahaya 
tanah longsor besar di masa 
depan,” kata Bradley. (AIK) 


Pendidikan Gizi di 
Sekolah Cegah Tengkes 


MATARAM, KOMPAS — Remaja mesti mengonsumsi makanan 
bergizi seimbang dan terhindar dari anemia Hal itu bertujuan 
mencegah terkena berbagai penyakit saat dewasa Bagi remaja 
putri, hal itu menjadi bagian penyiapan fisik sebagai calon ibu 
agar bayi yang dilahirkan tak mengalami tengkes. 

’’Pencegahan di usia dini lebih efektif dibanding intervensi 
pada ibu hamil dan seribu hari pertama kehidupan,” kata pakar 
gizi Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), Airin Rosita, di 
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (10/10/2019). 

Ibu hamil dengan anemia berisiko melahirkan bayi dengan 
berat lahir rendah. Akibatnya, tumbuh kembangnya bisa 
berhambat dan mengalami tengkes ( stunting ) atau lebih 
pendek dari standar karena kurang gizi kronis. Perkembangan 
otak anak yang tengkes pun tak optimal. 

Riset Kesehatan Dasar 2018 menyebutkan, Indonesia meng¬ 
alami beban ganda masalah gizL Sebanyak 32 persen pendu- 
duk usia 15-24 tahun terkena anemia. Di saat sama, 16 persen 
anak usia 13-15 tahun mengalami obesitas. Kondisi itu disebab- 
kan tak mengonsumsi makanan bergizi seimbang. ’’Anemia 
bisa dicegah dengan mengonsumsi asupan protein, sayuran 
hijau, dan kacang-kacangan,” kata Airin. 

Persoalannya, anak-anak Indonesia tak punya pola makan 
baik. Itu ditunjukkan dari survei kesehatan siswa berusia 12-17 
tahun oleh Badan Peneliti- 
an Pengembangan Kesehat¬ 
an Kementerian Kesehatan 
bersama Organisasi Kese¬ 
hatan Dunia (WHO) tahun 
2015. Hasilnya, 30 persen 
siswa menyantap sarapan 
tiap hari dan isinya kurang 
bergizi. Hanya 5 persen s 
wa mengonsumsi sayur dan 

buah tiap hari dan mayoritas siswa mengonsumsi minuman 
manis dalam kemasan tiap hari. Itu diperparah dengan 
kurangnya aktivitas fisik. 


Orangtua, petugas 
kantin, dan komunitas 
sekitar diadvokasi 
tentang gizi baik. 

Airin Rosita 


Mendekati sekoiah 

Terkait hal itu, program Aksi Bergizi diadakan bersama 
sekolah, yakni SMP dan SMA sederajat Proyek rintisan itu 
diadakan di 48 sekolah di Kabupaten Lombok Barat, NTB, dan 
62 sekolah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Para siswa tiap 
pekan diberi tablet penambah darah. Idealnya satu tablet 
mengandung 60 miligram besi elemental dan 2.800 mikro- 
gram asam folat Karena pasokan terbatas, pemerintah me- 
nyediakan tablet asam folat 400 mikrogram. 

Selain itu, ada pendidikan gizi remaja dan sosialisasi 
perubahan perilaku. ’’Orangtua, petugas kantin, dan komuni¬ 
tas sekitar diadvokasi tentang gizi baik. Kantin sekolah diubah 
agar tak menjual makanan dan minuman instan,” ujarnya. 

Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat Lalu Hendrayadi 
menjelaskan, program kantin sehat bekerja sama dengan dinas 
kesehatan yang menetapkan standar jenis makanan dan 
minuman yang boleh dijual. Mi instan, minuman dalam 
kemasan, dan permen tak boleh ada di kantin sekolah. 

Dalam pendidikan gizi ini juga dimasukkan konten pe- 
ngetahuan kesehatan reproduksi, gerakan Keluarga Berenca- 
na, bahaya narkoba dan zak adiktif lain, serta mitigasi bencana. 
Tujuannya, agar siswa ketika tumbuh dewasa dilengkapi 
wawasan tentang hal-hal esensial dalam kehidupan mereka. 

"Beberapa hal yang perlu diluruskan di masyarakat adalah 
penyediaan makanan bergizi di sekolah komite sekolah boleh 
menarik dana dari orangtua selama berdasarkan kesepakatan 
bersama, tak ada pemaksaan kepada individu tertentu, dan 
pengelolaan yang transparan,” ujar Hendrayadi 

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Rachman Salman 
Putra menambahkan, kerja sama antardinas diperlukan demi 
menyediakan makanan bergizi, sanitasi, air bersih, dan layan- 
an kesehatan. Jika ada satu anak balita bergizi buruk, warga 
sekitar harus terlibat memastikan keluarga itu memiliki pola 
makan baik. Soal gizi buruk di Lombok Barat terutama karena 
kurangnya pengetahuan tentang pola makan sehat dan ke- 
biasaan mengonsumsi makanan cepat saji. (DNE) 


Erl O R N A M E N 


©o @KompasKlasika 


tfornamen 


Nikmati Pengalaman Tidur Nyaman dan Mewah 



The Royale Collection dari Romance adalah karya yang 
diciptakan dari pengalaman memproduksi tempat tidur 
dengan tujuan meningkatkan kenyamanan pribadi Anda. 
Pengalaman bertahun-tahun di industri ini membuat 
Romance memahami bahwa material berkualitas yang 
digunakan untuk membuat kasur adalah yang terpenting. 
Langkah-langkah besar telah Romance lakukan untuk 
memastikan tidur nyenyak Anda dapat dicapai. 


ROYAL Romance dikenal sebagai 
kasur yang indah dengan fitur 
kenyamanan dan kemewahan. 
Dibuat dari pocket spring system, 
memory foam, lapisan lateks, dan 
soft cushioning foam yang dilengkapi 


dengan kenyamanan premium plush 
top dan pillow top. Dibungkus juga 
dengan kain premium Belgium 
knitting yang memberikan 
kenyamanan mewah untuk istirahat 
malam. 


Segera dapatkan matras The 
Royale Collection atau tipe lainnya 
dari Romance di Chandra Karya 
Furniture. Sudah 40 tahun, Chandra 
Karya dipercaya melayani kebutuhan 
furnitur para pelanggannya dan 
sebagai sponsor beberapa acara TV 
nasional. Harga yang diberikan cukup 
ekonomis ditambah promosi serta 
bonus menarik. Di Chandra Karya 
Furniture, Anda bisa menemukan 
berbagai pilihan furnitur dan 
springbed standar nasional dengan 
harga grosir murah. 

Chandra Karya Furniture 
juga menyediakan produk lainnya 
dengan harga yang terjangkau dari 
bedroom set, children set, dining set. 


sofa., mattress, rak TV, rak sepatu, 
hingga knock down. Untuk info lebih 
lengkap mengenai perabotan tempat 
tidur atau produk lainnya, langsung 
kunjungi gerai Chandra Karya 
Summarecon Bekasi di Jalan Bulevar 
Ahmad Yani, Rukan Graha Bulevar 
Blok GB/AO1-02-03, Bekasi. 

Anda yang tinggal di Tangerang 
dan sekitarnya dapat mengunjungi 
Chandra Karya Premium Gallery. 
Kunjungi juga gerai di Metro 
Broadway Pantai Indah Kapuk, Ruko 
Boulevard Kelapa Gading, dan gerai 
pusat di Jalan Pramuka Raya 168- 
180, Jakarta. Chandra Karya juga 
telah hadir di pusat kota Bandung, 
Jalan Pajajaran 101 (arah bandara). [*] 




VRxrmance 


DISCOUNT 50 % ‘ FREE 
UP GRADE SIZE’ + .—s' 



LHANDRAKARYA 

THE CHEAPEST PLACE 


0 


i hen i fpim 



GRATIS* 

BANTAL GULING 

ORNICA 


Nikmati cicilan o46 menggunakan kartu kredit 
Citibank, UOB, CIMB, BCA, BNI, Mandiri * 


jrchandise eksklusif 


The Largest Retailer of Branded Springbed and Furniture - Garansi Resmi Pabrik 


Jakarta :Pramuka Raya*Kelapa Gading* PIK | Alam Sutera | Bekasi | BANDUNG 





























































KOMPAS, JUMAT. II OKTOUKR 20 19 


Umum 


11 


Pasar Besar Tak Cukup 


(Sambungan dari halaman 1) 

Namun, kenyataannya masih 
banyak angkatan keija berpen- 
didikan SD dan SMP. Persoalan 
ini dapat diatasi apabila Indo¬ 
nesia mampu membangun sis- 
tem pendidikan yang benar-be- 
nar mencetak sumber daya 
yang unggul. 

Menurut Wakil Ketua Umum 
Kadin Indonesia Bidang Perin- 
dustrian Johnny Darmawan, 
kekayaan sumber daya alam 
dan populasi besar sebenarnya 
merupakan daya tarik Indone¬ 
sia. Namun, persoalan lain, ter- 
masuk ketidakpastian hukum, 
membuat investor tidak begitu 
saja datang dan berinvestasi di 
Indonesia. 

Perilaku masyarakat 

Pilar kesehatan Indonesia 
dalam Indeks Daya Saing Glo¬ 
bal 2019 berada pada peringkat 
ke-96 dari 141 negara. Pilar ini 
diukur berdasarkan umur ha- 
rapan hidup sehat Indonesia 
yang baru mencapai 62,7 ta- 
hun. 

Umur harapan hidup sehat 
itu lebih rendah dibandingkan 
dengan umur harapan hidup 
saat Iahir dalam Laporan Pem- 
bangunan Manusia 2018 yang 
mencapai 69,4 tahun atau 71,39 
tahun menurut data Badan Pu- 
sat Statistik 2018. Kondisi itu 
menunjukkan, beda umur 7-9 


tahun dengan umur harapan 
hidup sehat yang dilalui masya¬ 
rakat dengan menderita berba- 
gai penyakit dan mengurangi 
produktivitasnya. 

Guru Besar Pendidikan Anak 
Usia Dini Universitas Negeri 
Jakarta Fasli Jalal menilai situ- 
asi itu sebagai ironi. Pemerintah 
sebenarnya telah menunjukkan 
keseriusannya meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat 
baik dalam berbagai program, 
regulasi, maupun anggaran. 
"Persoalannya, mengubah peri¬ 
laku kesehatan masyarakat ma¬ 
sih menjadi tantangan besar,” 
katanya. 

Untuk masyarakat tertentu, 
perubahan perilaku bisa dilaku- 
kan dengan memperkuat in- 
strumen lama, seperti posyan- 
du, bidan desa, dim puskesmas. 
Lembaga ini perlu dilengkapi 
kader dan petugas kesehatan 
dengan kemampuan komuni- 
kasi yang baik. 

Terkait isu pendidikan, Fasli 
mengingatkan perlunya me¬ 
ningkatkan kualitas guru. Guru 
menjadi tumpuan untuk mem- 
perbaiki proses pembelajaran 
yang meningkatkan kualitas 
dan daya nalar siswa. 

Peningkatan kualitas guru 
harus dilakukan untuk seluruh 
jenjang pendidikan. Cara itu di- 
nilai bakal memengaruhi kuali¬ 
tas calon tenaga kerja yang di- 
hasilkan. (CAS/MZW/DNF.) 


”1ghtiyalat” don Legitimasi 

(Sambungan dari halaman 1) 


”Kompas” Raih Penghargaan 



Jurnalis harian Kompas, Madina Nusrat, mewakili tim peliput menerima penghargaan Piala 
Presiden 2019 dari Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh GdrO untuk kategori laporan mendalam 
surat kabar nasional di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Karya mereka yang meraih juara 
I itu berjudul ”Anak-anak Indonesia Diperdagangkan”. Adapun laporan Kompas TV beijudul 
’’Jalan Sunyi Para Lansia”—bagian dari garapan bersama Aompas/Kompas.id, Kompas TV, 
Kompas.com, dan Kontan— meraih juara III kategori laporan panjang televisi Piala Presiden 2019. 


Banyak Hal 
Perlu Dikerjakan 

Setahun Moratorium Sawit, masih banyak pekeijaan rumah 
yang harus dilakukan. kini luas tutupan sawit diketahui, 
yakni sekitar 16,3 juta hektar, di seluruh Indonesia. 


jejaring teror di Indonesia juga sempat mengenal musuh 
jauh, yakni Amerika Serikat dan sekutunya Namun, konsep 
musuh ini bergeser (kembali) intens menjadi musuh dekat 
mulai sekitar 10 tahun lalu, diiringi doktrin thagut (setan) 
terliadap simbol negara seperti aparat atau pejabat. Rencana 
serangan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
sebagai simbol negara di tahun 2009, misalnya, sempat gagal 
setelah terbongkar dalam penggerebekan di Jatiasih, BekasL 
Sebelum mengenal konsep musuli jauh, mendiang Matori 
Abdul Djalil ketika menjabat Wakil Ketua MPR pernah 
dibacok tahun 2000 oleh jaringan kelompok radikal. Pe- 
ristiwa itu delapan bulan sebelum bom Natal 2000, yang 
menyasar gereja-gereja sebagai representasi konsep musuh 
dekat lainnya, yakni kafir. Pada Desember 2011, seorang 
penyiar televisi yang dianggap kafir juga nyaris ditusuk saat 
sedang siaran live di ruang publik, tetapi gagal karena pelaku 
tiba-tiba tersandung kabel. Motivasi pelaku juga berlatar 
belakang doktrin radikal. 

Pedoman yang beredar 

Taktik ightiyalat dipopulerkan oleh para ulama berhaluan 
keras asal Timur Tengah yang tulisan-tulisannya dikonsumsi 
dan diterjemahkan kalangan jihadis di Indonesia Sebuah 
dokumen pedoman yang memuat secara detail cara-cara 
melakukan ightiyalat sempat beredar di jejaring teror sejak 
2009. Dokumen itu berjudul ’’Firoqul Maut wal Ightiyalat” 
yang kira-kira artinya adalah kelompok-kelompok pembawa 
maut dan pembunuh senyap. 

Dokumen sebanyak 95 lembar dan tanpa penomoran 
halaman itu, misalnya, memaparkan 12 cara melakukan 
ightiyalat, misalnya penusukan, pencekikan, peracunan, bom 
surat, hingga ranjau mobil. Dokumen bahkan menjabarkan 
jenis-jenis momentum yang tepat untuk menyerang. Mi¬ 
salnya, saat target sendirian, sedang berjalan kaki, target 
sedang ke luar atau memasuki bangunan atau mobil, yang 
dianggap salah satu titik terlemah untuk diserang. 

- — Pada lembar ke-10 doku- 

Baca juga di kompas.id men pedoman tersebut ter- 
tulis mengenai target aksi ig¬ 
htiyalat, seperti dikutip di bawah: 

"Tugas Tim Ightiyalat adalah meng-ightiyal orang-orang 
yang memiliki pengaruh dan dianggap mengganggu di ne- 
gara-negara murtad, baik dari Aimmatu ’I-kufr (para pe- 
nguasa murtad), atau dari orang-orang kqfir asli”. 

Taktik ightiyalat ini terlihat menjadi taktik yang bersifat 
oportunistik karena dapat meretas kesulitan operasional 
para jihadis pelaku teror dalam menjalankan aksi teror 
secara organisatoris. Terlebih sarana organisasi teror yang 
besar seperti Jamaah Islamiyah pun sementara ini belum 
terbangun lagi. Terlebih di era Negara Islam di Irak dan 
Suriah (NIIS), seruan DIY terrorism (do it yourself terrorism) 
juga dikobarkan sehingga serangan teror memunculkan apa 
yang diprediksi peneliti terorisme Marc Sageman sebagai 
leaderless jihad dan fenomena bunch of guys (BOGs). 

Ightiyalat sendiri sebenarnya bukanlah taktik baru di 
dunia terorisme. Dalam sejarah teror, taktik ini merupakan 
taktik teror tradisional sejak ketika teknologi persenjataan 
masih sederhana. Di masa lampau, sekitar abad ke-11 hingga 
ke-12, kelompok legendaris The Assassins di Persia me- 
lancarkan operasi ightiyalat untuk membunuhi pemimpin 
politik dan militer yang berkuasa. Fenomena itu memun¬ 
culkan istilah assassination, bentuk pembunuhan berlatar 
belakang politik. 

Serangan teror senantiasa berupaya mencari pembenaran 
atau legitimasi. Sebelumnya, serangan massal pengeboman 
yang memakan korban masyarakat biasa menuai kecaman 
luas terhadap teroris. Jejaring teror pun belajar. Serangan 
teror yang lebih terbatas lantas menjadi pilihan. Aparat 
seperti polisi yang dianggap kerap melukai rakyat dianggap 
menjadi sasaran yang lebih legitimate untuk diserang. Ke¬ 
caman publik atas serangan teror terhadap aparatur negara 
tidak segencar ketika korbannya masyarakat biasa. Inilah 
pentingnya bagi aparat seperti polisi untuk merawat le¬ 
gitimasi publik. Setidaknya dengan tak mudah terpancing 
bertindak dengan cara-cara kekerasan, apalagi brutal, dalam 
menghadapi rakyat. 


JAKARTA, KOMPAS - Pengum- 
pulan dan pengolahan data dari 
sejumlah kementerian/lemba- 
ga menunjukkan luas tutupan 
sawit di Indonesia kini men¬ 
capai 16.381.959 hektar. Na¬ 
mun, kemajuan dari setahun 
pelaksanaan Instruksi Presiden 
Moratorium Sawit ini belum 
mencakup jumlah izin atau pe- 
megang izin hingga jenis kebun. 
Berbagai data perizinan yang 
sebagian besar berada di pe¬ 
merintah daerah itu masih 
terus dikumpulkan. 

Inpres Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Penundaan dan Eva- 
luasi Perizinan Perkebunan Ke- 
lapa Sawit dan Peningkatan 
Produktivitas Perkebunan Ke- 
lapa Sawit ini pun belum me- 
nyentuh penyelesaian berbagai 
dugaan pelanggaran serta ke- 
telanjuran kebun sawit yang di- 
bangun di kawasan hutan. Ke- 
tidakharmonisan sejumlah per- 
aturan menteri membuat pe¬ 
nyelesaian acap kali mentok. 

Asisten Deputi Tata Kelola 
Kehutanan Kementerian Koor- 
dinator Perekonomian yang ju¬ 
ga Ketua Tim Kerja Inpres Mo¬ 
ratorium Sawit Prabianto Muk- 
ti, Kamis (10/10/2019), di Ja¬ 
karta, mengatakan, pemerintah 
terus mengerjakan pelaksanaan 


Inpres Moratorium yang ting- 
gal dua tahun lagi. 

’’Pemerintah terus melaku¬ 
kan rekonsiliasi peta tutupan 
sawit nasional. Hal ini diper- 
lukan untuk mengintegrasikan 
data dalam Kebijakan Satu Peta 
yang nanti menjadi dasar peng- 
ambilan keputusan terkait ke¬ 
bun sawit,” kata Prabianto da¬ 
lam diskusi ’’Setahun Morato¬ 
rium Kelapa Sawit, Intensifikasi 
Tanpa Ekspansi” yang diseleng- 
garakan WWF-Indonesia dan 
harian Kompas. 

Diskusi juga menghadirkan 
narasumber Direktur Tanaman 
Tahunan dan Penyegar Kemen¬ 
terian Pertanian Irmijati 
Rachmi Nurbahar, Direktur Ek- 
sekutif Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia Mukti 
Sardjono, dan Direktur Komu- 
nikasi Yayasan Auriga Nusan- 
tara Syahrul Fitra. 

Peraturan pemerintah 

Untuk mengatasi ketidak- 
sinkronan peraturan, menurut 
Irmijati, pemerintah tengah 
menyiapkan Peraturan Peme¬ 
rintah (PP) tentang Penyeleng- 
garaan Usaha Perkebunan. ”PP 
ini membahas perizinan per- 
usahaan perkebunan. Rancang- 
an PP memasuki harmonisasi 


aturan. Diharapkan dapat terbit 
tahun ini,” katanya. 

Mukti Sardjono mendukung 
pemerintah untuk menyelesai- 
kan peraturan perundang-un- 
dangan yang tak sinkron agar 
ada kepastian hukum. Peme¬ 
rintah pun diminta melibatkan 
pelaku usaha sebagai pihak 
yang menjalankan peraturan di 
lapangan dalam penyusunan 
PP. 

Direktur Komunikasi Yayas¬ 
an Auriga Nusantara Syahrul 
Fitra berharap moratorium sa¬ 
wit bisa melindungi hutan-hu- 
tan alam tersisa yang belum 
telanjur dibuka untuk perke¬ 
bunan. Ia menunjukkan temu- 
an hasil analisisnya, yakni ter- 
dapat 1.406.505 hektar tutupan 
hutan alam yang berada di da¬ 
lam area pelepasan kawasan 
hutan. (JUD/ICH) 



WWF 


Target Teror Kini Terarah 


(Sambungan dari halaman 1] 

(insiden),” kata Maruli. 

Kepala Biro Penerangan Ma¬ 
syarakat Divisi Humas Polri 
Brigadir Jenderal (Pol) Dedi 
Prasetyo mengatakan, pihaknya 
akan mengevaluasi proses 
pengamanan. 

Penusukan yang dialami Wi- 
ranto, kata Dedi, tidak akan 
mengganggu proses pelantikan 
Joko Widodo dan Ma’ruf Amin 
sebagai presiden dan wakil pre¬ 
siden terpilih pada 20 Oktober 
mendatang. 

Dipantau 

Dedi menjelaskan, SA dan FA 
bukan warga asli Menes, Pan- 
deglang. SA pendatang dari Me¬ 
dan, Sumatera Utara, sedang- 
kan istrinya, FA dari Brebes, 
Jawa Tengah. 

Kepala BIN Budi Gunawan 
menuturkan, pihaknya sudah 
memantau SA sejak tiga bulan 
lalu. ’’Pelaku pindah dari Kediri 
ke Bogor kemudian dari Bogor 
pindah ke Menes karena cerai 
dengan istri pertama. Di Menes, 
dia menikah lagi,” kata Budi. 

SA kata Budi, juga sudah 
terpantau beberapa kali me- 
ngumpulkan senjata tajam, 
khususnya pisau. ’’Belum ke ta- 


hapan merakit bom, pola pe- 
nyerangannya masih sebatas 
senjata tajam,” katanya. 

Menurut Budi, Abu Rara ter¬ 
kait dengan lima terduga teroris 
yang merencanakan serangan 
dengan bom, yang ditangkap 
polisi di Bekasi, Jawa Barat. 

Berdasarkan catatan Kompas, 
awal Mei lalu, polisi menangkap 
lima terduga teroris di Bekasi. 
Mereka disebut memiliki keter- 
kaitan dengan jaringan JAD dan 
akan melakukan teror kepada 
anggota Polri saat Pemilu 2019. 

Menurut Budi, menjelang pe¬ 
lantikan Presiden dan Wapres, 
20 Oktober 2019, BIN telah 
mendeteksi adanya kemung- 
kinan serangan dari kelompok 
JAD 

Pemerhati terorisme, A1 Cha- 
idar, menuturkan, sebagian dari 
jejaring JAD berkedudukan di 
Pandeglang. Namun, mereka ti¬ 
dak hanya berasal dari Pan¬ 
deglang. 

JAD, kata Chaidar, menganut 
paham serangan amaliyah te- 
bang pilih. Mereka hanya me¬ 
nyerang pejabat atau pihak ter¬ 
tentu. 

Terpapar 

Setelah penangkapan SA ke- 
marin, polisi mendatangi Ke- 


lurahan Tanjung Mulia Hilir. 
Medan Deli, Medan, Sumut, un¬ 
tuk minta keterangan dari sau- 
dara dan teman SA 

Alex, warga Kelurahan Tan¬ 
jung Mulia Hilir, menuturkan, 
SA adalah temannya yang ber¬ 
asal dari Medan. SA terpapar 
paham radikal sekitar tahun 
2010. Saat itu, SA mulai mela- 
rang dua anaknya sekolah, me- 
nolak mengikuti pemilu, serta 
membenci (Jejabat negara dan 
polisi. 

SA sempat tinggal di rumah 
dia sendiri di Medan Deli. Sete¬ 
lah itu, SA bersama istri keti- 
ganya itu pergi dan tidak pernah 
memberi kabar lagi. 

Sementara itu, Rahayu, kera- 
bat FA yang berada di Desa 
Sitanggal, Kecamatan Larang- 
an, Brebes, Jateng, menutur¬ 
kan, sejak tiga bulan terakhir, 
FA memutus komunikasi de¬ 
ngan pihak keluarga dengan ca¬ 
ra memblokir nomor telepon 
keluarga dan kerabat. 

Menurut Rahayu, FA sudah 
dua tahun merantau ke Jakarta 
dan awalnya bekeija sebagai 
asisten rumah tangga. Namun, 
Juni lalu, FA memutuskan ke- 
luar dari tempat ia bekeija. 

(SAN/NTA/INA/NSA/XTI/ 
NIA/DVD/EDN/REK/INK) 


®(D(D®(D 

www.kompasdata.id 


Menurun, Pasaran 
Alat-alat Olahraga 

KOMPAS, 11 OKTOBER 1977 

Pasaran alat-alat olahraga di Jakarta pada umumnya 
turun rata-rata sekitar 20 persen. Sementara alat olah¬ 
raga mewah malahan merosot sampai 50 persen. Akibat 
omzet yang menurun, banyak pedagang menurunkan 
harga barang dagangan mereka. 


Dulu Kultur Koruptor, 
Kini Gaya Hidup Sehat 

P ara importir, pengusaha besar, dan pedagangeceran 
peralatan olahraga menjelaskan, penurunan omzet 
umumnya disebabkan penghasilan konsumen lebih 
dulu melingsir. Itu untuk warga biasa dan pejabat. 

Penghasilan pejabat pemerintahan menurun akibat 
pemberantasan pungli oleh Operasi Tertib atau Opstib. 
Penjualan alat-alat olahraga mewah, seperti golf, tenis, 
dan biliar, pun terpukul. Cabang-cabang olahraga itu pada 
kurun 1970-an memang menjadi kegemaran kalangan 
atas. Mereka adalah para pejabat pemerintahan ataupun 
segolongan pengusaha kaya. 

Itu dulu. Kini tenis, bahkan golf, sangat mungkin bukan 
lagi media lobi-lobi KKN untuk memperlancar izin pro- 
yek. Sekarang, semakin banyak anggota masyarakat me- 
mandang olahraga sebagai kebutuhan, sebuah gaya hidup 
sehat yang memang diperlukan. 

Lagi pula, banyak peralatan olahraga tidak lagi semahal 
dahulu meski sekarang pun tetap tak bisa dikatakan sudah 
murah. Yang jelas, paguyuban masyarakat pencinta olah¬ 
raga kian marak, seperti kelompok penyuka lari, bersepe- 
da, dan latihan kebugaran. 

Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam laporan 
kineijanya pada 2017 mengklaim, partisipasi masyarakat 
dalam berolahraga sudah melampaui perkiraan. Dari 
target 30 persen di tahun itu, yang teijadi adalah 32 
persen masyarakat aktif berpartisipasi dalam olahraga. 

Hanya saja tantangan masih besar. Kementerian Ke¬ 
sehatan dalam Riset Kesehatan Dasar 2018 memperlihat- 
kan, 21,8 persen penduduk Indonesia usia di atas 18 tahun 
masih terlalu kegemukan (obesitas) dan 13,6 persen 
lainnya punya proporsi berat badan berlebih. 

Selain itu, 33,5 persen penduduk usia 10 taliun ke atas 
ternyata kurang beraktivitas fisik. Ukurannya adalah 
aktivitas kumulatif 150 menit per pekan. Angka itu bisa 
jadi membengkak jika ukuran acuannya dipertebal seperti 
pada beberapa negara maju yang mencapai tiga jam per 
pekan atau lebih. (YNS) 


Menigi Setelah Situ 

(Sambungan dari halaman 1) 

Depok Bakhtiar Ardiansyah mengaku, setidaknya Rp 3 miliar 
sudah dikeluarkan Pemerintah Kota Depok untuk memba¬ 
ngun pengendali banjir di perumahan Mekar Perdana "Sebe- 
namya, logikanya, negara rugL Namun, jika kami tak akomo- 
dasi, tidak kami turap, itu kan warga kami. Mereka bayar pajak 
ke kami juga. Serba salah juga” katanya 

Sementara Situ Asem di Kelurahan Cibadak, Kecamatan 
Tanali Sareal, Kota Bogor, telah menjadi perumahan sejak 
1998. Situ Asem beralih fungsi menjadi perumahan Tamansari 
Persada 

Latifah (55), salah seorang penghuni perumahan Tamansari 
Persada, mengungkapkan, sudah bertahun-tahun tempat ting- 
galnya jadi langganan banjir. la harus memperkuat rumahnya 
dengan menambah tiang-tiang penyangga karena tanahnya 
bergeser. Jalan di depan rumahnya pun ambles hingga akhir- 
nya harus ditutup agar tak dilalui kendaraan. 

Kepala Seksi Sumber Daya Alam Wilayah II Dinas PUPR 
Kota Bogor Andi Siswandi mengungkapkan, sejak pengem- 
bang menyerahkan fasilitas sosial dan umum perumahan ke 
Pemkot Bogor pada 2018, penanganan banjir di perumahan itu 
menjadi pekerjaan rumah. Setidaknya dibutuhkan biaya Rp 1,7 
miliar untuk mengendalikan banjir di perumahan Tamansari 
Persada Salah satunya meningkatkan kapasitas drainase yang 
tak memadai. 

Masalah baru 

Terbitnya SHM dan HGB di atas areal situ juga menimbul- 
kan masalah baru bagi pengembang. PT Hana Kreasi Persada, 
yang dimenangkan Pengadilan Tinggi Banten sebagai pemilik 
lahan di Situ Kayu Antap. Tangerang Selatan, hingga saat ini 
juga tidak bisa memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) 
untuk membangun perumahan di areal itu. 

Direktur Utama PT Hana Kreasi Persada Hendrik Kadarus- 
man mengungkapkan, HGB yang dimiliki perusahaannya 
berasal dari SHM atas nama Tadjuddin yang diterbitkan tahun 
1974. Tahun 2011, Pemkot Tangerang Selatan memasukkan 
areal lahannya situ yang dikuasai PT Hana dalam zona biru 
atau air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 
Selatan tahun 2011-2031. Akibatnya, PT Hana tak bisa mem¬ 
peroleh IMB untuk membangun perumahan. 

Erwin Kallo, selaku kuasa hukum Hendrik, menilai 
Pemkot Tangerang Selatan tak mematuhi putusan pengadilan. 
Menurut dia, kliennya dibiarkan terkatung-katung sehingga 
tidak bisa memanfaatkan lahan yang dimiliki. ’’Kalau seperti 
ini, kan, modal klien saya di lahan ini jadi idle (terhenti),” 
katanya. 

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung CLsadane (BBWSCC) 
Kementerian PUPR selaku pengelola situ di Jabodetabek lebih 
memilih merevitalisasi situ yang masih berfungsi normal. Dari 
208 situ yang dikelola BBWSCC, ada 78 situ yang selesai 
disurvei dan didata kembali. BBWSCC merevitalisasi dengan 
mengeruk dan membangun jogging track sebagai sempadan 
situ, seperti di Situ Pagam, Babalcan, dan Pondok Jagung. 

Kepala BBWSCC Bambang Hidayat mengatakan, pihaknya 
hanya bisa mencatat situ yang telah menjadi perumahan. 
Sebab, situ adalah kekayaan negara sehingga tidak bisa dimiliki 
perorangan atau korporasi. ’’Kalau mau mengatasi (revitalisasi 
situ), yang ada saja dulu,” katanya. (SPW/ADY/MDN) 


"Tf 71 A CT* STAF RED AKSI: Sri Hartati Samhadi. Yovita Arika. A. Maryoto, Danu Kusworo. Gesit Arlvanlo, Dewl Indrlastuti. Johanes Waskita Utama. Nur Hidayati. Budi Suwarna, Prasetyo Eko P. Samsul Hadi, Khaerudln. Lucky Pransiska. Nell Trlana, Didit Pulra Erlangga Rahardio. Myrna Ratna M, Simon Saraglh. Banu Astono. Agnes 

KA M § /■/# f^/l ^ Arlstiarini. Nugroho Fery Yudho. Anton Sanloyo. Mohamad Subhan, Yunas Santhani Aals. Nasrullah Nara, Agus Hermawan, Johnny T. Gunardl, Nasru Alam Aala, Alika Waluianl, Suhartono, Eddy Hasby. Pascal S. Bin Sadju. Putu Falar Arcana, Jannes Eudes Wawa, Agus Susanto. Susana Rita, Iwan Setiyawan, Dahono 
jlvvy X TJL A. xJL Kj Fltrianto, Evy Rachmawati. Hamairwan. M. Fajar Marta, Sarle Febrlane. C Wahyu Haryo P. Madina Nusrat. Sri Rejeki, Agnes Rita Sulistyawatl. Agung Setyahadi. M. Hilmi Falq. Mukhamad Kurmawan, Antonius Ponco Anggoro, Antony Lee. Albertus Hendriyo Wldi Ismanto. Andy Riza Hidayat, Emilius Caesar Alexey. 
Demltrlus Wisnu Wldlantoro. Marla Susy Berindra A, Brlgitta Isworo Laksml. Soelastri. Ratlh Prahestl Sudarsono, Arbain Rambey, Salomo Simanungkallt, Rusdl Amral, Allf Ichwan, Clara Wrestl. Korano Nlcolash LMS, Ferry Santoso. Elok Dyah Messwati, Joke Tauris Santl, Ida Setyorlnl, Plngkan Ellta Oundu. Sonya Hellen Slnombor. Edna Caroline Pattlsina, Osa 
Triyatna. Nawa Tunggal. Iwan Santosa. Luki Aulla, Yulia Sapthiani, Wisnu Dewabrata, Wisnu Nugroho. Amir Sodikin, B. Josie Susilo Hardlanto, Last! Kurnia, M. Yuniadhi Agung, Ester Llnce Napitupulu. Dwi As Setianlngsih, Affan Adenensi Riza Fathoni. Cyprianus Anto Saptowalyono, Anita Yossihara, Ahmad Arif. Brigita Maria Lukita, M. Zaid Wahyudi, Kris 
Razlanto Mada. Helena Fransisca Nababan, Radltya Helabuml Jayakarna. Fransisca Romana Ninik. R. Benny Owl Koestanto. Dwi Bayu Radius, Mahdl Muhammad, Priyombodo, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto. Ingkl Rinaldi. Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx Laksana Agung Saputra, Yulvianus Harjono, Adhitya Ramadhan, Nina Susilo. Wawan Hadi 
Prabowo. Rony Ariyanto Nugroho. Hendra Agus Setyawan. Mawar Kusuma Wulan Kuncoro Manik, Rlni Kustiaslh, Irene Sarwindaningrum, Herlambang Jaluardl, Harry Susilo. Aris Prasetyo, Aloysius Budi Kurniawan, Domlnicus Heroin Dewanto Putro. Adrian Fajriansyah, Norbertus Arya Dwlangga Martiar, Mediana, Laraswati Ariadne Anwar, Dian Dewl 
Pumamasari. Johanes Galuh Bimantara, Denty Piawai Nastitie, Riana Afifah. Muhammad Ikhsan Mahar. Agnes Theodora Wolkh Wagunu KAIRO: Mustafa Abdurahman. BANDA ACEH: Zulkarnaini, MEDAN: Aufrida Wismi Warastri, Nikson Slnaga PEKANBARU: Syahnan Rangkuti. JAMBI: Irma Tambunan. PALEMBANG: Rhama Purna Jatl, BANDAR LAMPUNG: Vina 
Oktavla, BANDUNG: Cornelius Helmy Herlambang. Samuel Oktora. Tatang Mulyana Sinaga CIREBON: Abdullah Flkri Ashri. SEMARANG: Gregorius Magnus Finesso. P. Radltya Mahendra v, PURWOKERTO: Wlllbrordus Megandlka Wicaksono. SOLO: Erwin Edhi Prasetya, MAGELANG: Regina Rukmorini. YOGYAKARTA: Ferganata Indra Riatmoko. Haris Firdaus. 
SURABAYA: Agnes Swetta Pandia, Bahana Patria Gupta. Ambrosius Harto. MALANG: Siwi Yunita Cahyaningrum, Dahlia Irawati, Defrl Werdiorio, SIDOARJO: Runik Sri Astutl. BANYUWANGI: Andreas Benoe Angger Putranto. DENPASAR: Cokorda Yudistlra, Ayu Sulistyowaii. MATARAM: Khaetul Anwar. Ismail Zakaria. KUPANG: Kornells Kewa Ama. MAKASSAR: 
Mohamad Final Daeng, Reny Sri Ayu. PALU: Videlis Jemali, KENDARI: Salful Riial Yunus. BANJARMASIN: Jumarto Yullanus. PONTIANAK: Emanuel Edl Saputra. PALANGKARAYA: Dionisius Reynaldo Triwlbowo. AMBON: Fransiskus Pati Hcrin. JAYAPURA: Fablo Maria Lopes Costa 
GM LITBANG: F Harianto San! MANAJER DIKLAT: Indira Permanasar^ S 

KANTOR REDAKSI; Jl Palmerah Selatan 26-28. Jakarta 10270 TELEPON:534 7710/20/30, 530 2200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0. BOX 4612 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen No. 

013/SK/Menpen/SIUPP/A 7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan Laksus Pangkopkamtibda No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1969 ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11/A/2002 PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215 • 207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 

DIREKTUR BISNIS: Lukas Widjaja GM IKLAN: Dorothea Devlta R.M. GM MARKETING: Titus Kltot K.S GM EVENT: Lukmlnto Wlbowo TARIFIKLAN: Reguler (umum/display) 8W Rp 165.000/mmk FC Rp 215.000/mmk. Nusantara: 1 kolom BW Rp 65.000/mmk, baris (min 3 brs. maks 12 brs) Rp 58.000/baris. duka cita dan ucapan terima kaslh BW < 9 kol x 270 mm 
Rp 75.000/mmk, >/= 9 kol x 270 mm (menggunakan ukuran reguler) Rp 165.000/mmk, FC min 300 mmk Rp 115.000/mmk. >/- 9 kol x 270 mm (menggunakan ukuran reguler) Rp 215.000/mmk, belum termasuk PPN l(K. pembayaran di muka. Iklan dukadta untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 16.00 WIB BAGIAN IKLAN: Menara Kompas Lantai 2. 

Jl. Palmerah S, I 0 TELEPON: (021) 8062 6688, 8062 6699 FAX: (021) 53699080 - SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08.30-12.00, MINGGU 13.00-16.00 BAGIAN SIRKULASI(LANGGANAN): " /■ --IF.F Ml-l ANGSUNG): ■*•»- PABX:.-c , ii ' : FAX: 

HARGA LANGGANAN: ‘ "■: 000/BULAN REKENING: BNI 1946 Jakarta Kota No 14132806 ♦ BRI Jakarta Kola No. 0019.01000168308 ♦ Giro Pos: A 13.444 ♦ BCA Jalan Gaiah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No. 012-393521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO 012.300467 9 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: 
http://www.kompas.id 

♦ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: - I ' mg BCA cab Ga)ah Mada. Jakarta N n A i: ♦E-MAIL .ipas@kompas.nl 

♦ Setlap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opini(3kompas.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di harian 'Kompas'’ dapat 
diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas”. 

WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKAU TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 
















k()\l P \S. J u\l \ T. II OKTOBE R 20 19 


Sosok 


Peebles, Mayor, dan Queloz 

Gairah Eksplorasi Alam Semesta 


James Peebles (84). Michel Mayor (77). dan Didier 
Queloz (53) sama sama tak menyangka upava 
mereka mengungkap rahasia rahasia alam 
semesta mendapatkan penghargaan bergengsi 
Nobel bidang Fisika tahun 2019. Yang jelas, 
temuan temuan mereka membuat 
penelitian penelitian eksplorasi alam semesta 
menjadi kian bergairah. 


James Peebles, profesor emeritus di 
Princeton University, disebut-sebut 
mengubah perkiraan menjadi temu¬ 
an sains terkait proses pembentuk- 
an alam semesta pasca-kejadian le- 
dakan besar. Big Bang Michel Ma¬ 
yor dan Didier Queloz, pada 1995, 
menemukan pertama kali planet la¬ 
in di tata surya Bima Sakti. Kini 
temuan planet lain atau eksoplanet 
telah mencapai 4.000 planet. 

Temuan-temuan mereka kian 
menjadi dasar para pengeksplorasi 
luar angkasa untuk menjawab per- 
tanyaan klasik, ’’Apakah kita (Bumi) 
ini sendiri?” Pertanyaan yang meng- 
gelitik dan belum bisa dijawab mes¬ 
ki Bumi terbukti hanya satu dari 
ribuan, mungkin puluhan ribu, pla¬ 
net di alam semesta. 

Dalam wawancaranya dengan 
media pada www.nobelprize.org se- 
usai pengumuman penerima Nobel 
Fisika, 8 Oktober 2019, Peebles 
mengatakan, ia tak pernah memba- 
yangkan hasil risetnya bisa memba- 
wanya ke dalam jajaran ilmuwan 
bergengsi, penerima Nobel Fisika. 
’’Kami meneliti karena tertarik pada 
bidang ini, bukan karena mengejar 
penghargaan,” ujamya saat telekon- 
ferensi sekitar pukul 05.00 waktu di 
Amerika Serikat. 

Ia menambahkan, hal menarik 
dari penelitian-penelitian eksplorasi 
bagi para peneliti adalali mereka 
tidak tahu pasti apa yang akan dite- 
mukan. Hal itu teijadi saat Peebles 
menemukan materi gelap (dark 
matter) dan energi gelap (dark 
energy). Uniknya, meski menemu¬ 
kan keberadaan keduanya, ia sendiri 
mengaku tidak mengetahui pasti 
apa yang ia temukan. ’’Hingga kini 
masih banyak pertanyaan yang 
menggantung,” katanya. 

Buku pertamanya, Fisika 
Kosmologi (1971), mengilhami ge- 
nerasi fisika wan baru untuk berkon- 
tribusi pada pengembangan subyek, 
tidak hanya melalui pertimbangan 
teoretis, tetapi juga dengan peng- 
amatan dan pengukuran. Tidak ada 
lagi yang akan menjawab pertanya¬ 
an abadi tentang dari mana manusia 
dan makhluk hidup lain berasal ser- 
ta ke mana manusia dan makhluk 


Ichwan Susanto 

hidup lain akan pergi. Kosmologi 
dibebaskan dari konsep manusia se- 
perti iman dan makna. 

’’James Peebles menguasai 
kosmos dengan miliaran galaksi dan 
gugusan galaksi. Kerangka teoretis- 
nya, yang dikembangkan lebih dari 
dua dekade, adalah dasar dari pema- 
haman modem kita tentang sejarah 
alam semesta, dari Big Bang hingga 
saat ini,” kata Goran K Hansson, 
Secretary General of the Royal Swe¬ 
dish Academy of Sciences, saat 
mengumumkan penerima penghar¬ 
gaan Nobel Fisika 2019. 

Bill Jones, profesor fisika pada 
Princeton University, memberikan 
kesaksian bahwa sulit untuk mele- 
bih-lebihkan kontribusi Jim (pang- 
gilan James Peebles) pada pema- 
haman umat manusia tentang Bumi 
di alam semesta. ’’Selain meletakkan 
banyak dasar teori untuk kosmologi 
modern, Jim memelopori banyak 
metode yang telah membuat 
kosmologi menjadi ilmu prediksi 
dan yang memungkinkan kita untuk 
menguji teori kita dengan data 
pengamatan. Ia juga murah hati 
kepada murid-murid dan rekan-re- 
kannya," jelasnya. 

Eksoplanet 

Sementara itu, temuan eksopla¬ 
net 51-Pegasi-B oleh Michel Mayor 
dan Didier Queloz pada 1995 mem- 
buka cakrawala temuan-temuan 
4.000 eksoplanet lainnya. Temuan 
itu mengantarkan mereka menda- 
pat penghargaan Nobel Fisika 
2019. 

Seperti Peebles, Quelaz juga 
mengaku terkejut dan ’’berhenti 
bernapas” ketika menerima kabar 
anugerah bergengsi bagi ilmuwan 
Fisika tahun ini diberikan kepada- 
nya. Ia tak menduga eksoplanet per- 
dana temuannya dengan Mayor, 51 
Pegasi-b, tersebut memberi mereka 
hadiah Nobel. 

Ia mengaku diberi tahu informasi 
tersebut dari staf University of Ge¬ 
neva di tengah-tengah rapat bersa- 
ma koleganya di kampus. Ia sempat 
berpikir informasi yang disampai- 
kan bagian media di kampusnya 
tersebut merupakan lelucon. Ter- 


N A M A & PERISTIWA 


OPRAH WINFREY 

Resep Bahagia 

P resenter Oprah Winfrey pu- 
nya satu tips manjur untuk 
tetap bahagia, yakni pan-tang 
menyesali keputusan dalam hidup. 
Oprah selalu mencoba mengenali 
karakter dan keinginan diri sendiri. 

’’Saya tak pernah menyesali hi¬ 
dup saya. Semua itu karena saya 
selalu memenuhinya dengan cara 
yang menurut saya paling baik,” ujar 
Oprah seperti dilansir dari People 
pada Rabu (9/10/2019). 

Pemain film Charlotte’s Web itu 
tak gentar melawan arus sosial, ter- 
masuk soal anak Bagi dia, peran ibu 
merupakan tanggung jawab yang 
tak bisa dilakukan setengah hati. 

’’Saya kagum dengan perempuan 
yang memilih tinggal di rumah ber- 
sama anak-anaknya. Namun, saya 
tidak tahu bagaimana caranya diam 
di rumah,” tutur Oprah. 



Meski tak memiliki anak, perem¬ 
puan berdarah Afrika-Amerika ter¬ 
sebut menyalurkan naluri keibuan- 
nya lewat yayasan Oprah Winfrey 
Leadership Academy for Girls di 
Afrika Selatan. 

’’Gadis-gadis di yayasan berhasil 
mengasah sisi keibuan saya. Fakta- 
nya, mereka melimpahi saya peng- 
alaman sebagai seorang ibu,” ka¬ 
tanya. (PEOPLE/SI E/***) 


GAMALIEL 

Kolaborasi Karya 


B ulan Oktober menjadi bulan 
penuli kebahagiaan bagi pe- 
nyanyi Gamaliel. Tak hanya 
merayakan hari ulang tahunnya, Ga¬ 
ma! juga menetaskan berbagai karya 
kolaborasi dengan musisi lain. Hasil 
keija kerasnya berbulan-bulan res- 
mi dipanen di bulan ini. 

’’Singel Raisa yang ’You’ itu, aku 
perdana nulis lagu selain untuk 
GAG Bulan ini juga ada rilis video 
klip seorang musisi di mana aku 
perdana jadi sutradara juga.” kata 
Gama! pada Rabu (9/10/2019) di 
Juni Records, Jakarta. 

Dia sering terlibat di belakang 
layar bagi grup vokalnya sendiri, 
GAG Ia juga giat menjadi pengarah 
vokal beberapa penyanyi, seperti 
Rossa, Raisa, dan RAN. 

Kini, dia hendak memperdalam 





profesi sebagai penulis lagu dan 
sutradara video klip untuk musisi 
lain. Kedua karya tersebut juga di- 
rilis pada bulan Oktober. (SIE/***) 



Michel Mayor 



Didier Queloz 


nyata informasi itu sama sekali 
bukan lelucon. 

”Ini luar biasa, ini di luar emosi 
kebiasaan saya Saya tidak tenang, 
tangan bergerak-gerak sangat la¬ 
ma. Saya mencoba mencernanya 
(informasi),” katanya 

Rekannya, Mayor, profesor emi- 
ritus di University of Geneva, 
menerima kabar tersebut ketika 
sedang berada di Spanyol untuk 


keperluan keilmuannya Ia mene¬ 
rima banyak ucapan selamat 
dari para kolega saat sedang ber- 
diskusi terkait eksoplanet. 
Apakah akan ada perayaan (setelah 
menerima Nobel)? Tanya 
pewawancara dari Nobel Media, ia 
menjawab, ’’Saya berharap begi- 
tu”. 

Penghargaan Nobel Fisika 2019 
ini membawanya kembali pada 



James Peebles 


ingatan 24 tahun silam. Saat itu ia 
dan Quelaz meneliti rahasia alam 
semesta di Observatorium Hau¬ 
te-Provence di Perancis bagian se¬ 
latan dengan menggunakan instru- 
men yang dibuat khusus. Dari situ 
mereka menemukan eksoplanet 
yang belakangan membuka gairah 
para ilmuwan astrofisika dan as- 
tronomi untuk menjawab perta¬ 
nyaan adakah kehidupan lain di 
luar Bumi. 

’’Mungkin kita bisa menemukan 
beberapa bentuk kehidupan. Kami 
tidak tahu bentuk kehidupan se¬ 
perti apa,” kata Mayor. 

Menanggapi penghargaan yang 
diterima sivitas akademikanya, 
Rektor University of Geneva Yves 
Fliickiger mengatakan, Michel Ma¬ 
yor dan Didier Queloz layak men¬ 
dapatkan penghargaan itu. ”Ini 
adalali pengakuan fantastis atas tu- 
gas yang diselesaikan oleh Michel 
Mayor dan Didier Queloz. Itu me- 
nunjukkan kerasnya pendekatan 
ilmiah mereka, tetapi juga krea- 
tivitas dan kemampuan mereka 
untuk berpikir dan bekerja di luar 
kotak, jalur sejati menuju pene- 
muan hebat,” katanya dalam siaran 
pers kampus. (AP) 


James Peebles: 


Lahin Manitoba. Kanada. 25 April 1935 

Karien 

- Hingga kini mengajar di Princeton 
University dengan karier awal pada 1960 
sebagai instruktur dan peneliti 

- 1965 assistant professor 

- 1968 associate professor 

- 1972 profesor 

- 2000 profesor emeritus 


Michel Mayor 

Lahir Lausanne, Swiss. 12 Januari 1942 
Karier: Profesor pada the Observatory of 
the Faculty of Science of the University of 
Geneva (UNIGE), Swiss 


Didier Queloz 


Lahin Swiss, 23 Februari 1966 

Karier: 

• Profesor di University of Cambridge sejak 
2013 hingga kini 

- Profesor di University of Geneva sejak 
2008 



SANIA 

Minyak Gorcng Pouch 2L 


BANGO 

Kecap Manis Rof 550ml 


ALFAMART/ALFAMIDI DANCOW MILO 

Air Mineral 550/600/ UHT FG Cokelat 110ml UHTCokelat 190ml 

1500ml (Karton) _ 


RINSO 

Liq Dot.Motto AE, A.Noda 
Rose Gold 750/800ml 


GRATIS ml 

Tehbotol SOSRO Oil 2SO ml 


I 


Mfamart 


m Alt a midi I 


Hanya* 
3 Hari* 

11 13 Oktober 2019 
Jumat, Sabtu, Minggu 


at 


mm 


G gopay 

Dn.it ni bclanja min Rp 10.00G 
(tidak t.rmaiuk item 
promo Hajatan), 
Borlaku untuk 1 barang/ 
trantakd/itruk 


. ’ATU ^panrT|Ti kZjEHli] w 

Tanpa Gopay Rp20.500 ~ J ^ lrkA 1 M 1 * ‘ DCI I 3 TDATIC 1 Tanpa Gop3y Rpl0.900;j3ci 

8«iiiuii«._Tanpa Gopay Rp 19.500 Tanpa Gopay Rp26.900 btLI 5 GKA I lb I ndakbriakuMpoton 

Bell 2 Tehbotol SOSRO TANGO 

Ori, Tawar Pet 350ml Wafer 130g All Var 

«a a 


PEPSODENT 

Paata Gigi Action 123 
Herbal 190g 


VASELINE FAIR&LOVELY 

HBL HW. Aloe Soothe Cream Multi Vit 50fl, 

200ml, Repairing Jolly 50ml FF Multi Vit lOOg 


Tanpa Gopay Rpl0.000/2ao 


iliimiil 

Tanpa Gopay Rpl2.500 


RAJA PLATINUM 

Boras Super 5kg 




Mie Gorcng 5x90g, 
Korean Chicken 07g 


ROSE BRAND 


SARIWANGI 

Teh CelupAsli 25s 


LACTOGROW 

3. 4 Box 750g All Var 



Rp 12.200 



Rp 4.800 5 - 8eo 


Beli 2 CHITATO 

68g All Var 


GLICO POCKY 



Keg Hijau, 

Pisang Susu, Beras Merah Susu 
Box 120g 


Potongan 

Rp 5.000 


Rp 12.900/™ 



NATURE 

HBL Daily Nourish. 
Revitaliz 245ml 




RpA8«r 

8.500 


RPTS^OO 

13.900 


BETADINE LIFEBUOY SUNSILK 

Body Wash Honey&Aloe Shampoo 340ml All Var Shampoo Black Shine. 
Ref 400ml _ Soft&Smooth 340ml 


&& -S 

1 '.I 



DOVE 

Women Roll On 40ml 
All Variant 


Rp 29SOO Rp asm 

20.900 24.900 


POSH 

Women Body Spray 
150ml All Var 


"'17.9002**” BEL11 GRATIS 1 ^ 23 - 9 2i^,^?.?5,-.?5 04WW ° "10.900“*” "13.500“*” 



ATTACK 

Plus Softonor BOOg. 
Liquid+Softcner 800ml 


SOKLIN 

Softergont 1.8kg All Var. 

Pembersih Lantai Ref 800ml All Var 



Rp 2\S00 

16.500 

Luos fawa £ Ball (tpl7.SO0 




7.900 


Rp 4*900 rp asm 

12.900 24.900 

LuorJcwa S, Sfl> RplJ.900 luorXrwa & taH Rp2S.900 


BAYGON 

Acorosol Citrus Fresh 
600ml 


-- 

"26.900“*” 








































EKONOMI&BISMS 

KOMPAS | www.kompas.id J U M AT, 11 



Ibu Bekerja 

Ibu bekeija di depan layar kom 
puter, kemudian membungkus 
pesanan, hingga mengirimkannya. 

DIGITAL/ HLM 17 


OKTOBER 2019 


13 


9/10 10/10 Selisih 

1.199.09 1.197,56 1,53 


Jakarta IHSG 

9/10 10/10 

6.029,16 6.023.64 


o 


Selisih 

5,52 


Hong Kong Hang Seng 


Minyak (dollar AS per barel] 


9/10 10/10 

Selisih 

9/10 

10/10 


Selisih 

25.682.81 25.707.93 

25,12 

53,15 

52.43 


0,72 


Emas (dollar AS per troy ounce) 

9/10 10/10 Selisih 

1.502,19 1.506,85 4,66 


Kurs Rupiah (per dollar AS) 
9/10 10/10 — 

14.182 14.157 C 


Selisih 

25,00 


Sumter Limas. Bloomberg 81 


Proyek Tol Layang Jakarta-Cikampek 


H0RTIKULTURA 



Pengerjaan proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di kawasan Jakasampuma, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/10/2019). Proyek jalan sepanjang 39 kilometer itu 
ditargetkan selesai pada Oktober 2019 dan dibuka untuk umum Desember 2019. Keberadaannya diharapkan mengurangi kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek. 


Ekonomi Terkontraksi 

Bank Dunia kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019. 
Perang dagang dan ketidakpastian global memicu ancaman jangka panjang. 


Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(persen) 

■Total PDB •Konsumsi •Belanja •Investasi •Ekspor •Impor 
rumah tangga pemerintah 
12 ^* 12.0 



2018 2019 2020 

(perklraan) (proyeksi) 


JAKARTA, KOMPAS- Pertumbuh¬ 
an ekonomi negara-negara ber- 
kembang di Asia Timur dan 
Pasifik diproyeksikan terkon¬ 
traksi cukup dalam. Eskalasi ke- 
tegangan perang dagang Ame- 
rika Serikat-China dan ketidak¬ 
pastian global menimbulkan 
ancaman jangka panjang. 

Bank Dunia dalam Laporan 
Perekonomian Kawasan Asia 
Timur dan Pasifik; Risiko Pe- 
lapukan Meningkat, yang dirilis 
Kamis (10/10/2019), memper- 
kirakan pertumbuhan ekonomi 
kawasan ini 5,8 persen pada 
2019, melambat dibandingkan 
2018 yang sebesar 6,3 persen. 
Pelambatan pertumbuhan akan 
berlanjut pada tahun 2020 dan 
2021, masing-masing 5,7 persen 
dan 5,6 persen. 

Kontraksi ekonomi di kawa¬ 
san juga berdampak terhadap 
ekonomi domestik. Bank Dunia 
untuk kedua kalinya merevisi 
proyeksi pertumbuhan ekono¬ 
mi Indonesia tahun 2019 jadi 5 
persen dari sebelumnya 5,2 per¬ 
sen. Perekonomian Indonesia 
diperkirakan kembali tumbuh 
5,1 persen pada 2020 dan 5,2 


persen pada 2021. 

Adapu n asurnsi makro per¬ 
tumbuhan ekonomi dalam 
APBN 2019 sebesar 5,3 persen. 
Namun, pemerintah dan Bank 
Indonesia memproyeksikan 
perekonomian tumbuh sekitar 
5,2 persen. 

Menurut Lead Country Eco¬ 
nomist Bank Dunia untuk In¬ 
donesia Frederico Gil Sander, 
sejumlah indikator ekonomi 
kawasan di bawah ekspektasi. 
Risiko penurunan pertumbuh¬ 
an disebabkan eskalasi perang 
dagang AS-China, pelambatan 
ekonomi di negara-negara Uni 
Eropa, ketidakpastian Brexit, 
dan potensi resesi ekonomi AS. 
’’Seluruh sinyal itu ntenyirat- 
kan, risiko ekonomi global ma- 
kin meningkat,” kata Sander. 

Sejauh ini, ketidakpastian 
global memukul ekonomi Indo¬ 
nesia dari dua sisi, yaitu neraca 
perdagangan dan arus modal 
keluar. Kinerja ekspor terus 
melemah seiring permintaan 
global dan harga komoditas 
yang turun. Meski demikian, 
dampak pelemahan ekspor ter¬ 
hadap ekonomi Indonesia re- 


2016 2017 

Sumter Bank Dunia 


latif kecil dibandingkan Viet¬ 
nam, Thailand, dan Malaysia 

Konsumsi domestik 

Ketidakpastian global juga 
meningkatkan risiko arus mo¬ 
dal keluar, seperti terjadi tahun 
2013 dan akhir tahun 2018. Se- 
lama ini, Indonesia mengandal- 
kan investasi portofolio untuk 
pembiayaan defisit transaksi 
berjalan. 

"Pertumbuhan ekonomi ma- 


Q 

INKOC iltAKIK: Tl CRMA 

sih bisa di atas 5 persen karena 
Indonesia bukan negara eks- 
portir seliingga dampak keti¬ 
dakpastian global relatif kecil. 
Motor penggerak ekonomi dari 
konsumsi domestik,” kata San¬ 
der. 

Akan tetapi, Indonesia tak 
bisa selamanya mengandalkan 
konsumsi rumah tangga sebagai 
penggerak. Kontribusi konsum¬ 
si terbatas untuk jangka pen- 
dek. ’Terekonomian dalam 


jangka menengah panjang mes- 
ti digerakkan oleh peningkatan 
produktivitas, kualitas tenaga 
kerja, dan investasi,” ujamya 

Senada dengan Bank Dunia, 
Dana Moneter Intemasional 
(IMF) juga mengingatkan dunia 
agar mewaspadai dampak pe¬ 
lambatan ekonomi global. IMF 
meminta setiap negara meng- 
akselerasi langkah-langkah 
mengatasi pelemahan. 

Dalam pidatonya berjudul 
"Decelerating Growth Calls for 
Accelerating Action” pada 8 Ok¬ 
tober 2019. Direktur Pelaksana 
IMF Kristalina Georgieva 
mengatakan, perekonomian 
global memasuki fase genting. 
Perang dagang AS-China men- 
jadi penyebab utama. 

Kendati ekonomi global ta¬ 
hun 2020 diperkirakan mem- 
baik, keretakan dunia saat ini 
dapat menyebabkan perubahan 
yang berlangsung satu generasi, 
memutus rantai pasokan, dan 
membungkam sektor perda¬ 
gangan. (KRN/HEN/WER) 

Q klik.kompas.id/glisander 


Krisis Bawang Merah 

D i akhir September lalu Pemerintah India melarang 

ekspor bawang merah yang harganya melonjak hingga 
63,3 dollar AS per 100 kilogram. Ini harga tertinggi 
dalam enam tahun terakhir akibat pasokan bawang ke pasar 
berkurang. Kekeringan disusul hujan monsun yang lama 
turut menunda panen dan membuat pasokan menyusuL 
Pemerintah India juga menindak para penimbun bawang. 
Jumlah stok bawang milik pedagang grosir dan pengecer 
dibatasi secara ketat Pos-pos perbatasan dijaga untuk me- 
mastikan tak ada bawang pun yang diselundupkan ke luar 
dari India. 

Larangan ekspor langsung menyebabkan kenaikan pesat 
harga bawang di Bangladesh. Nepal, dan Sri Lanka. Di 
Dhaka, ibu kota Bangladesh, harga barang melonjak 700 
persen dalam beberapa bulan terakhir dan naik dua kali 
lipat di akhir September 2019. Kantor berita Reuters, Rabu 
(2/10/2019), melaporkan, konsumen di Dhaka harus mem- 
bayar 120 taka (setara 1,42 dollar AS) per kg bawang merah. 
Ini harga tertinggi sejak Desember 2013. 

Bawang adalah bahan bumbu yang amat penting bagi 
warga di negara-negara Asia Selatan. "Tanpa bawang, ma- 
kanan tidak lengkap dan tidak berwama,” kata Chai'U Singh, 
seorang peneliti di New Delhi, sebagaimana dikutip oleh 
New York Times dalam artikel "India Lock Down Its Oni¬ 
ons” di halaman depan koran itu, Kamis (3/10). 

Di India, bawang adalah salah satu fokus kebijakan luar 
negeri dan basis keharmonisan rumah tangga. Pemerintah 
India telah pemah diturunkan karena harga makanan yang 
meningkat. 

Sejak larangan oleh India di akhir September itu ne¬ 
gara-negara seperti Bangladesh beralih ke Myanmar, Mesir, 
Turki, dan China sebagai sumber pa¬ 
sokan sekaligus bertujuan menekan 
harga. Namun, volume pasokan 
tak bisa menggantikan peran 
India. 

Menurut Otoritas Pe- 
ngembangan Ekspor Pro¬ 
duk Makanan 
Olahan dan 
Pertanian In¬ 
dia, India 
mengekspor 2,2 
juta ton bawang se- 
gar pada tahun 2018 
hingga 31 Maret 2019. Para pedagang memperkirakan, jum¬ 
lah ekspor India itu memenuhi lebih dari setengah total 
impor negara-negara Asia. 

Jika menilik situasi di akhir tahun 2018, situasi di India 
kali ini sebenamya serba bertolak belakang. Pada 28 De¬ 
sember 2018, Reuters melaporkan, Pemerintah India meng- 
gandakan insentif bagi petani bawang menjadi 10 persen 
untuk mendorong ekspor. Langkah ini ditempuh untuk 
mendongkrak harga. 

Fluktuasi harga bawang juga terjadi di dalam negeri In¬ 
donesia. Para petani bawang merah di daerah sentra pro- 
duksi seperti di Brebes, Jawa Tengah, hanya bisa menjual 
hasil panennya pada harga Rp 11.500 per kg. Harga di 
tingkat konsumen sekitar Rp 23.000 per kg. 

Harga acuan, menurut Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 96 Tahun 2018. ditetapkan Rp 15.000-Rp 22.500 per 
kg di tingkat petani dan Rp 32.000 per kg di tingkat 
konsumen. Situasi pada awal Oktober 2019 berkebalikan 
dengan akhir Maret 2019 ketika harga mencapai Rp 45.000 
per kg di tingkat konsumen. 

Fluktuasi harga dan pasokan yang timpang semestinya tak 
terjadi jika produksi dan pengelolaan stok terjaga baik. Ini 
disebabkan produksi masih sangat bergantung musim. Oleh 
karena itu pengelolaan stok perlu diprioritaskan. Pemba- 
ngunan gudang dengan fasilitas khusus untuk penyimpanan 
bawang diyakini jadi solusi. Namun, realisasinya masih jauh 
dari harapan. 

Berkaca pada krisis di India, Indonesia perlu melakukan 
perbaikan teknologi pascapanen. Produksi bawang merah 
diyakini terus naik, terlihat dari impor yang turun dari 
rata-rata 97.744 ton per tahun periode 2012-2014 menjadi 
5.283 ton per tahun pada periode 2015-2018. Perbaikan 
penanganan stok pascapanen perlu ditempuh untuk me- 
mastikan keberlanjutannya, sekaligus memastikan petani 
makin sejahtera. (MUKHAMAD KURNIAWAN) 





Eceng Gondok untuk Media Tanam 


PETERNAKAN 


KELISTR IKAN 


Swasta Ancam Kedaulatan Pangan 


Subsidi Energi Ramah 



KOMPAS/P BAIHTYA MAIIBNDHA YASA 

Warga memanen eceng gondok yang tumbuh di Danau 
Rawapening, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, 
Jawa Tengah, Kamis (10/10/2019). Eceng gondok tersebut 
mereka jual sebagai media tanam jamur untuk industri 
agrobisnis di Jawa Timur. 


JAKARTA, KOMPAS - Tata kelola 
usaha penghasil pangan, khu- 
susnya petemakan, dinilai di- 
kuasai oleh swasta bermodal 
besar. Kondisi itu mengancam 
kedaulatan pangan jika peme¬ 
rintah tidak membenahi indus¬ 
tri tersebut lewat regulasL 

Direktur Utama PT Berdikari 
(Persero) Eko Taufik Wibowo 
dalam forum diskusi IDX Chan¬ 
nel bertajuk "Ketahanan Pa¬ 
ngan Indonesia” di Jakarta, Ka¬ 
mis (10/10/2019), berpendapat, 
pemodal besar menguasai ran¬ 
tai produksi. "Margin keun- 
tungan sangat tebal,” ujarnya 

Pada usaha petemakan ayam, 
misalnya, pemodal besar atau 
integrator sangat biasa meme- 
ngaruhi harga komponen ter- 
besar dalam produksi, yakni ba¬ 
han pakan, seperti jagung (73,6 
persen dari ongkos produksi) 
dan bibit ayam (21,7 persen). 

Integrator juga banyak me- 
masukkan ayam hasil ternak- 
nya ke pasar yang seharusnya 
dikuasai petemak rakyat Ber- 
dasarkan catatan Perhimpunan 
Insan Pemnggasan Rakyat In¬ 
donesia (Pinsar), ayam hasil 
temak integrator menguasai 70 
persen omset pasar tradisional. 
”Di pasar modem, pangsa pasar 
integrator lebih tinggi, yakni 95 
persen,” ujar Eko. 

Hal yang sama terjadi pada 
produksi sapi. Tingkat konsum¬ 
si nasional cenderung stagnan 
di angka 2,46 kilogram per ka- 


pita per tahun. Ini antara lain 
karena harga daging tinggi aki¬ 
bat panjangnya rantai distri- 
busi. Akibat lanjutamiya impor 
sapi dan produk turunannya 
masih dibutuhkan untuk men- 
jaga ketersediaan dan harga su- 
paya relatif terjangkau. 

Menumt United Nations 
Comtiade, volume impor da¬ 
ging sapi Indonesia mencapai 
115.800 ton pada 2017, lalu me¬ 
ningkat menjadi 160.700 pada 
2018. Sementara nilai impomya 
meningkat dari 466,8juta dollar 
AS menjadi 600,8 juta dollar AS 
pada periode yang sama. 

Menurut ekonom Faisal Bas- 
ri, ketergantungan pada impor 
membuat perdagangan pangan 
Indonesia defisit. Pada tahun 
2017, defisit perdagangan pa¬ 
ngan 1,9 miliar dollar AS. Pada 
2018 defisit melonjak menjadi 
3,3 miliar dollar AS. 

"Kalau melihat secara pro- 
porsional, pangan itu memiliki 
nilai kedaulatan. Hal terpenting 
rakyat mendapat akses pada ke¬ 
lola usaha dan pangan. Akan 
tetrapi buat apa petani dan pe¬ 
temak berproduksi kalau (hasil 
panennya) tidak terserap?” ujar 
Faisal. 

Pembenahan 

Direktur Pengolahan dan Pe- 
masaran Hasil Tanaman Pa¬ 
ngan Kementerian Pertanian 
Gatut Sumbogodjati mengata¬ 
kan, tidak hanya pada ke tali Jin¬ 


an pangan, pemerintah juga 
mengarahkan pembangunan 
ekonomi pada kedaulatan pa¬ 
ngan. 

Pemerintah merombak regu- 
lasi untuk menyederhanakan 
peraturan. Hal itu pernting gu- 
na mempermudah izin usaha 
pertanian atau petemakan yang 
tunipang tindih. "Kementerian 
Pertanian telah menyederhana¬ 
kan dengan menekan 545 per¬ 
aturan (pertanian) menjadi ku- 
rang dari 100 peraturan,” ka- 
tanya. 

Direktorat Jenderal Peter- 
nakan dan Kesehatan Hewan 
dalam keterangannya menye- 
butkan, Kementerian Pertanian 
bempaya menjaga kedaulatan 
pangan bersumber dari hewan. 
Upaya itu antara lain ditempuh 
melalui program terobosan 
khusus sapi indukan wajib 
bunting, penambahan sapi in¬ 
dukan impor, peningkatan sta¬ 
tus kesehatan hewan melalui 
pengendalian penyakit, dan 
penjaminan keamanan pangan 
temak. 

Upaya khusus wajib bunting 
dimulai sejak Oktober 2016 dan 
dinilai berhasil. Pelayanan in- 
seminasi buatan selama Januari 
2019 hingga 8 Oktober 2019, 
misalnya, terealisasi 2,86 juta 
ekor atau 95,34 persen dari tar¬ 
get 3 juta ekor. Kebuntingan 
mencapai 1,75 juta ekor atau 
83,56 persen dari target 2,1 juta 
ekor. (ERK/MKN) 


JAKARTA, KOMPAS — Subsidi listrik bagi golongan rumah tangga 
tak mampu selayaknya mengarah pada pengadaan energi 
terbarukan, seperti surya. Selain ramah lingkungan, pem- 
bangkitan listrik dengan tenaga surya dapat menghemat 
anggaran pemerintah untuk keperluan subsidi 

Mulai tahun 2020, pemerintah berencana mencabut subsidi 
listrik untuk pelanggan golongan 900 volt ampere (VA) bagi 
rumah tangga mampu. Dua golongan pelanggan masih mem- 
peroleh subsidi tarif listrik, yakni untuk golongan 450 VA yang 
berjumlah 23,99 juta pelanggan serta golongan 900 VA rumah 
tangga tak mampu yang berjumlah 7,17 juta pelanggan. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services and 
Reform (IESR) Fabby Tumiwa berbicara dalam diskusi Pa- 
meran Teknologi Pendingin, Tata Udara, dan Refrigerasi 
Indonesia (RHVAC) 2019 Ke-5 di Jakarta, Kamis (10/10/2019). 
Momentum penghematan subsidi listrik perlu ditopang lewat 
program keberpihakan negara dengan mengoptimalkan pem- 
bangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dia mencontohkan, 
pelanggan 450 VA rata-rata mengonsumsi listrik 50 kWh 
(kilowatt hour) per bulan. Jika dipasangi panel surya ber- 
kapasitas 1 kWp (kilowatt peak atau satuan daya produksi 
tertinggi hasil panel surya) per rumah, produksi listrik bisa 
mencapai 105 kWh per bulan. 

Potensi penghematan subsidi ditaksir Rp 588.000 per tahun 
per pelanggan lewat PLTS. Selain itu, ada potensi sisa pe- 
manfaatan listrik 55 kWh per bulan yang bisa disalurkan ke 
PLN bemilai Rp 52.000. Untuk mendorong PLTS keterlibatan 
masyarakat dan industri hams ditingkatkan. 

KepalaSubdirektorat Keteknikan Lingkungan Aneka Energi 
Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
Martha Relita menyatakan dari target pemanfaatan energi 
surya sebanyak 6.500 MW (megawatt) tahun 2025, peng- 
gunaaannya sekarang bam sekitar 135 MW. Padahal, secara 
ekonomis, pemanfaatan PLTS atap dapat bertahan untuk 
jangka panjang. 

Menumt Manajer Komersial Unit Bisnis Energi dan Sistem 
Daya PT Len Industiy Kurniawan Imam Ghazzali, BUMN 
telali menargetkan penggunaan 1.400 MW atau 21 persen dari 
target nasional pemanfaatan 6.500 MW listrik energi surya 
pada tahun 2025. Potensi 150 BUMN akan dimaksimalkan 
untuk mendorong pencapaian target itu. (LKT) 


























14 Ekonomi&Bisnis 


KOMPAS, J IJ\I \T. II OKTOBER 20 19 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


Pertanian 


9/10 10/10 

1.376,20 1.365,62 

Sumber limas 


o 


Selislh 

10,58 


Pertambangan 

9/10 10/10 

1.591,47 1,603,16 


Selislh 

11,69 


Konsumsi 


9/10 

2.126,91 


10/10 

2.113,42 


O 


Selislh 

13,49 


Infrastruktur 

9/10 10/10 

1.193,13 1.193,82 


Keuangan 

9/10 10/10 

1.222,00 1.220,14 


o 


Selisih 

1,86 


Perdagangan 

9/10 10/10 

793,99 789,14 


Selisih 

| 4,85 


Manufaktur 

9/10 10/10 Selisih 

1.390,69 1.387,46 ^^3,23 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 

DATA KAMIS, 10 OKTOBER 2019 

-400 


Kode 

Numt Emiten 

Sob 

Ttg 

Trd 

Pnt 

♦A 

Vol 

PER 

ACES 


ms 

1825 

1775 

1775 

-40 

19.880000 

3209 

ADR0 

Adaro Enngy Tbk 

L270 

1275 

1255 

1260 

•10 

81111300 

43 

AOHI 

Adhl Karya (Persero) Tbk. 

1-125 

1200 

1170 

1175 

•10 

4744.600 

9.73 

apln 

Agung Podcmoro land Tbk 

238 

244 

230 

230 

•8 

17589.700 

15,53 

AKRA 

AKR Corporindo Tbk. 

4200 

4300 

4100 

4230 

30 

5.257.700 

21.73 

ASRJ 

Alam Sot era Realty Tbk. 

272 

276 

272 

276 

4 

4610300 

17,92 

ANTM Aneka Tdrrtwng Tbk. 

990 

1015 

990 

995 

5 

106467.700 

3269 

AAU 

Astra Agio lestari Tbk. 

10.95 

19 

a 

| 

10875 

•50 

235000 

2394 

ASH 

Astra Intematioral Tt*. 

6275 

6350 

6250 

6275 


12172600 

1296 

8RIS 

Bar* BRISviVwh Tt* 

398 

402 

384 

390 

-8 

5.319000 

5276 

BBCA 

Bank Central Asia Tbk. 


30550 

30100 

30550 

200 

11161300 

2899 

BNGA 

Bank CIMB Nlaga Tbk 

965 

965 

945 

950 

*15 

L774.500 

5,98 

BOMN 

Bank Danamon Indonesia Tbk. 

4390 

4610 

4.550 

4580 

•10 

4022500 

116 

BMRI 

Bank Mandin (F^rsero) Tbk 

645 

6600 

6425 

6525 

100 

60.127.700 

11M 

B8NI 

Bank Negara Indonesia (ftrsere) Tbk. 

6.750 

6850 

6.725 

6750 


11644300 

816 

PM BN 

Bank Pan Indonesia Tbk 

1225 

1240 

1215 

1225 


1556500 

9.16 

BJBR 

Bar* Pembangura, Bawah Jawa BaratdaiBantenTbk 1215 

1715 

1685 

1695 

-20 

amooo 

1032 

BJTM 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tmjr Tt* 

635 

640 

635 

640 

5 

1394000 

882 

BNU 

Bank Permata Tbk 

1206 

1220 

1190 

1200 

-5 

57558300 

23,42 

B8RI 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

3.960 

1990 

3880 

3090 

-70 

107.857000 

14,84 

B8TN 

Bank Tabungan Nrgata (Persero) Tt* 

L795 

1015 

1795 

1000 

5 

8306800 

7.22 

BTPS 

BankTabungan Rereunan Nasional Syariah 

3200 

3.790 

3530 

3570 

•230 

36292000 

2233 

8RPT 

Bari to Padfk Tbk 

890 

910 

875 

875 

•15 

101161000 

252.41 

BEST 

Bekasi F«y Industrial Estate Tbk 

238 

246 

238 

2(6 

8 

2553.(00 

1036 

PTBA 

BtAlt Asam Tbk. 

2240 

2260 

2180 

2260 

20 

18.207000 

648 

BUMI 

Buni Resources Tbk. 

83 

84 

80 

81 

-2 

95096700 

232 

BS0E 

Ban! Serpong Damai Tbk. 

L355 

1.410 

1330 

L410 

55 

11047500 

64B 

HOW 

Buyung Poetra Sentada 

850 

855 

845 

855 

5 

29.440.400 

10 

TPIA 

Chandra Asrt torochemiol Tbk 

8350 

8525 

8375 

8500 

ISO 

S. 126600 

16282 

CPtM 

Owoen Pokphand Indonesia Tbk 

5075 

5175 

5.075 

5100 

25 

1614000 

2A21 

CTRA 

Oputra Development Tbk. 

i inn 

1135 

1090 

1135 

35 

32752300 

35,51 

0010 

Delta Dunia MakmurTb. 

324 

330 

324 

324 


5414500 

2425 

BWPT Eagle High Plantations Tbk 

123 

129 

119 

119 

-4 

17277.100 

-3,82 

ELSA 

Elnusa Tbk. 

320 

324 

316 

318 

•2 

9.350.700 

7 S 

ERAA 

Erajaye Swasembada Tbk 

1535 

1630 

L540 

1620 

85 

41021500 

33,6/ 

GJTL 

Gaiah Tunggal Tbk. 

600 

615 

600 

610 

10 

L114J00 

649 

GIAA 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

520 

530 

510 

525 

s 

9.696.700 

19.93 

8MTR 

Global Mediacom Tbk. 

332 

338 

330 

330 

-2 

S8119.300 

42( 

GGRM Gudang Garam Tbk. 

49.450 

50550 

49.500 

50400 

950 

792500 

1133 

HM5P H M. Sampotma Tbk. 

2130 

2160 

2120 

2150 

20 

34158500 

1847 

HRUM Hawn Energy Tbk 

mo 

1340 

1310 

1310 


464.900 

9,88 

INKP 

indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

6200 

6250 

5.975 

5975 

•225 

15563500 

7,87 

INDY 

Indika Energy Tbk. 

1290 

L300 

1250 

1250 

*40 

9.9(3000 

9.59 

ITMG 

IndoTamtangraio Megah Tbk, 

12j650 

12075 

12500 

12875 

225 

1007300 

726 



17.925 


17.725 

17900 


664500 

5148 


Indoccment Tung^il Prakarsa Tbk. 



ICBP 

Indofood CBP Stkses Mdanur Tbk 

17 nm 

11875 11350 

11450 -550 

9.475.400 

25,93 

INDF 

Indofood Sukses Makmu Tbk. 

7000 

7825 

7025 

7050 

•150 

10380300 

132 

IMAS 

Indomcbll SUoes Wernasonal Tbk. 

1355 

1375 

1340 

1340 

•15 

132000 

4 

ISAT 

IndosatTbk. 

1710 

2760 

2660 

2670 

*40 

5006000 

-2186 

WOOD 

Integra hdocabinet Tbk 

820 

825 

805 

820 


6895.900 

ZL01 

JPFA 

JapfeConYeed Indonesia Tbk. 

1505 

1520 

1500 

1500 

■5 

5.934.900 

1061 

JSMR 

Jasa Maiga (Persero) Tbk 

5.900 

5575 

S275 

5275 

•225 

18122700 

1806 

KLBF 

KaOeFamuTbk 

L690 

1660 

1635 

1050 


7J00500 

333 

KBU 

KMI Win; 6 Cable Tbk. 

605 

635 

600 

630 

25 

12586.400 

7,14 

KREN 

Kresna Craha Imestona Tbk. 

510 

515 

500 

505 

-5 

70511000 

3222 

LINK 

Link Net Tbk 

4330 

4360 

4250 

4300 

-30 

1526000 

1241 

LPKR 

Lippo Karawad Tbk. 

230 

230 

226 

226 

•4 

28989.700 

•5,48 

MAIN 

MaDndo Feedmill Tbk. 

865 

875 

855 

860 

•5 

931500 

60 

LPPF 

Matahari Department Steve Tbk 

3.920 

4080 

3060 

3070 

•50 

12558500 

467 

MVOR 

Matora Indah Tbk. 

7t]n 

2310 

2260 

2260 

-50 

578400 

3129 

MEDC 

Modal Energl lntemasion.il Tbk 

630 

640 

620 

630 


9.352900 

125* 

MNCN 

Media Nusantara Citra Tbk 

1295 

1320 

1270 

1270 

-25 

35877.900 

7,38 

MAPI 

Mitra Adiperkasa Tbk. 

995 

1000 

980 

1000 

5 

11965300 

1662 

MIKA 

Mltra Kelinrga Karynsehat Tl* 

2780 

2800 

2(40 

2730 

■50 

12327100 

553 

BHIT 

MNC Investama Tbk 

70 

71 

68 

69 

•1 

9.962300 

896 

TWM 

Pabrik Kertaslimiiamlan*. 

9.900 

10000 

9.700 

9250 

-150 

250.500 

1025 

PWON PakuvwnJatITbk. 

600 

640 

595 

640 

40 

40589.900 

1242 

PNLF 

Panin Financial Tbk 

270 

272 

266 

268 

-2 

21794.700 

411 

PGAS 

Penjsahaan Gas Negara Tbk 

2010 

2090 

2010 

2020 

10 

26.725800 

3204 

PTPP 

PP (Persero) Tbk 

1595 

1610 

1560 

1560 

-35 

7.747200 

13,31 

IS*> 

PP London Stvnatra Indonesia Tbk. 

t 7tn 

1230 

1210 

1215 

5 

8622100 

395,59 

PPRO 

PPPropertlTbk 

97 

99 

96 

97 


29.447200 

1887 

DMAS 

Puradelta lestari Tbk 

290 

300 

290 

300 

10 

41292.700 

1155 

RALS 

Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

1110 

1315 

1275 

1295 

-15 

8394.700 

7.79 

T0WR SaranaMenara Nusantara Tbk 

635 

650 

630 

635 


12398700 

163 

CLIO 

Sanguru Piimatirta Tbk 

560 

570 

550 

550 

•10 

14455.400 

5161 

SSMS 

Sawlt Sumbcmas Sarana Tbk 

905 

905 

885 

895 

•10 

32934300 

-283.93 

SMSM SelamrtScmpumaTt*. 

L450 

1500 

1455 

1490 

40 

4149000 

39.39 

SMBR 

Semen BaUraja (Persero) Tbk 

600 

620 

590 

590 

-10 

AMCtnn 

387.65 

SMGR 

Semen Indonesia Tbk 

11350 

11675 11425 

11550 

200 

2277500 

7066 

BKSl 

Sentul City Tbk. 

HI 

115 

111 

113 

2 

21902300 

7447 

SRIL 

Sri Re^ekl Isman Tbk 

282 

288 

280 

282 


36070.700 

322 

SMRA 

Summareton Aging Tbk 

1140 

1145 

1125 

1140 


3999500 

55,18 

SCMA Surya Citra Media Tbk. 

U45 

1155 

1080 

1080 

-65 

26611.700 

1019 

ESSA 

SuryaEsa Perkasa Tbk 

248 

250 

244 

248 


1813.400 

29.64 

SSIA 

Smya Semesta Intemisa Tbk 

800 

810 

795 

800 


31513100 

•550 

TLKM 

Tekkomunlkasl Indonesia (Peneni) Tbk. 

4120 

4120 

4060 

411Q 

•10 

34345000 

1838 

TINS 

TTmaliTbk 

875 

915 

880 

880 

5 

51202100 

15,25 

TOPS 

Totalindo Eka Pcrsada Tbk 

585 

590 

580 

585 


5331000 

16141 

TB»G 

Tower Bersama Infrastructure Tbk 

6.400 

6k600 

6.400 

6500 

100 

8344.400 

4079 

TBLA 

Tnws Baru Lampung Tbk. 

945 

960 

935 

940 

-5 

1852300 

699 

UNVR 

Unilever Indonesia Tbk. 

44200 

44475 

43.875 

43075 

•325 

811300 

45,27 

UNTR 

United Tractors Tbk. 

20050 

20.400 

20.050 

20150 

100 

4893100 

664 

INC0 

Vale Indonesia Tbk 

3590 

3820 

1600 

3790 

200 

45198000 

•5086 

WS8P WasMta Beton Precast Tbk 

320 

324 

318 

318 

-2 

14003.700 

U13 

WSKT Waskfta Karya CPwsero) Tbk 

1305 

1525 

1475 

1485 

•20 

11409300 

103 

W1KA 

Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

1015 

1045 

iaio 

1010 

-5 

9.886.700 

901 

WEGE 

f 

s 

I 

I 

$ 

304 

314 

30d 

312 

8 

21678100 

822 

WT0M 

Wijaya Karya Beton Tbk 

452 

45B 

450 

452 


4385000 

1182 

Exa 

XI Axlata Tbk 

3440 

3500 

34(0 

3490 

so 

8978100 

6604 


KURS UANG KERTAS ASING 






Beil 




Aral 




Bl 

AYU 


Bl 



AYU 

US 5 

14 066.00 

14150.00 

14.228,00 


14300,00 

Pound 

17225,77 

17.300.00 

17.400.84 


17.475,00 

AustS 

9.502.42 

9535.00 


9.60105 


9.585.00 

Sint 

10.219.09 

10265.00 

10325,86 


10.315.00 

SAR 

3.755^7 

3.700.00 


3l793,63 


3.875,00 

MYR 

3.358.61 

3.380.00 


3.394.89 


3.43a00 

HKS 

1.795,95 

1794,00 


1814,08 


1.809,00 

Yen 130,93 132 132,29 133,25 

Euro 

15.480.51 

15.500.00 

15.64226 


15.650,00 


DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS 

Bank (Rp/USD) 1 butan (%) 3bulan(M 6 butan ft) I2bulan(V 

B(A («Rp 2 Miliar) <1.75/0.70 4.75/0.70 4,75/0,70 4,75/0.70 

Bank Danamon 5,75/0,75 5,25/0,75 5,25/0.25 525/0.25 

Bant BHI (»Wp 5 Millar)_4,50/0,50 5,75/0,50 5,75/0,50 52S/0.50 

Bar* BRI (<Rp 100 Juta)_4,25/0,25 0,00/0,50 6.00/0,50 6,00/0,75 

Bar* OCBC NISP (sRp 100 Jula) _4,75/025 4.7V025 4,75/025 4.75/0,25 

Bank Mandiri (aRp 100)t s/d <Rp 1M) 4,25/1.45 5.50/1.45 4,75/1.45 4,25/1.45 

Bank BTN_5,50/0,05 5,75/0,05 5,50/0,05 525/0,05 

Bank CIMB Nlaga (>Rp 8 Juta) 4.50/0.50 5,00/0,75 5,25/0,75 5,50/0,75 

Citibank 3,75/0.35 4,00/0,35 4,00/0.75 4,00/0.85 

Bank Panin 5,75/0.25 5,75/0,2 5 5.75/0.5 0 5,75/0.50 

Bank U06 Indonesia 100 Juta) 3,50/0.60 3,50/0.60 3.50/0.60 3,50/0.60 

Bank OKI (Rp 1 Juta s/d Rp 1 Millar) 4,75/1.50 4,75/150 4,75/150 4,75/150 

Bank BJ8 525/0,50 525/0,50 5.50/0,50 5,50/0.50 

Permata Bank_5,00/0,75 5,00/0,75 5,00/0,75 5,00/0,75 

Bank Bukopin (umum) 5,25/0.75 5,50/0.75 5,50/0,75 5,50/0.75 

Maybank Indonesia Tbk 5,00/0,50 5,00/0,50 5,50/0.50 5,50/0,50 

Bank Chinatrust Indonesia 5.00/0,30 5,00/0.30 5,00/0.30 5,00/0.30 


Ekspor Perdana ke Amerika Serikat 



KOMPAS/ I'KIYOMBOnn 


Aktivitas perakitan kipas angin di PT Selaras Citra Nusantara Perkasa di kawasan Cileungsi, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/10/2019). Di tengah perang dagang Amerika 
Serikat-China, PT Selaras Citra Nusantara Perkasa memanfaatkan peluang dengan mengekspor 
pemumi udara elektrik perdana ke Amerika Serikat. Industri dengan kapasitas produksi empat juta 
unit per tahun ini berkembang sebagai Original Equipment Manufacturer (OEM) untuk beragam 
produk perangkat elektronik rumah tangga temama ataupun sebagai manufaktur yang 
memproduksi merek sendiri, yaitu Turbo. 


TRANSP0RTASI 

Kerja Sama untuk Topang 
Operasi Kereta Cepat 

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia melalui Kemen- 
terian Perhubungan menyepakati kerja sama dengan PT 
Kereta Cepat Indonesia China dalam bidang pendidikan dan 
penelitian. Kerja sama itu diharapkan bisa meningkatkan 
pelayanan dan keamanan transportasi di Indonesia. 

Kesepakatan yang berlaku selama lima tahun itu ditanda- 
tangani Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko 
Sasono dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China 
(KCIC) Chandra Dwiputra di Kantor Kementerian Perhu¬ 
bungan. Jakarta. Kamis (10/10/2019), disaksikan Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi. 

Kerja sama itu juga bertujuan mendukung adaptasi ter- 
hadap budaya bertransportasi di Indonesia "Dengan proyek 
(kereta cepat) ini, kita belajar tentang hal yang baru. Layanan 
dan keamanan ini penting. Oleh karena itu, kita harus cermat,” 
kata Budi. 

Keija sama itu antara lain akan diimplementasikan dengan 
menyekolahkan para tenaga keija dari PT KCIC di sekolah 
tinggi milik Kementerian Perhubungan. Adapun materi pen¬ 
didikan yang akan diberikan antara lain menyangkut ilmu baru 
berdasarkan penelitian yang dilakukan bersama terkait kereta 
cepat di Indonesia. 

Direktur Utama PT KCIC Chandra Dwiputra mengatakan, 
penelitian berkelanjutan dibutuhkan. Hal ini mengingat kereta 
yang dirancang dapat beroperasi dengan kecepatan hingga 350 
kilometer per jam. Angka kecepatan tersebut merupakan 
"barang baru” di Indonesia. "Kami akan terus meneliti hal itu 
karena kereta cepat ini pasti butuh adaptasi soal iklim dan 
sosial budaya Pasti ada hal baru,” ujarnya 

Sejauh ini, proyek kereta cepat Jakarta- Bandung sudah 
beijalan 35 persen dan sedang tahap konstruksi. Lahan yang 
dibebaskan untuk proyek itu sudah mencapai 99 persen. 

Lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencakup 
delapan kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jakarta Timur 
dengan panjang lintasan 142,3 kilometer. Proyek kereta cepat 
Jakarta-Bandung memasuki tahap pemasangan girder untuk 
konstruksi layang. Konstruksi proyek ditargetkan tuntas pada 
akhir 2020 sehingga kereta cepat dapat dioperasikan pada 
2021. (ERK) 


Izin Baru Mesti 
Pacu Inklusi 

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan izin baru atas enani 
perusahaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. 
Tambahan itu diharapkan memacu inklusi keuangan. 


JAKARTA, KOMPAS - Otoritas Ja¬ 
sa Keuangan atau OJK kembali 
menerbitkan izin usalia kepada 
enam perusahaan pinjam-me- 
minjam uang berbasis teknologi 
informasi. Dengan demikian, 
total ada 13 perusahaan me- 
ngantongi izin OJK. Penambah- 
an itu diharapkan meningkat¬ 
kan inklusi keuangan yang se- 
hat. 

Enam dari 13 perusahaan itu 
yakni Kredit Pintar, MauCash, 
Finmas, Modalku, KlikACC, 
dan Pendanaan.com. Adapun 
tujuh perusahaan lain telah le- 
bih dulu mengantongi izin usa- 
ha, yaitu Danamas, Investree. 
Amartha, Dompet Kilat. KIMO, 
Toko Modal, dan Uang Teman. 

Direktur Pengaturan Peri- 
zinan dan Pengawasan Fintech 
OJK, Hendrikus Passagi, di Ja¬ 
karta, Kamis (10/10/2019), me- 
nyebutkan, sekitar 50 perusa¬ 
haan pinjam-meminjam uang 
berbasis teknologi informasi se¬ 
dang mengantre untuk mengu- 
rus izin usalia di OJK Kini total 
perusaliaan berstatus terdaftar 
atau berizin 127 perusahaan. 

"Hal terpenting yang tidak 
boleh dilupakan adalah kinerja 
dan tentu peningkatan inklusi 
keuangan. Inklusi penekanan- 
nya seliat, artinya mampu me¬ 
ningkatkan taraf hidup warga 
yang belum terlayani lembaga 
keuangan konvensional,” kata- 
nya. 

Berdasarkan kajian OJK ma- 
sih ada sekitar 100 juta warga 
belum mendapat akses atau ter¬ 
layani lembaga keuangan kon¬ 


vensional. Menurut Hendrikus, 
tidak mudah bagi perusahaan 
pinjam-meminjam uang berba¬ 
sis teknologi untuk langsung 
mendistribusikan layanan ke¬ 
pada mereka. Penyebabnya, ke- 
butuhan, la tar belakang budaya 
masyarakat, dan model bisnis 
yang berbeda. 

Berdasarkan data OJK, per 
Agustus 2019, total akumulasi 
rekening peminjam mencapai 
12,8 juta dan pemberi pinjaman 
530.385 rekening Akumulasi 
pinjaman tersalurkan mencapai 
Rp 54,71 triliun dengan rasio 
kredit macet atau tingkat wan- 
prestasi 90 hari sebesar 3,06 
persen. 

Presiden Direktur PT Astra 
Welab Digital Arta (Maucash) 
Rina Apriana menyatakan, de¬ 
ngan status izin usalia, Maucash 
berkomitmen masuk ke pem- 
biayaan produktil'. Sasaran uta- 
manya adalah ekosistem rantai 
pasok Astra. 

Sementara Co-Founder dan 
CEO PT Pendanaan Teknologi 
Nusa (Pendanaan.com) Dino 
Martin mengatakan, status izin 
usaha yang disandang memper- 
kuat Pendanaan.com yang akan 
mulai aktif mendistribusikan 
pinjaman di India pada No¬ 
vember 2019. Di Indonesia, 
Pendanaan.com berdiri pada 
akhir 2016 dengan fokus me- 
nyalurkan pembiayaan multi- 
guna dari Rp 1 juta-Rp 8 juta. 

Urun dana 

Umumnya, saham dibeli in¬ 
vestor dari perusahaan bermo- 


dal besar yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia. Namun, saat ini 
investor bisa membeli saliam 
dari jenis-jenis usaha dengan 
modal berskala menengah. In¬ 
vestor pun bisa berinvestasi de¬ 
ngan modal minimum. 

Akses usaha kecil-menengah 
menuju pasar modal terbuka 
sejak OJK menerbitkan regulasi 
yang mengatur layanan urun 
dana melalui penawaran saham 
berbasis teknologi informasi 
(i equity crowdfunding ) melalui 
Peraturan OJK Nomor 37/PO- 
JK.04/2018. 

Walau regulasi ada sejak 
2018, OJK baru memberi izin 
operasional kepada satu per¬ 
usahaan pada September 2019, 
yakni PT Santara Daya Inspi- 
ratama yang berbasis di Ka¬ 
bupaten Sleman, Yogyakarta 

Saat dihubungi dari Jakarta 
Vice President Business De¬ 
partment Santara Krishna T 
Wijaya mengatakan, pihaknya 
telah menerbitkan saham dari 
12 unit usaha dengan nilai pe- 
nyaluran dana mencapai Rp 9 
Miliar. Ke-12 perusahaan itu 
bergerak di sejumlah bidang di 
antaranya makanan-minuman, 
perikanan, petemakan, perta¬ 
nian, dan kewirausahaan sosial. 
Adapun jumlah investor telah 
mencapai 100.000 orang 

Dari semua penerbit, total 
nilai saham terbesar diterbitkan 
oleh perusahaan penangkapan 
dan perdagangan ikan laut PT 
Megah Lautan Utama yang 
mencapai Rp 1,5 miliar. 

(M ED/DIM) 


TRANSAKSI MATA UANG 

USD 0.68 013 001 7.510130 0.01 024 a &3 aa2 073 751130 003 003 101 U 122 

AUD 148 019 0,02 7.51030 0,01 035 ().'M 003 1075 751030 0 .05 0/S 149 163 181 

HKD 7.84 5295 011 753030 007 1S7 4.% 01S 0W Qfll 026 026 7.9 064 06 

INR 7105 47,96 9J)6 001 066 10945 44.915 138 51565 006 131 73“ 7161 70325 86.965 

IDR 1425150 9555,05 180400 199.1 13172 337420 a 94100 2718 1026727 11835 4(0.25 464,92 14264.75 15.59050 1731120 

JPY 107.42 72.52 13,69 15! 001 25615 67,875 7.06 77,94 Off) 1495 153 10023 11037 13144 

MYR 4195 283 054 006 751030 0,04 165 008 IDS 751030 024 024 423 462 5,13 

NZD 158 107 02 002 751030 0,02 038 0035 1145 751030 0,05 0,05 1595 174 194 

PHP 51685 34675 6.59 073 7.51030 0,48 12325 j?.MS 37,495 0,04 L6 g 1? 5221 5693 63225 

S6D 138 093 018 002 7.51030 0,01 033 Q67 003 751030 005 0.05 139 152 169 

KRW 129010 8076 15248 16835 009 11235 23529 755.9 23245 8673 38905 39295 1205.72 1317.75 146321 

TWD 3075 2076 192 043 751030 0285 733 19,435 06 22305 003 101 30975 31875 37,625 

THB 3042 20.54 188 0.43 7.51030 0285 7255 1922 059 2207 0.03 699 30655 3152 37215 

CHF 099 0,67 Q23 001 7.51030 031 024 Q.fcJ 002 072 751030 603 0.03 109 1215 

EUR 091 0.61 012 0.01 751030 0.01 022 057 002 0,66 751030 003 0.03 0.915 111 

GBP 082 055 01 001 7,51030 031 02 dS2 002 059 751030 ft03 0.03 082 0,9 


KILAS EKONOMI 


Kunjungan Bakrie Brothers 



ALRP.HD1 DITTO PKRMADI 


Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk, Anindya 
Novyan Bakrie (kiri), menjelaskan rencana bisnis 
perusahaan saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di 
Jakarta. Kamis (10/10/2019). Grup Bakrie berencana 
memperkuat lini industri dengan membangun pabrik baja 
dan mengembangkan kendaraan listrik. 


Danamon-MUFG Gelar Temu Bisnis 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan MUFG Bank Ltd, 
afiliasi Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, menggelar temu 
bisnis antara korporasi Jepang dan perusahaan di Indonesia. 
Jejaring dan kolaborasi yang terbangun diharapkan mem- 
bantu pertumbuhan bisnis para klien dan memberi dampak 
positif bagi perbankan. "Indonesia merupakan negara pen- 
ting dan strategis bagi MUFG di Asia. Bersama Bank Da¬ 
namon, kami yakin dapat melakukan lebih banyak hal di 
Indonesia,” kata Managing Executive Officer, Head of Fi¬ 
nancial Solutions Group MUFG Bank Ltd, Makoto Ko- 
bayashi, di Jakarta, Kamis (10/10/2019). Temu bisnis digelar 
di Hotel Shangri-La, diikuti 80 pelaku bisnis dan korporasi 
dari Jepang dan Indonesia. (CAS) 


























































































































































































KOMPAS, JUMAT. II OKTOBKR 20 19 


Nusantara 15 


Berburu Jerami 




Sejumlah warga mengumpulkan jerami sisa panen di Desa 
Ngrundul, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah, Kamis 
(10/10/2019). Mereka datang dari kawasan Deles di lereng Merapi 
ke tempat itu guna mencari jerami untuk pakan ternak. 

Kemarau panjang membuat jerami sisa panen semakin sulit 
diperoleh. Karena itu, keberadaannya diburu oleh para pemilik 
ternak. 


Undip 

Kembangkan 
Mesin Ozon 

Universitas Diponegoro mengembangkan mesin 
penghasil ozon untuk keperluan medis. Sebagian besar 
komponen mesin itu merupakan produk dalam negeri. 


SEMARANG. KOMPAS - Universi¬ 
tas Diponegoro, Semarang, me- 
lalui Center for Plasma Rese¬ 
arch mengembangkan mesin 
penghasil ozon untuk terapi 
medis. Ozon yang dihasilkan 
mesin dapat mengobati luka le- 
bih cepat ketimbang pengobat- 
an biasa. Dari percobaan pada 
tikus, ozon dari mesin yang di- 
kembangkan itu efektif me- 
nyembulikan luka. 

Guru Besar Fakultas Sains 
dan Matematika Universitas 
Diponegoro (LIndip) yang juga 
pendiri Center for Plasma Re¬ 
search (CPR), Muhammad Nur, 
Kamis (10/10/2019), mengata¬ 
kan, terapi ozon telah ada di 
sejumlah klinik di Indonesia, 
tetapi menggunakan mesin im- 
por. Adapun mesin penghasil 
ozon yang dikembangkan Un¬ 
dip, M’Ozone, sepenuhnya di- 
rancang dan diproduksi oleh 
CPR. 

Menurut Nur, pada beberapa 
kasus, terapi ozon membuat 
penderita luka diabetes yang 
sebelumnya harus diamputasi. 
lukanya membaik sehingga ti- 
dak perlu diamputasi. 

Ozon dari mesin M’Ozone 
telah dicobakan pada tikus. 
’’Hasilnya sangat baik. Dalam 14 
hari, luka pada tikus yang dite- 
rapi dengan ozon menjadi sem- 
buh. Hasil berbeda didapati pa¬ 
da luka tikus yang tidak diterapi 
dengan ozon,” tutumya. 

M’Ozone, yang dikembang¬ 
kan sejak 2018, kini sudah 
diproduksi enam unit untuk ke¬ 
perluan penelitian dan praktik 
bagi masyarakat umum. 


Nur menjelaskan cara keija 
mesin. Oksigen mumi dari ta- 
bung masuk ke reaktor di dalam 
mesin. Dihasilkan ozon dengan 
tingkat konsentrasi yang bisa 
disesuaikan dengan kebutuhan. 
Pada terapi bagi penderita luka 
di kaki, ozon dialirkan lewat 
selang ke kaki yang dibalut ge- 
lembung plastik. 

”Saat masuk (ke dalam ge- 
lembung), ozon akan membu- 
nuh kuman pada luka. Selain 
itu, menstimulasi pertuinbuhan 
jaringan baru sehingga mem- 
percepat penyembuhan luka,” 
ujar Nur. Sisa ozon dari terapi 
dialirkan ke tempat pemusnah- 
an agar tidak mengontaminasi 
udara. Setelah itu, kaki diolesi 
minyak mengandung ozon. 

Menurut Nur, setelah me- 
nguasai teknologi mesin, kini 
M’Ozone menuju legalitas da¬ 
lam pemanfaatan. "Tentu ada 
aspek kajian kedokteran, ting¬ 
kat bahaya, dan lainnya. Di- 
dukung kampus, langkah ber- 
ikutnya adalah mengajukan ke 
Kementerian Kesehatan,” ujar- 
nya. 

Peneliti CPR Undip, Maryam 
Restiwijaya, menambahkan, te¬ 
rapi ozon, termasuk yang ada di 
Indonesia, tak hanya untuk pe- 
nyembuh luka. Mesin itu juga 
digunakan untuk terapi pening- 
katan daya tahan tubuh dan 
kecantikan. Namun, saat ini, pi- 
haknya masih fokus pada pe- 
nanganan luka. 

Maryam menambahkan, saat 
ini baru Jerman, Rusia, dan 
Amerika Serikat yang benar- 
benar konsisten dalam pe¬ 


manfaatan ozon untuk medis. 
Dalam pengembangan M’Ozo¬ 
ne, pihaknya mengacu pada 
standar yang diterapkan Jer¬ 
man, baik dari alat, komponen, 
pemakaian, maupun cara 
keija. 

Komponen dalam negeri 

Maryam menuturkan, seba¬ 
gian besar komponen M’Ozone 
berasal dari dalam negeri. Ha¬ 
nya tabung oksigen yang masih 
impor. Operasional mesin itu 
mengikuti standar intemasio- 
nai, yaitu menggunakan oksi¬ 
gen mumi 99,99 persen. 

Menurut dia, mesin peng¬ 
hasil ozon standar dari Jerman 
harganya sekitar Rp 300 juta, 
sedangkan dari AS Rp 150 juta 
Adapun M’Ozone dibanderol 
dengan harga sekitar Rp 100 
juta. Sementara mesin ozon da¬ 
ri China harganya hanya pu- 
luhan juta 

Meski lebih murah, mesin 
dari China menggunakan udara 
bebas dengan kandungan nit¬ 
rogen 78 persen dan oksigen 20 
persen. ”Hal ini bisa berbahaya 
Ada kemungkinan nitrogen 
berubah menjadi nitrit oksida 
Zat tersebut bersifat toksik atau 
beracun,” ujar Maryam. 

Sebelumnya Wakil Rektor IV 
Undip Ambariyanto menya- 
takan pihaknya terus mendo- 
rong peningkatan riset dan 
inovasi didukung peta jalan 
laboratorium riset. Pada 2019, 
tersedia dana riset dari Ke¬ 
menterian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi sebesar Rp 
49 miliar untuk Undip. (DIT) 


KILAS D A E R A H 


Tiga Pengantar Golfrid Jadi Tersangka Pencuri 

MEDAN — Tiga dari lima orang yang mengantar aktivis Wa- 
hana Lingkungan Hidup, Golfrid Siregar (34), ke rumah sakit 
ditetapkan polisi sebagai tersangka pencurian. Mereka didu- 
ga mengambil laptop, dompet, tas, cincin, dan ponsel Golfrid. 
Namun, penetapan status tersangka tidak berkaitan dengan 
penyelidikan dugaan penyebab kematian Golfrid yang dite- 
mukan kritis di Jalan Terowongan Titi Kuning, Medan, 
Kamis (3/10/2019). Ia meninggal pada hari Minggu. ’’Kami 
masih mendalami. Belum bisa menyimpulkan apakah 
korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau pem- 
bunuhan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian 
Resor Kota Besar Medan Komisaris Eko Hartanto, Kamis 
(10/10). Eko mengatakan, pihaknya telah memeriksa 12 sak- 
si, melakukan olah tempat kejadian perkara, dan meng- 
analisis hasil otopsi Golfrid. (NSA) 


Dakwaart Pengimpangan Kredit Rp 155 Miliar 

SIDOARJO — PT Surya Graha Semesta diwakili Dirut Rudi 
Wahono didakwa melakukan penyimpangan kredit modal 
kerja di PT BPD Jatim. Akibat penyimpangan kredit di 
BUMD itu. negara dirugikan Rp 155 miliar. ”Itu hasil audit 
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Ja¬ 
tim,” kata jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung Yanuar 
Hutomo dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Surabaya, Kamis (10/10/2019). Sidang dengan agenda pem- 
bacaan dakwaan terhadap Rudi itu dipimpin majelis hakim 
yang diketuai Dede Suryaman. Kasus penyimpangan kredit 
modal kerja itu melibatkan banyak pihak. Sebelumnya, 
Komisaris PT SGS Tjahjo Widjojo dihukum delapan tahun 
penjara. Jauh sebelum itu, empat pegawai Bank Jatim di- 
vonis penjara karena terbukti tidak menjalankan prosedur 
pemberian kredit. (NIK) 


Bea Cukai Juanda Sita Puluhan Ponsel Baru 

SIDOARJO — Bea Cukai Tipe 
Madya Juanda menyita 84 
ponsel seri terbaru yang di- 
duga melanggar aturan per- 
dagangan barang impor. Ba- 
rang senilai Rp 1,5 miliar itu 
diperoleh dari para penum- 
pang pesawat intemasional 
yang tiba di Bandara Juanda 
Surabaya, dua pekan terakhir. 

Kepala Pelayanan dan Peng- 
awasan Bea Cukai Tipe Mad¬ 
ya Juanda Budi Harjanto 
mengatakan, seluruh ponsel 
yang disita adalah iPhone seri 11 yang belum diluncurkan di 
Indonesia Namun, barang itu sudah diluncurkan di negara 
tetangga ’’Penumpang membawa masuk barang tersebut 
untuk diperdagangkan atau menerima jasa penitipan pihak 
lain,” ujar Budi, Kamis (10/10/2019). Kepala Kanwil Bea dan 
Cukai Jatim Purwantoro mengatakan, berdasarkan Pera- 
turan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2013, barang 
elektronik pribadi yang boleh masuk secara cuma-cuma ke 
Indonesia maksimal dua unit per penumpang. (NIK) 



^ o 


A-an Car akan bell semua merk 

mobil & kami sgr datang. Hub : 
0812 905 3188 /0858 9404 3260 
Abad 21 * Akan Beli Mobil,Thn 
1997-2019 Hub : Mas Tio 0812. 
890.7676/0877.8186.1225, Tgr 
Abadi Cars Berani beli Mbl Anda 
dgn Harga Tinggi , Hub : Andri 
0812-1973-3683 / 0818-901-687 
Abil, Berani Beli mobil bekas, 
Semua Merk Cepat Aman 
hub0812-8039-0395 Jati Bening 
Yessuri Motor.Beli Mobil Bekas 
Anda Dengan Harga Tinggi. Hp 
0815.931.0088-0819.0889.5833 


Brand New Dodge Challenger... 

SRT Hellcat 707HP,black,8speed 
auto,The One&Only in Indonesia 
Famous Auto (BOS) 26608000 

Dodge Journey 2.4 Anniversary 

2017 Putih,2TV J Klt.F opt grs 
0811.970214-08.7878.555255 
Hummer H3 th 09 hitam,full opt 
kml9rb,nopol genap.Grand Auto 
PMKQ-7 ph 021-6546952/53 
Jaguar XF 3.0 AT '2013 Hitam 
Facelift Km28rb Atpm H.575jt 
Matrix Cars, 0817 000 2517 
Mini Cooper Clubman L5 A/T 5 
Doors Thn 2015 ATPM Hub: 
0815 8119900 - 0815 1723 2123 
Mini Cooper S Coupe 1.6 Turbo 
ATPM 013/014 silver Kml9rb 
(dpt Velg 2set)Tanah Abang 11/ 
66 ph 34835051-081287775687 


Ready Stock, Nissan GTR.. 

Recaro 2019, Brand New, White 
Famous Auto (BOS) 26608000 

Type R GT Pack 2.0 i-Vtec,Turbo 

310hp,Red&White, TerminalMtr 
KG4511111,4520000-PI7225222 


|j BMW 


320i Sport 2016 White KmlOrb 

320i Lux 2018 Black Km4000!! 
IG:@autohigh_id 0813110-25599 

320i th 2010 Hitam Executif 

Mulus Jual BU Hubungi : 
081218899691 

4301 Lux Cabrio 2018/19 Black 

428i Sport Cabrio 2014 White 
IG:@autohighJd 0813110-25599 


T O M O T I F 


640i Coupe 2014 White 27rb!! 

Ext.Wrnty2020 925Jt Tdp250Jt 
IG:@autohigh_id 0813110-25599 
F30 3201 sport line 2016 hitam, 
kond bgus, nopol F ganjil. Grand 
Auto PMKQ-7 ph 6546952 / 53 


| CHEVROLET 

Trax 1.4 Premier Turbo 2018 

Hitam Kml6rb spt baru Rp. 237jt 
Telp/WA:0877 84981603 


| FORD 


New Mustang 2019........... 

2.3 & 5.0 GT, Most Full Option! 
Famous Auto (BOS) 26608000 


HONDA 


w 


Accord, Brio, BRV, Civic, CRV, 

Mobiiio, Jazz, HRV. Total DP 0% 
Vkool, Emas, Free Service, Flazz 
GoPay, MAP, Bali Trip (2) Honda 
Mugen Tip 7973000,0818931972 
Big Promo Spesial discount, 
semua Type Honda R. Stock, dp 
ringan , kredit s/d 6 thn..Honda 
Permata Hijau 021-5332566 
Big Promo Spesial discount, 
semua Type Honda R. Stock, dp 
ringan , kredit s/d 6 thn Honda 
Permata Serpong 021-29000123 
CRV 2.4cc Prestige 2013 Black 
Nikl3 TV Ori+Leather Tdp50Jt 
MR.auto MGK 0853.2888.2999 
Jual mobil. Honda CRV 2A th 
2010 Hitam Km 43rb. Khusus 
pemakai.Hub 081314567120. 

TDP 9.000.000 

Hrv Brv Brio baru dll Prs mudah 
www.sirajakredit.com 

A 


[ HYUNDAI 

Santafe 2013-2015+Tucson 16+ 

Grand Avega 12+i20 '2016+ H-l 
Royale CRDi 15-16, AutoSAFE 
Kalimalang 08128167927/ 021 
8642933; http://autosafe.id 


MERCEDES 


Benz C200 Avg hitam 2015 pjk 

10-2020 Pmilik Ingsng 100% cat 
ori like new 087789573285 

C200 Avgt 2016 Hitam TDP.99jt 

Km28rb istw spt baru Pjk Pjng 
#081 680 1214 


CLA200 Sport AMG 2019 Black 

Nikl8 Kml.000 Panor Tdpl75Jt 
IG:(3autohigh_id 0813110-25599 
CLS350 AMG'11/12 Htm km25 
rb,F.Option orsCat 598jt Nego 
081310544333 081386497007 


kuasa kendara 
tenangkan hati 


Simak berbagai artikel dan tips otomotif yang 
inspiratif di klasika.kompas.id atau pindai 
dakode ini dari ponsel anda 


E 400 AMG'15 putih, p'ramic. S. 

roof,PBD,nopol ganjil, STNK 1th 
Grand Auto PMK Q7 6546952/3 
GL500 AMG 2015 BLACK 
Nikl4 Km30rb 5.5cc Tdp350Jt 
Photo@lnstagram:@autohigh id 
0857.9966.7788,0813.1102.5599 
GLC 250 Exclusive 2016 Putih 
Tgn 1 Stnk ITh Pbd 25Rb Mis 
Warranty.GL Cars 087887976168 
GLC43 Coupe Amg'18 Putih 
Burmester Km6rb Warranty 
Matrix Auto... 0817 000 2517 
GLE 400 Coupe Hitam met 2016 
/2017, Pemakai, Jin darmajaya 
No 22 Pejaten, 081288997899 
GLE 400 Hitam'17 Gransi ATPM 
S400L'15 Hitam Excutive Pack 
S500 Thn '05 Hitam Full option 
0815 811 9900 - 08151723 2123 
GLS400 EXC 2017 BLACK 
Nikl6 BSI-2020 19rb Tdp475Jt 
Photo@lnstagram:@autohighJd 
0857.9966.7788,0813.1102.5599 
MB GLC 250 exclusive 15/16, 
htm, pjk pnjg 1 th, odo 20rb. Call 
082244102222 

ML400 AMG 2015 Black-Beige 

Nikl5 Km39rb Record Tdp250 
IG:@autohighJd 0813110-25599 
ML400 AMG 2015 Black-Beige 
Nikl5 Km39rb Record Tdp250 
IG:@autohigh_id 0813110-25599 
S350L2010hitam.lnt ISTIMEWA 
Trwat,Siap Pakai.H 450jt Nego 
08128006845 / 082112742089 
S400 nik'2016Htm Km6rb Atpm 
HKrdon Panor FullOpt Perfect 
Matrix Sunter, 0817 000 2517 


| MITSUBISHI 

Dijual pajero dakar 4 x 2 2014 

stnk 2020 warna hitam tgn 1 ada 
channel tv, 081289646455 


Teana, 250XV, AT,th 2013,Hitam 

Metalic.Pajak Panjang,Istimewa 
Jual CPT!!! Hub - 08561167336 

| PORSCHE 

CAYENNE 3.6 ATPM 2013 

White 24rb Full Opt Tdp275Jt 
Photo@lnstagram:(3autohigh_id 
0857.9966.7788,0813.1102.5599 
Cayman 2.7 Th 2014. ATPM. 
Putih. Km 4rb Tnh Abang II /66 
ph 34835051-081287775687 
NewPanamera 4 Executive 2018 
3.0 V6 Turbo, 330hp Extra Long 
20cm,Black,Fullopt,TerminalMtr, 
KG4511111,4520000-PI 7225222 


Porsche Carrera 911 3.0 2017 

ATPM, Lava Orange, KM. 4000 
New Alike! Most Full Opt! Sport 
Exhaust,20" Wheels,Full Carbon 
Exterior,STNK Agt 2020 (pnjng) 
Famous Auto (BOS) 26608000 

| TOYOTA 

All New Fortuner 2019 DP 80jt 

Inov/Rush30jt Calya/Agyal2,5jt 
Avz20jt Yaris20jt081288789638 
Alphard 2.4 thn 2009, hitam, 
MULUS, stnk msh lthn, Harga 
260jt. WA 0813 8080 8050 

Alphard SC Audioless 2019. 

Black & White, Ready Stock !! 
Famous Auto (BOS) 26608000 
Alphard X 2012 hitam. Tgn 1 dr 
baru,km 87rb, serv red, pajak 1 th 
Full, 310 Jt. 0818877 088 
Fortuner 2016 VRZ htm, km: 
26rb, stnk:Mar20, Asrsi Sep21 
AR, khs pmki, TP, 0818-677111 
L Cruiser full spec ATPM Diesel 
'2014 hitam + LC UK'2013 akhir, 
hitam, 3TV, 5Cam, C.Box, ori cat 
prima ski. Hub 085105 111 732 
LAND CRUISER 2016 BLACK 
New Model Atpm lOrb Tdp475 
Photo(3lnstagram:(3autohigh id 
0857.9966.7788,0813.1102.5599 
Lexus NX200T 2017 F-Sport 
Nikl6 White Km39rb Tdp225Jt 
IG:@autohigh_id 0813110-25599 
LS 460th 2010/11 +2008 hitam 
LS 460 2013 Hitam new model 
0811.970214-08.7878.555255 
LX570 F-Sport 2010 White*-* 
LX570 F-Sport 2014 White 
IG:(3autohigh_id 0813110-25599 
Vellfire 2013 ZG Prem.Sound 
Black Heater 525Jt Tdpl25Jt!! 
MR.auto MGK 0853.2888.2999 
VRZ'2016 Hitam 2unit TDP.19jt 
saja ato TDP.77/7,7jt Spt Br 
(3oto568.com # 081 380 568 888 

TRUCK/TRAILER 

Jual HINO DUTRO 130 HD PS + 

BAK BESI th 2017, Cash/Credit 
Hub: Imam 083808613601. 


Toyota Alpard,Inova,Avnza, Ford 

Everest.VMM Rent Car.5383191 
-0812 10111137 -081977111137 


Jual Ertiga GX 2015. Kondisi 

terawat. Istimewa. Km28rb. A/n 
sendiri. 082133393372. 


o© 



Low prices and more ... 


PROMO 4 HARI! 11-14 OKTOBER 2019 


BERLAKU DI JABODETABEK, 

KARAWANG, CILEGON, SERANG. 
BANDUNG, CIANJUR, CIREBON DAN JUGA 


HARGA SPESIAL OVO CASH!! W 

TROPICAL , . CAMPINA 

^ m-, J^MinyakGorengRel.2U IceCream 700 ml 



* V WNimt Golden tool A M 

_SI L ( aEEEI ^3*l 

RA -|jt fcSJEMINA CHEESE 

tol' 70GR 


■ So»is Sapl Go-eng 24F(i 

% iW 


/ICOgr 301)9- , ,UlL(U.«.»Kg/fkor F fll:.. 

mm lu bh . 

PREMIUM rf ^jT^ga^sm 

dm 13 


I SO OOOO PREMIUM 
NUGGET 400GR& 

BEL FOODS CERI A, 

BOVAt CM STICK 500 GR 


3 FRESH MKK OVAL TINE 11T 
A BROOK FARM 946 ML 
KONGKE TOFU 250 GR/140 QK 
fS CAMPINA ic CLASSIC 700 ML 



PATINniUT BREADED 
.BIG SUGAR LOAF 


M _, 

iW us, NMu I 

tHMI 



Customer Service: cs® hypermart. co.Id, Telp: 1SOO 216 
Info lengkap: ra www.hypermart.co.id m hypermart.co.ld f©) aihypermart ld C~) 9 hypermart id ■ ©hypermart„.ho Cl) Hypermart ID 























































































16 I Nusantara 


KOMPAS, J U\l \ I . II OKTOBER 20 19 



Alat berat dioperasikan di kawasan pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kuta, Pujut, Lombok 
Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (10/10/2019). Menurut PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia 
Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika, pekeijaan tanah sirkuit mencapai 30 persen, yang 
meliputi pembersihan, penggalian, dan pemagaran lahan. Pengaspalan akan dimulai pada Desember 2019. 

Sirkuit Mandalika 
Kejar Target Awal 2021 

Sebanyak 20.000 tiket menonton balap MotoGP akan dijual pada 
November mendatang untuk mengecek animo dan profit penonton. 

Secara total, progres pengerjaan sirkuit baru 10 persen. 


PRAYA, KOMPAS - Pemerintah 
terus mengejar gelaran balap 
motor paling bergengsi di du- 
nia, MotoGP, benar-benar ter- 
wujud di Kawasan Ekonomi 
Khusus Mandalika, Kuta, Lom¬ 
bok Tengah, Nusa Tenggara Ba¬ 
rat, tahun 2021. Di tengah prog¬ 
res pembangunan sirkuit yang 
masih 10 persen, sebanyak 
20.000 tiket presale akan dijual 
pada November mendatang. 

Saat ini, selain pekeijaan fi- 
sik, fasilitas pendukung mulai 
disiapkan. Khusus pekerjaan 
ground work sirkuit mencapai 
30 persen, yang meliputi pem¬ 
bersihan, penggalian, dan pe¬ 
magaran lahan. 

’’Setelah ground work, dilan- 
jutkan pelapisan atas atau 
pengaspalan pada bulan De¬ 
sember oleh Waskita Karya dan 
Vinci Construction,” kata Di- 
rektur PT Pengembangan Pari¬ 
wisata Indonesia (Persero) atau 
Indonesia Tourism Develop¬ 
ment Corporation (ITDC) Ab- 
dulbar M Mansoer saat men- 
dampingi Menpar Arief Yahya 
mengunjungi proyek di Man¬ 
dalika, Kamis (10/10/2019). 

Kemarin, area bebas (right of 


way/ROW) untuk lintasan sir¬ 
kuit sepanjang 4,3 kilometer te- 
lah bisa dilewati sepenuhnya. Di 
beberapa titik, petugas dengan 
alat berat masih bekeija, ter- 
masuk truk. 

Kondisinya masih berupa ta¬ 
nah. Nantinya, lintasan itu akan 
digali 1 meter. Di sana akan 
diletakkan alat penahan sebe- 
lum pengaspalan. 

’’Sudah kelihatan bentuk sir- 
kuitnya Kami perlu percepatan 
karena target sangat ketat un¬ 
tuk 2021. Targetnya, awal 2021 
sudah uji coba dan pada akhir 
2021 balapan,” kata Mansoer. 

Sirkuit MotoGP di KEK 
Mandalika akan berbentuk stre¬ 
et race. Konsepnya bukan sir¬ 
kuit tertutup seperti tempat la¬ 
in. Saat tidak ada balapan akan 
menjadi jalur lingkar. 

’’Nanti akan ada akses menu- 
ju kawasan tengah sirkuit beru¬ 
pa kanal-kanal di sisi utara, se- 
latan, dan barat. Sirkuit di Man¬ 
dalika satu-satunya sirkuit di 
dunia yang tengahnya diman- 
faatkan untuk destinasi pari¬ 
wisata,” kata Mansoer. 

Selain pekeijaan fisik, Direk- 
tur Konstruksi dan Opei'asi 


ITDC Ngurah Wirawan menga- 
takan, mereka juga akan me- 
ngeijakan hal lain, seperti pe- 
rencanaan lalu lintas, signage 
(tanda atau penuryuk jalan), 
dan zonasi fasilitas pendukung. 

”Tidak cukup hanya punya 
sirkuit perlu juga tempat parkir 
motor, mobil, dan bus. Selain 
itu, perlu juga tempat pesta ka¬ 
rena nonton MotoGP tidak se- 
kadar untuk balapan, tetapi juga 
pendukung lain, seperti konser 
musik, budaya, sehingga perlu 
disiapkan,” kata Ngurah. 

Selain itu, disiapkan juga area 
glamping atau area berkemah 
mewah. Pola ini diterapkan pe¬ 
ngelola sirkuit MotoGP, seperti 
di Philip Island Australia 

Sistem keselamatan dan ke- 
amanan pun disiapkan di sir¬ 
kuit dengan kapasitas 100.000 
penonton. Dibuat pula parame¬ 
ter-parameter pengamanan, se¬ 
perti sistem masuk, tribun, pat- 
roli, termasuk evakuasi pem- 
balap dan pengunjung. 

Selain itu. mitigasi bencana 
juga jadi perhatian. ITDC, kata 
Ngurah, juga mulai menyiapkan 
shelter atau tempat evakuasi se- 
mentara jika teijadi bencana 


alam. Saat ini, sudah ada satu 
dari 12 shelter yang akan di- 
bangun di KEK Mandalika. 

Penjualan tiket 

Untuk melihat animo ma- 
syarakat, akhir November 2019, 
ITDC bersama Dorna selaku 
organisasi penyelenggara Mo¬ 
toGP akan mulai menjual tiket 
presale . "Bersama Doma selaku 
pemilik balapan, kami sepakat 
melempar 20.000 tiket untuk 
melihat animo,” kata Mansoer. 

Penjualan awal dilakukan 
untuk melihat gambaran profil 
penonton. Terkait harga, kata 
Mansoer, sudah ditetapkan. Na- 
mun, belum bisa mereka rilis. 

Secara khusus, Arief optimis- 
tis ajang MotoGP bisa menarik 
100.000 wisatawan. Penggemar 
di Indonesia juga sangat besar. 

Terkait persoalan lahan, ter¬ 
masuk klaim warga atas bekas 
jalan desa di Dusun Ujung Lauk, 
Desa Kuta (area inti sirkuit), 
kata Arief, persoalan seperti itu 
umum terjadi. ”Di sini (Man¬ 
dalika) mengalami hal sama 
Tetap hal itu akan diselesaikan 
ITDC dibantu pemerintah,” ka- 
tanya (ZAK) 


KESEHATAN 

Cegah Gangguan Pendengaran sejak Dini 



KOMPAS MKGANDIKA WICAKSONO 


Dokter spesialis telinga hidung tenggorokan, Wahyu Dwi, dari Universitas Jenderal Soedirman 
Purwokerto, memeriksa rongga telinga siswa SD Mandirancan, Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah, 
untuk mendeteksi penyakit otitis media akut atau congek, Kamis (10/10/2019). Pemeriksaan ini 
merupakan kerja sama Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan Lembaga Biologi 
Molekuler Eykman bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 


PURWOKERTO, KOMPAS - Seba¬ 
nyak 336 murid SD Mandi¬ 
rancan, Kecamatan Kebasen, 
Kabupaten Banyumas, Jawa 
Tengah, menjalani pemeriksaan 
otitis media atau infeksi telinga 
bagian tengah yang lazim dike- 
nal sebagai congek. Pemerik¬ 
saan sejak dini untuk mencegah 
agar penyakit tidak menjadi 
kronis sehingga mengganggu 
pendengaran. 

"Otitis media akut biasanya 
berawal dari batuk atau pilek 
yang terjadi terus-menerus se¬ 
hingga kuman masuk ke telinga 
bagian tengah,” kata dokter spe¬ 
sialis Telinga Hidung Tenggo¬ 
rokan Wahyu Dwi yang juga 
dosen Fakultas Kedokteran 
Universitas Jenderal Soedir¬ 
man Purwokerto (Unsoed), Ka¬ 
mis (10/10/2019), di Kebasen. 

Pemeriksaan digelar atas 
keija sama Unsoed dengan 
Lembaga Biologi Molekuler 
Eijkman dan Kementerian Ri¬ 
set, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi. Menurut Wahyu, anak 
yang mengalami radang pada 
telinga tengah akan diberi resep 
dan diobati di puskesmas ter- 
dekat. 

Ketua Tim Epidemiologi Fa¬ 
kultas Ilmu Kesehatan Unsoed 
Siwi Wijayanti mengatakan, se- 
lama ini ada anggapan bahwa 
penyakit congek sudah tidak 
ada. Namun, dalam pemeriksa¬ 
an masih ditemukan gejala awal 
penyakit ini. Jika tidak segera 
diobati, bisa menyebabkan 
gangguan pendengaran. 

Siwi mengatakan, melalui pe¬ 
meriksaan kesehatan, para guru 
dan orangtua murid mendapat- 
kan sosialisasi serta edukasi un¬ 
tuk menjaga kebersihan ling- 


kungan. "Kebersihan dan pola 
hidup sehat harus diperhatikan. 
Jika di rumah ada yang me- 
rokok, juga bisa memicu se- 
orang anak sakit pilek atau ba¬ 
tuk terus-menerus,” ujarnya. 

Sujiani. guru pendidikan 
olahraga di SDN Mandirancan, 
mengatakan, kebersihan jajan- 
an di kantin sekolahnya terus 
dipantau. Namun, tidak sedikit 
siswa yang membeli jajan di 
luar sekolah. "Sering, anak-anak 
membeli es di pedagang di tepi 
jalan,” ujarnya 


Menurut peneliti utama dari 
Fakultas Biologi Unsoed, Daniel 
Joko Wahyono, di Banyumas, 
tim akan memeriksa 3.581 anak 
dari sembilan SD, yaitu SDN 4 
Kranji, SDN 1 Bobosan, SDN 
Ledug, SDN Karangkemiri, 
SDN Sumbang SDN Ciberem, 
SDN Mandirancan, SDN Ban- 
jarsari, dan SDN Pageralang. 

"Hingga kini, kami menemu- 
kan 113 anak yang menderita 
otitis media akut,” kata Daniel. 

Seperti diberitakan sebelum- 
nya Q<ompas.id, 31/7/2019), Ke- 


pala Lembaga Biologi Moleku- 
ler Eijkman Amin Soebandrio 
menyampaikan, tujuan dari 
kerja sama dengan Unsoed ada- 
lah meneliti resistensi antibi- 
otik pada penderita otitis media 
dan saluran pemapasan atas. 

Amin menyatakan, otitis me¬ 
dia berpotensi menyebabkan 
tuli jika tidak diobati secara 
tuntas. Akibatnya, anak kurang 
bisa menangkap pelajaran dan 
tidak bisa berprestasi optimal. 
Hal itu memengaruhi produk- 
tivitasnya saat dewasa (DKA) 


PEMULIHAN WAMENA 

Makin Banyak Warga yang Kembali 


MANOKWARI, KOMPAS - Warga 
korban kerusuhan yang me- 
milih kembali ke Wamena, 
Kabupaten Jayawijaya, Papua, 
terus bertambah. Sebanyak 88 
warga pulang ke Wamena pa¬ 
da Kamis (10/10/2019). 

Hal ini disampaikan Ko- 
mandan Detasemen Pangkal- 
an TNI Angkatan Udara Wa¬ 
mena Mayor Pnb Arief Sujat- 
miko saat dihubungi dari Ma- 
nokwari, Papua Barat, Rabu 
sore. 

Arief mengatakan, dalam 
dua hari terakhir total jumlah 
warga yang kembali ke Wame¬ 
na mencapai 175 orang. Hal ini 
menunjukkan kepercayaan 
warga atas situasi di Wamena 
yang mulai kondusif. 

Ia menyatakan, TNI AU 
akan menyiapkan tambahan 
pesawat Hercules apabila ter¬ 
jadi lonjakan jumlah warga 
yang ingin kembali ke Wa¬ 
mena 

"Kemungkinan jumlah war¬ 
ga yang kembali ke Wamena 
akan terus bertambah dalam 
beberapa hari ini. Jumlah 
warga yang meninggalkan 
Wamena dengan pesawat 
Hercules milik TNI AU dan 
pesawat komersial sekitar 
16.000 orang” kata Arief. 


Ia menambahkan, saat ini 
tak ada lagi warga yang meng- 
ungsi dari Wamena ke Jaya- 
pura menggunakan pesawat 
Hercules TNI AU. "Pemda Ja¬ 
yawijaya telah membujuk 
warga agar tidak mengungsi. 
Warga diimbau tetap tinggal 
untuk membangun kembali 
Wamena,” ujarnya. 

Kepala Polres Jayawijaya 
Ajun Komisaris Besar Tonny 
Ananda mengapresiasi sikap 
warga yang kembali ke Wa¬ 
mena setelah mengungsi ke 
Jayapura. 

"Warga tidak perlu ragu de¬ 
ngan situasi di Wamena. Se¬ 
banyak 1.400 anggota siap 
mencegah kerusuhan.” ujar 
Tonny. 

Provokator ditangkap 

Sementara itu, tim Di¬ 
re kto rat Reserse Kriminal 
Khusus Polda Papua menang¬ 
kap warga berinisial AD atas 
dugaan penyebaran ujaran ke- 
bencian yang mengandung 
unsur diskriminasi suku, aga- 
ma, ras, dan antargolongan 
(SARA) di Jayapura, Minggu 
( 6 / 10 ). 

AD menyebarkan video me¬ 
lalui media sosial Facebook, 
Instagram, dan Twitter yang 


menyatakan bahwa terjadi 
pembakaran rumah ibadah 
dalam kerusuhan di Jayapura 
dan Wamena. Padahal, keru¬ 
suhan di dua daerah ini tidak 
berbau SARA. 

Kepala Bidang Humas Pol¬ 
da Papua Komisaris Besar Ah¬ 
mad Mustofa Kamal menga¬ 
takan, video yang diunggah 
AD dapat memprovokasi ter- 
jadinya konflik susulan di Ja¬ 
yapura dan Wamena 

"Oknum tersebut menyata¬ 
kan terjadi pembakaran tem¬ 
pat ibadah agama tertentu. Pa¬ 
dahal, faktanya tidak ada pem¬ 
bakaran rumah ibadah saat 
terjadi kerusuhan di dua dae¬ 
rah ini,” kata Ahmad. 

Ia mengatakan, AD dijerat 
dengan Pasal 45 A Ayat 2 
juncto Pasal 28 Ayat 2 Un- 
dang-Undang Nomor 19 Ta¬ 
hun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik dan 
Pasal 14 Undang-Undang No¬ 
mor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana. 

’’Kami menahan AD di 
rumah tahanan Markas Polda 
Papua. Tersangka terancam 
pidana penjara maksimal 
enam tahun dan denda mak¬ 
simal Rp 1 miliar,” kata Ah¬ 
mad. (FLO) 


BANDARA KALSEL 

Rute Internasional Disiapkan 


BANJARBARU, KOMPAS - Pe¬ 
ngembangan Bandar Udara 
Syamsudin Noor Banjarmasin 
di Banjarbaru, Kalimantan Se- 
latan, segera selesai dan di- 
targetkan beroperasi akhir ta¬ 
hun 2019. 

General Manager Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin 
Indah Preastuty, Kamis 
(10/10/2019), mengatakan, 
bandara baru itu siap mela- 
yani rute-rute penerbangan 
internasional. Landasan se¬ 
panjang 2.500 meter dan lebar 
45 meter itu memungkinkan 
didarati pesawat berbadan le¬ 
bar seperti Airbus A-330. 

Namun, untuk menerapkan 
standar operasional pelayan- 
an sebuah bandara interna¬ 
sional masih butuh fasilitas 
tambahan. Salah satunya pe- 
netapan kawasan kepabeanan, 
keimigrasian, dan kekaranti- 
naan. "Mudah-mudahan se¬ 
lesai bareng operasional akhir 
tahun ini,” katanya. Bandara 
akan diresmikan Presiden Jo¬ 


ko Widodo, Desember 2019. 

"Pertengahan November 
sudah soft opening dan opera¬ 
sional,” kata Project Manager 
Proyek Pengembangan Ban¬ 
dara Syamsudin Noor Ban¬ 
jarmasin Dadang Dian Hen- 
diana saat menerima kun- 
jungan gubernur, wali kota, 
dan bupati se-Kalimantan Se- 
latan, kemarin. 

Negara tujuan 

Menurut Indah, prospek 
penerbangan kmgsung dari 
Banjarmasin ke beberapa ne- 
gara cukup terbuka, terutama 
ke Arab Saudi untuk umrah, 
lalu Malaysia dan Singapura. 

Wali Kota Banjarmasin Ib- 
nu Sina berharap ada pener¬ 
bangan langsung ke Kuala 
Lumpur, Singapura, dan Ban¬ 
dar Seri Begawan. Di negara 
itu ada komunitas orang Ban- 
jar. "Demi meningkatkan kun- 
jungan wisatawan mancane- 
gara, kami coba ajak orang- 
orang Banjar pulang kam- 


pung,” ujarnya. 

Pengembangan bandara 
yang pembangunannya dires¬ 
mikan Mei 2015 itu terdiri 
atas dua paket pekeijaan. Pa- 
ket I pekerjaan gedung ter¬ 
minal dengan nilai investasi 
Rp 1,3 triliun. Paket II pe¬ 
kerjaan infrastruktur, bangun- 
an penunjang, dan perluasan 
apron senilai Rp 700 miliar. 

’’Semula, semua pekeijaan 
ditargetkan selesai 28 Oktober 
2019. Karena ada pekerjaan 
tambahan atau perubahan- 
perubahan, baru selesai No¬ 
vember,” ujar Dadang. 

Bandara itu mengusung 
konsep modem khas Kalsel. 
Itu ditunjukkan dengan ge¬ 
dung terminal berbentuk ju- 
kung atau perahu dan atap 
berbentuk intan. Luas gedung 
terminal 77.569 meter persegi 
berkapasitas 7 juta penum- 
pang per tahun. Luas gedung 
terminal saat ini 9.043 meter 
persegi, berkapasitas 3,6 juta 
penumpang per tahun. (JUM) 


Pengembalian Benda Bersejarah Puri Klungkung 



Benda budaya dan sejarah bempa dua mata tombak beserta warangka (sarung) dihibahkan 
Yayasan Westerlaken ke Puri Agung Klungkung dan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, 
Kamis (10/10/2019). Benda-benda bersejarah dari masa Kerajaan Klungkung itu dipindahkan 
dari Klungkung seusai perang puputan Klungkung pada 1908. 


KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 

Cabut Izin Pemegang Konsesi yang Lalai 


MUARO JAMBI, KOMPAS - Badan 
Nasional Penanggulangan 
Bencana atau BNPB mendo- 
rong setiap daerah rawan ke- 
bakaran lahan untuk menge- 
luarkan aturan mengikat bagi 
dunia usaha. Pemegang izin 
yang konsesinya mengalami 
kebakaran harus dikenai 
sanksi mulai dari pembekuan 
hingga pencabutan izin. 

Ketua Tim Monitoring dan 
Evaluasi Wilayah Sumatera 
BNPB Marsekal Muda TNI 
(Pum) Bonar Hutagaol me¬ 
ngatakan, pemerintah daerah 
berperan kunci menerapkan 
sanksi yang berefek jera bagi 
para pemegang konsesi. Pe¬ 
merintah daerah yang wila- 
yahnya rawan terbakar agar 
segera mengeluarkan peratur¬ 
an pencegahan dan penang¬ 
gulangan. 

"Selain penegakan hukum, 
hams ada pula minimal sanksi 
administrasi,” kata Bonar Hu¬ 
tagaol dalam pantauan lokasi 
kebakaran di Muaro Jambi, 
Kamis (10/10/2019). 


Saat ini, kata Amrin, bam 
Kalimantan Barat yang mem- 
buat aturan berisi sanksi bagi 
dunia usaha yang lalai, atau 
sengaja membiarkan Iahannya 
terbakar, yaitu Peraturan Gu- 
bemur Nomor 39 Tahun 2019 
tentang Pencegahan dan Pe¬ 
nanggulangan Kebakaran Hu- 
tan dan Lallan, pada 13 Agus- 
tus lalu. Aturan itu dengan 
jelas memberi sanksi bagi pe¬ 
megang konsesi. 

Pasal 17, pemegang konsesi 
yang arealnya mengalami ke¬ 
bakaran karena kelalaian akan 
dikenai sanksi bempa peng- 
hentian sementara selama tiga 
tahun. Yang Iahannya terba¬ 
kar karena sengaja, dikenai 
penghentian sementara kon¬ 
sesi selama lima tahun serta 
kewajiban memulihkan ling- 
kungan. Bagi pemegang kon¬ 
sesi yang arealnya mengalami 
kebakaran berulang akan di- 
cabut izinnya. 

Komisariat Daerah Asosiasi 
Pengusaha Hutan Indonesia 
Provinsi Jambi, Alizar, me- 


nyambut positif aturan terse¬ 
but asalkan pembuktian me- 
ngenai unsur kelalaian atau- 
pun kesengajaannya dapat di- 
buktikan. Bahkan, ia menam¬ 
bahkan, dunia usaha juga 
membutuhkan keadilan. 

Para pengusaha hutan tidak 
semua lalai atau sengaja mem- 
bakar hutan. Malahan banyak 
di antaranya justm turut 
membantu upaya-upaya pe- 
madaman. 

Hingga Kamis, kebakaran 
hutan dan lahan masih terjadi 
di Kabupaten Muaro Jambi. 
Rekayasa cuaca, tambah Bo¬ 
nar, masih terns diupayakan di 
Sumsel, Jambi, dan Riau. 

Berdasarkan Citra Landsat 
yang diolah Komunitas Kon- 
servasi Indonesia Warsi, da¬ 
lam dua pekan terakhir api 
meluas. Pekan ini, terdeteksi 
luas kebakaran wilayah Jambi 
mencapai lebih dari 130.000 
hektar, naik tajam dibanding- 
kan dengan dua pekan sebe- 
lunmya yang luasnya 47.000 
hektar. (ITA) 











17 


Digital 

KOMPAS | JIJMAT. 11 OKTOBER 2019 



Ibu Bekerja, Ayah 
Mengasuh Anak 

Ibu bekerja cli depan lavar komputer, kemudian 
membungkus pesanan, hingga mengirimkannya. 
Sementara bapak memandikan anak. mengantar 
anak ke sekolah. serta berkutat dengan pekerjaan 
dapur. Suasana seperti ini sangat lazim. 
Perkembangan industri digital yang mendorong 
pertumbuhan perdagangan daring menjadikan 
gambar keluarga yang sekian lama 
bias perempuan berubah total. 

Andreas Maryoto & Tatang Mulyana Sinaga 


K isah Lucy Indrawati 
Witojo dan suaminya, 
Adhi Eka Permana. 
memulai usaha di laman in¬ 
ternet membuat mereka ha- 
rus berbagi tugas. Semula ia 
membuka toko, dan suaminya 
bekerja total di kantor. Ketika 


ia membuka laman internet 
dan juga kemudian membuka 
toko daring di Tokopedia, ke- 
hidupan keluarga tersebut 
berubah. Pesanan melalui in¬ 
ternet temyata bertambah 
banyak dan tak bisa lagi di- 
tangani sebagai pekerjaan 



sambilan. 

’’Kebetulan ketika anak saya 
lahir, saya membutuhkan pa- 
kaian, permainan, dan kebu- 
tuhan anak lainnya. Saya lang- 
sung terpikir sekalian untuk 
memulai usaha penjualan ke- 
butuhan bayi dan anak,” kata 
Lucy, yang ditemui di rumah- 
nya di Perumahan Grand Wi- 
sata beberapa waktu lalu. Alas- 
an berjualan secara daring se- 
benarnya sederhana, ia agak 
malu kalau berjualan dan harus 
bertemu dengan orang-orang. 

Usahanya ini berkembang 
pesat Dalam sehari balikan bisa 
sampai mencapai 50 pesanan. 
Kesibukan berjualan secara da¬ 
ring membuat ia harus meng- 
atur waktu, seperti pada pagi 
hari menerima order, siang 
mengemas pesanan, dan sore 
hari mengirimkan barang. Su¬ 
aminya semula bekerja di se- 
buah perusahaan. Namun, se- 
telah kesibukan istrinya me- 
ningkat, Adhi keluar dari pe- 
kerjaannya. Ia lebih memilih 
sebagai pekeija lepas. 

’’Kami berbagi tugas. Setelah 
menyelesaikan urusan dapur. 


saya mulai menangani order. 
Suami saya memandikan anak 
saya dan kemudian mengantar 
anak-anak ke sekolah. Suami 
saya sudah terbiasa dengan pe- 
keijaan rumah tangga,” kata 
Lucy. Kualitas berkeluarga di- 
akui juga meningkat karena 
anak-anak sekarang tertangani. 
Pekerjaan sebagai penjual pro- 
duk di internet menjadikan ia 
selalu berada di rumah sehingga 
bisa memantau perkembangan 
anak. 

Nenden Rospiani, perempu¬ 
an yang bersama suaminya, 
Amril yang lebih dikenal de¬ 
ngan nama Amril Restumande, 
mendirikan rumah makan pa- 
dang dengan produk unggulan 
rendang dalam kemasan va- 
kum. Mereka sempat bekerja di 
sebuah bank, tetapi kemudian 
memilih untuk menjadi wira- 
usaha Mereka mengaku pen¬ 
jualan secara daring telah me- 
ningkatkan omzet penjualan di- 
bandingkan hanya dengan pen¬ 
jualan melalui rumah makan. 

Usahanya menjadikan ia ha¬ 
rus berbagi pekerjaan dengan 
suaminya. Suaminya lebih ba¬ 


nyak di dapur karena ia me¬ 
miliki keahlian memasak. Se- 
mentara ia menangani penju¬ 
alan daring bersama dua kar- 
yawannya. Dengan mengguna- 
kan—salah satunya adalah la¬ 
man e-dagang Bhbli—ia mela- 
yarti konsumen dari berbagai 
tempat di Indonesia, balikan 
hingga mancanegara. Ia mengi- 
rim bumbu dan juga rendang, 
seperti ke Australia, Qatar, 
Amerika Serikat, dan Korea Se¬ 
latan. Kini ia telali menyeko- 
lahkan anaknya di Malaysia. 

’’Kalau tidak berjualan secara 
daring, saya, ya, paling duduk di 
meja itu, hanya menjadi kasir. 
Sekarang kasir ditangani kar- 
yawan. Saya paling mengecek 
penjualan di rumali makan. 
Penjualan lebih banyak melalui 
pesanan daring,” kata Nenden. 
Kini ia lebih banyak berurusan 
dengan konsumen, menerima 
order, dan mengecek pena- 
nganan order. Ia juga sempat 
bersosialisasi dan tentu mengisi 
acara-acara berbagi kiat sukses 
berwirausaha. 

Nenden mengakui bahwa 
permintaan melalui laman 


Nenden Rospiani dan 

Amril (foto kiri). Lucy 
Indrawati Witojo tengah 
melihat order di laman 
e-dagangnya. Ia dan 
suaminya telah terbiasa 
berbagi peran untuk 
urusan rumali tangga (foto 
kanan). 


e-dagang menjadikan usaha 
berkembang. Ia memiliki 
rumah untuk produksi yang 
berkembang, tetapi kini akan 
dipindah karena terlalu keciL 

Lanskap keluarga 

Kisah Lucy dan Nenden serta 
perempuan lainnya telah meng- 
ubah lanskap keluarga. Kelu- 
arga-keluarga masa lalu masih 
memperlihatkan peran ayah 
yang sangat kuat, tetapi kini 
dengan teknologi digital, me¬ 
reka bisa berbagai peran di da¬ 
lam rumah tangga. Beban 
rumah tangga tidak lagi hanya 
urusan istri. 

Mereka mengakui perubah- 
an itu berjakin mengalir dan 
tidak dipaksakan. Mereka ha¬ 
nya melihat beberapa pekeijaan 
harus ditangani bersama dan 
tidak pandang bulu ibu harus 
mengeijakan ini dan ayah harus 
mengerjakan itu. Mereka yang 
memiliki waktu luang akan 
langsung mengeijakan yang ada 
di hadapan mereka Saat 
Kompas berada di rumah Lucy, 
ia tampak mengerjakan order, 
sedangkan suaminya bam saja 
menyelesaikan urusan meman¬ 
dikan anak dan langsung meng- 
antamya ke sekolah. 

Di Restu Mande, Amril ada¬ 
lah kunci cita rasa rendang. 
Nenden berperan di garda de¬ 
pan memasarkan produknya, 
baik melalui pameran maupun 
media sosial. Amril tidak ingin 
meninggalkan perannya di da¬ 
pur. Rasa khas yang sudah ak- 
rab dengan lidah pelanggan ha¬ 
rus dipertahankan. 



P R O P E R T I 


Cilandak X, Jaksel, Rmh Kost, 

SHM, 3 It, 16 km+pav, wifi, 
w.heater, furnished,0818929495 


Kost kemanggisan suite Jakbar, 

dkt Binus, ac km mndi dim. Hub 
085741318004 


INFO PROPERTI 



TEDDY 0818 135 133 


Brighton Grand Open House ' * 

300 Rmh (Jkt,Tng,Bksl,Sby,Sda, 
Mlg,Bali,Mks)Minggu,13&20 okt 
Pk.13-16.lnfo Properti download 
Free Apps Brighton Real Estate 


APARTEMEN 


DIJUAL 

IPark Avenue, 2BR+1, Is.l46m, 

murah, BU, jual cpt 4.7M, 
Hub:08111073901 
Apt.Ambasador 2 Kuningan Fully 
Furnished Ls 180 m2 ( 2 unit 
Gabung).Hp/Wa:08119948688 
Apt.Senayan Residence, 195 m 2 
3+1 BR, Hrg dibwh Pasar, Ria 
087888987889/RwSyn57948999 
AptSkandinavia dktAirport Soe- 
tta flat60xunitReady 2BR 45m 2 
semi furns sun lie 08170988599 
Dijual Apt Regatta twr ID 104" 
mtr 2+1 br semi furnish 3.2 m 
hub: 081311104858. 0816722233 
Dijual/Disewa Apt the mansion 
PRJ, 57m2, Hadap jin, 2kt 1km 
Igkp Furnish,Hub.081514212172 
Eminence D'wangsa-136m 3,5M 
Nirvana Kemang 224m 2 * ERA 
Graha 7653888*0821 99999 308 
Jual Rugi Apt PIK2, Tipe 21m2 
over kredit 210jt nego, sisa 15x 
5,2jt, v. pool,Ltl2,081947894100 
RAYWHITE PRESTIGE 
Apt Kensington 2+lKt J.Cpt 
IRANI-087886686890/45868999 
RAYWHITE PRESTIGE 
Apt.Regatta Uk243m FF Mewah 
WILLY-08111681006/45868999 

DISEWAKAN 

Apartemen Pasar Baru Mansion 

32m2, FF komplit *** RW Moi 
0852 1808 9985 Sutedja 
Rent Q99. Lokasi Prime Jaksel. 
Jl W. Monginsidl 99 (Senopati).. 
lbedroom.R.tamu. Dapur.Hrg ber 
saing. Bulanan.085881447864 
Sewa/Jual * Apt. Poins Sg. LT10 
* Ls 54 m 2 * 2 KT/2 KM * 
Selangkah ke MRT* Hub: Nuning 
08121036914 /Yos: 0818 1575 12 


RUMAH DIJUAL 


BODETABEK 

BSD-Greenwich,Luxmore,8xl4m 

2Lt,brand new,duster,harga BU. 
Iht pasti suka.RayWhiteTomang 
Adhitya 08561177388/5630101 


jual rmh dkt st cisauk it 6x22 kt3 

km 1 msk motor 325jt dan rmh 
It 377m2 diblkg psr koleret msk 
mbl 650jt hub 081289662626 
jual rumah di Bintaro sek. IX, LB 
120m 2 LT 180m 2 , security 24 
jam. hub eko 0812.9401.7505 
Metta Property 081212 933 238 
Rmh nuansa danau mulai 1M an 
Follow ig: mettaproperty.gs 

Okinawa Karawaci Tangerang 

Luas.l20m 2 , 2Lt, Bagus, harga 
1.6 milyar'Yonas 082124998337 

Perbatasan Jaksel & JakBar.Uk. 

6x15,bisa KPR,cicil Dp 18X Gratis 
biaya surat 2 ,SHM 083147103289 

Ray White CBD Jkt-Open House 

Kemang Pratama, Lt.360/Lb.200 
Lola 08161804843 / 3925588 
Rmh 1.1/2U/ Ltl20/Lbl40/3KT 
BU.1.150m.Jati Bening Estate 
Cl/36 WA: 081280390395 Bksi 
Rmh 3Lt/Ltl35/Lb250/6KT BU 
1.250m Duta Indah H7/11 Pdk 
Gede Bksi:WA 081280390395 
Rmh Lt 255m (17x15) Lb 180m 
Kt4 Kmd2, telp, Gas Alam, Par 
kir Luas: 081282651191 KotaTgr 
Tenjo City 2 Hrg Mulai 160jtan 
Dekat stasiun Kreta ** Marlon 
0818493271/RWBSD 5388808 

JAKARTA BARAT 

Binus,kos, It 254m, lb 518m(2lt), 

36KT 9KM,shm, passive income. 
Hub 0813 1100 5871 
Dijual Rmh Sunrise JkBrt, Bgs, 
Siap huni,Smfurnish, 2Lt, 10x15 
Timur,Rp.3,5M Ng.08161802988 

Green Garden Ls.400/2Lt S.Huni 

Green Garden Ls.300/2Lt Murah 
GG Ls.l40m. Budi-08558081707 
Jual BU Rmh Lux Puri Gardena 
HGB, LT/LB: 275/333m, 2Lt * • 
Hub: INDRA 0812.8686.786 
Jual Cepat Rumah JI.KS.Tubun 3 
No.18 Slipi Samp Tol S.Parman 
lt.811,SHM.Hub.0812.8888.2366 

Jual Cepat Tanjung Duren Barat 

Rmh LT/LB:283/300, SHM, Ada 
Kos 19 KT, Hub: 0816 18 55515 

Kedoya, ls.298m, strategis, j-cpt 

hrg menarlk, jin raya, cck utk 
workshop, Ray White Tomang 
Adhitya 08561177388/5630101 

Palmerah,512m,dkt ReginaPacis 

Lok.strategis.RayWhite Tomang 
Adhitya 0856.1177388/5630101 

Permata Buana .._ Pulo Putri 

400/450.bgs.9M. & Kavling 400 
<?17jt/m 2 .BU. 08179105678. 
Permata Mediterania-dkt Prmt 
Hijau:225/170m, Split Level, Bgs 
Tmr-AnekaRealty-08164845137 
PermataRegencySrengseng Kbn 
Jeruk Is 136/250 split level 2 1/ 
2 lt,SHM,lux,fas.komp.tennis 
court.s.pool Hub 08128277-7720 


Ray White CBD Jkt-Open House 

JI.Karya Indah,It670m 2 ,ib240m 2 
Lola 08161804843/3925588 
Sosial,daanmogot,r.kos,1632m 2 
116kt,sbrg indosiar.RW Tomang 
Suwandi 087886100991/5630101 


Taman Ratu, 425,2 Lantai, jln 

utama besar, Strategis, bebas 
banjir, murah.081310315315 
Tawakal(grogol)472m 2 ,2lt,dkt jl 
bsr,c u/semua.RaywhiteTomang 
Bernard 0815.8752151/5630101 
Tjg.Duren Bel.Central Park SHM 
2Lt R.Tua 8x13, Duren 5/20 Msk 
Mbl.BU/J.cpt 1.8M,0811 884884 
Tomang,rmh bagus,200m,4kt,jln 
Lebar,Jual cpt.RayWhiteTomang 
Ling 0812.8508.9948/5630101 

JAKARTA PUSAT 

Anandamaya Astra,LB:174, 3BR 

Dbwh HrgPsr.UM nego,Ronaldo 
08158201152 /RwSyn 57948999 
CempakaPutih Tengah 27C strgs 
375/400 rumah lama, RWPrive 
Sylvie 082110611160/3925588 
CempakaPutihTengah 27C Hoek 
512/600JapaneseStyle RWPrive 
Sylvie 082110611160 / 3925588 
Cokro 312/900, H.Wuruk 4.5x15 
Samanhudi 770, Hang Tuah 910 
Louis 085939111177 
Exdsv Rukan Gandeng JI.Kendal 
Mentg Best Loc Best Price,Putri 
085894204088/RwSny57948999 

JI.Dempo,Menteng,lt.600&277m 

SHM,TownHouse ltl50m*RWM 
31909333 •'Erny 08161415641* 
JI.Malang,Menteng,Lt536,Lb600 
Luxorius, Semi Furnish, Turky 
08121992127 /RwSny57948999 
Jl.Sumbing lt251,ktkl0x25,SHM 
lokTenang.Cck u/Kost 2 an*RWM 
31909333*Titi 08121040959* 
Jual Rmh JI.Kartini 4 Jakpus Ls. 
105m 2 ,strgs,Bgn Tua Hrs renov 
,Srt AJB saja.Jual cpt BU 950jt 
nego tipis Hub:081808 600 435 
Lombok 500m2, Tanjung 1270, 
maluku633,yahmin720 murah, Fa 
hmi 081281137377/ERA3150929 

Menteng, LT. 266m 2 _ 

Best Location & Murah,Gumpita 
087782964282/RwSny57948999 
Moh.Yamin,Menteng lt:719,20M 
dbwh Apprsl,300m drHI,Ronaldo 
08158201152 /RwSyn 57948999 
Ray White CBD Jkt-Open House 
jl.PejomponganDlm,190/125,3kt 
Tabah 081384966047 / 3925588 
Ray White Prive - Open House 
JI.LtjnSuprapto,1353m 2 ,kmersil 
Aldila 081287776761/27889488 

Rmh Cantik di Menteng- 

Lt/Lb 510/624,9BR,llbath, Dea 
081806723163/RwSyn57948999 
Rumah jl Ampasit 5/10 cideng 
286/500 Shm selatan Tip 
08159982069+087898986010 
RWCBD-OpHouse Jumat llOkt 
10-11.30 JI.Mendut, It894/lb420 
Sylvie 082110611160 / 3925588 

JAKARTA SELATAN 

Bangka, Kemang, 670m, Mewah 

4 parking lot.Ray White Tomang 
Frendy 0821-14439476/5630101 
Bukit Hijau.Pndk. Indah,548m 2 
s.pool below apprsl,20Mng Aldo 
08158201152 /RwSyn 57948999 

Cipete-Jl.Junaedi dkt MRT 

T/B: 1.950 /550~Shm—Rp.30M 
ERA Victoria 0816925933 Arifm 


Di jual rumah di Cinere Delta 

Residence sisa 4 unit, hrg 1.4 M, 
3KT, 2KM, hub. 0212950 33 88 

Ex.Resto Kemang LT.529m, LB. 

200m, Lok.sgt strategis, Rully 
081382117828/RwSyn57948999 

Fatmawati, LT. 274m, LB. 300m 

Harga 8.5 Milyar, Nego. Nisa 
081289514544/RwSyn57948999 

Hang Jebat Lux & Mewah 

LT.1200m 2 , LB.850m 2 , Gumpita 
087782964282/RwSny57948999 

Jatipadang - Hrg Bwh Pasar!! Lt 

800/600, 4+2 KT, SPool, SHM 
Jual Cpt&Murah! 081617309090 

Jl. Ketimun V - Gandaria Utr, 

107m2,2lt, Jual cpt rmh kos2 an, 
Cck utk Invest ph. 081311242683 

JI.AmetisPermataHijau,Lt 575m 

Lb 300m, 4+lBR,3+lBath, Rina 
0816727139 /RwSyn 57948999 

JI.Assirot, Kby Lama, LT.489, 

LB.243 Hrg 5.5Milyar Nego,Nisa 
081289514544/RwSyn57948999 

Jl.Ciniru Senopati, JakSel, 2lt 

LT.129m,LB.240m, SHM, Hamka 
082121096090/RwSny57948999 


2lt,dkt pdk.indah.jln bsr*RWM* 
31909333-Titi 08121040959* 
JI.Kemandoranl, HGB, lt.229m 2 
lb 200m 2 , jln bsr, hit.tanah, Ria 
087888987889/RwSyn57948999 

JI.MutiaraPrmataHijau,2lt,hook 

LT 824m. LB 463m, Nego, Lydia 
081285915288/RwSny57948999 

Jl.Patiunus Jakarta Selatan 

LT.912m,Hrg Di Bwh Psr, Melani 
081808557768/RwSny57948999 
Jl.Pedang blok K Cinere, 150/ 
150m 2 ,3KT siap huni dekat mall 
0818 761697/0816 115 9953 

JLRidwan 3 Patal Senayan — 

299/250, SHM, Nego, Charles 
081380277878/RwSny57948999 

JLRidwan, Lt 517m Rumah Tua 

Hitung Tanah Saja, Rina 
085287375141/RwSyn57948999 

JLRidwan, Lt 517m Rumah Tua 

Hitung Tanah Saja, Rina 
0816727139 /RwSyn 57948999 
JI.Sebret-Psr Mggu 366/250m 2 
4KT, hit.tanah, dim komplek, lok 
tnng 0818761697/08161159953 
Jl.Simprug Golf 17, LT. 641/581 
BR 3+1, Bath 3+3, Melani 
081808557768/RwSny57948999 

Jl.Sinabung, LT. 245m, LB.200m 

BR 4+l,Bath 3+1, Gumpita 
087782964282/RwSny57948999 

Kby Baru-Taman Gandaria 

420 mtr—Hit Tanah~39 Juta/ 
-—Depan Apt 1 Park Avenue-— 
Evelyne—081 2992 3188-ERA 

Kby Baru-lskandarsyah-780/500 

-"Open House" Jum'at & Sabtu- 
0818 789 171 ERA 0816 925 933 
Kby Lama,Bungur Lt.100 Lb.215 

Design menarik,dkt Mall Gandt 
7227430 RWPIA 081296817888 
Kebayoran baru jl pela raya 

rumah Lt523 Lb495 SHM 2lantai 
hu b0811111374/0811145255 

Kenanga,TmnClndklOOO=15M 

pool,grdn.kmngdlm700=15M.Pe 
jatenbrt. 3,5M 081281824777 



r.nniBmaK'ttj 


Rp/pch 


SI 64000 


BIMOLI MINYAK GORENG PCH 2L 


aa .070 


<«■*”> 

QuickfijeH 


Merries 


31 J31r470 


’Super Indo berhak meiakukan pembatasan pembelian. ‘Harga sudah termasuk diskon 
‘Super Indo tidak bertanggung jawab terhadap harga 8> program promosi diluar website resmi Super Indo 

Info lengkap : [^| wwwjuperindo.co.id El superindosupermarket @>infosuperindo 0 infosuperlndo 


- BimoU 










































































k() \l P \ S . J u \l \T. I I OK.TO BE R 2 0 1 9 


18 Metropolitan 


PI LI HAN ACARA 

Beda Aliran Bertemu 
di Japuik Tabao 


S ebanyak 77 karya dari berbagai macam aliran seni rupa 
bakal mengisi pameran bertajuk ’’Japuik Tabao, Ngurn- 
pulke Balung Pisah” di Bentara Budaya Jakarta. Tidak 
hanya berbeda aliran seni rupa, pameran kali ini juga meng- 
gambarkan keragaman etnis dan budaya Indonesia. 

Dari katalog pameran yang diunggah ke situs Bentara 
Budaya Jakarta, disebutkan seniman yang berpartisipasi ber- 
asal dari beberapa daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, 
Jakarta, Banten, Yogyakarta, Bali, Surabaya, Sulawesi Utara, 
dan Kalimantan. 

Judul ’’Japuik Tabao” adalah idiom dari bahasa Minang, 
yang berarti "menjemput kehadiran”. Seperti namanya, dalam 
tiga kali penyelenggaraannya, ajang ini menjadi tempat ber- 
temunya seniman-seniman dengan beragam latar belakang 
etnis dan budaya. 

"Bentara Budaya dengan tangan terbuka ikut memfasilitasi 
pameran ini, dengan harapan agar keberagaman seni budaya 
benar-benar tumbuh dan mewujud di seantero wilayah In¬ 
donesia.” kata Efix Mulyadi, kurator Bentara Budaya. 

Pameran akan dirangkaikan dengan lokakarya Musik Bu¬ 
daya ’’Dialektika Talempong Pacik” ber- 
sama Rijal Tanmenan dan kawan-kawan, 

Jumat (11/10/2019) pukul 15.00. Ada pula 
pemutaran film karya sineas muda Rizqy 
Vajra dan Yudha Wibisono. Film itu ialah 
Surau Kito karya Rizqy Vajra dan Laruik 
Sandjo karya Yudha Wibisono. Pemu¬ 
taran film digelar pada Sabtu (12/10) 
pukul 16.00. 

Semua rangkaian acara gratis dan ter¬ 
buka untuk umum. 



Hari Museum Indonesia 

Hari Museum Indonesia 2019 dimeriahkan sejumlah ke- 
giatan di beberapa museum, akhir pekan inL Di Taman 
Fatah ilah, Kota Tua, Jakarta, 7-13 Oktober, berlangsung rang¬ 
kaian kegiatan, seperti pameran. Festival Museum Enjoy 
Jakarta, seni mural, permainan tradisional, dan pertunjukan 
tradisionaL 

Masih di kawasan Kota Tua, pada akhir pekan ini, 11-13 
Oktober, kita bisa bertemu dengan sejumlah komunitas dalam 
Festival Komunitas Museum Mandiri. Sejumlah komunitas 
dijadwalkan mengisi pameran ini, di antaranya Blind Coffee 
Specialty, Komunitas Henna Indonesia, Komunitas LDR Tuna 
Rungu, Komunitas Merajut Bogor, Komunitas Jari Lentik, 
Jejak Langkah Study Club, dan Stand Duta Museum DKI. 

Kita bisa berdiskusi dengan komunitas tersebut sembari 
mengikuti aneka kegiatan yang berbeda-beda selama festival. 
Kegiatan itu antara lain pelatihan public relations, diskusi 
buku, dan hunting foto. 

Museum of Modem and Contemporary Art in Nusantara 
atau Museum Macan menyelenggarakan diskusi tentang ker¬ 
tas, surat, dan limbah bertajuk "Serpihan yang Terabaikan”, 
Sabtu (12/10) pukul 14.00-16.00, di Museum Macan, Jalan 
Panjang 5, Jakarta Barat. Diskusi terbuka untuk umum, gratis, 
tetapi peminat hams mendaftar. 

Teknik kuno pembuatan kertas, potensi kreatif, dan hu- 
bungannya dengan sejarah, literatur, serta filosofi akan di- 
bahas di sini. Kegiatan ini juga mendorong peserta untuk lebih 
sadar akan keberlanjutan lingkungan. Selain diskusi, ada pula 
eksplorasi metode kuno bersama perajin kertas Ahmad Mufid 
dan perusahaan sosial Waste4Change. (ART) 


Penataan Berlanjut di 2020 

Pengerukan sungai dan waduk agar daya tampungnya maksimal menjadi andalan antisipasi 
banjir tahun ini. Pada 2020 nanti, penataan sungai diharapkan bisa segera dilanjutkan. 



Timbunan sampah yang menumpuk di Kali Cikeas di kawasan Kampung Bubulak, Bojong Kulur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 
(10/10/2019). Air hujan yang turun pada awal musim hujan menghanyutkan sampah beserta batang-batang bambu. Hal ini 
mengakibatkan aliran sungai terhambat dan berpotensi menyebabkan baryir di permukiman kawasan bantaran kali tersebut. 


JAKARTA, KOMPAS - Pengerukan 
kali dan waduk di DKI Jakarta 
mencapai 80 persen memasuki 
awal musim hujan ini. Penge¬ 
rukan yang dimulai pada Juli 
lulu ditargetkan selesai saat 
musim hujan benar-benar tiba 
jelang akhir tahun inL 

Kepala Dinas Sumber Daya 
Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta 
Juaini Yusuf mengatakan, se¬ 
mua waduk dan sungai di ba- 
wah tanggung jawab Dinas SDA 
sudah dikeruk dan sebagian 
masih diproses. Sungai ini me- 
liputi semua sungai dan sal uran 
mikro di Jakarta, kecuali Ci- 
liwung. Itu karena Ciliwimg 
berada di bawah tanggung ja¬ 
wab Baku Besar Wilayah Sungai 
Ciliwung Cisadane (BBWSCC). 

Sungai-sungai yang saat ini 
masih dalam pengerukan di an¬ 
taranya Sungai BGR di Kelapa 
Gading, Jakarta Utara; Kali BCT 
di Jakarta Barat; dan Waduk 
PluiL Selain itu, yang sudah 
dikeruk lainnya di antaranya 
Kali Sekretaris, Kali Cipinang, 
dan Kali Krukut. Adapun wa¬ 
duk yang dikeruk adalah Waduk 
Pluit, Kampung Rambutan. Ci- 
manggis, dan Pondok Rangon. 
"Waduk lain tidak dikeruk ka¬ 
rena sudah memadai daya tam¬ 
pungnya, seperti Waduk Kebon 
Melati,” katanya di Jakarta, Ka¬ 
mis (10/10/2019). 

Dinas SDA juga telah mena- 
ngani 15 titik rawan genangan 
dari 30 titik yang dilaporkan 
Badan Penanggulangan Benca- 
na Daerah (BPBD) DKI Jakarta. 
Salah satunya di kawasan Ca- 
wang dan Jalan MT Haryono. 
Permasalahan genangan di da¬ 
erah itu di- sebabkan rusaknya 
saluran air karena pemasangan 
tiang pancang proyek LRT. Saat 
ini sudah dibuat saluran yang 
baru. 

Sebanyak 15 titik yang masih 
tersisa antara lain di Petogogan 
dan Pondok Jajar di Mampang 
karena luapan Kali Kmkut, Bin- 
taro, Kampung Melayu, Bidara 
Cina, Tubagus Angke, Patra Ra¬ 
ya, dan Arjuna Selatan. Titik-ti- 
tik rawan itu didominasi ka¬ 
wasan di bantaran sungai. 


Menurut Juaini, pengerukan 
ditargetkan dapat mengurangi 
genangan atau setidaknya ge¬ 
nangan tidak berlangsung lama 
’’Kalau curah hujan tinggi, air 
lambat mengalir. Kami harap- 
kan sumt 30 menit sampai 
1 jam,” ujamya. 

Ciliwung 

Untuk Ciliwung, pihak Dinas 
SDA berkoordinasi dengan 
BBWSCC. ’’Kami ada forum 
bersama dan bisa berkoordinasi 
kalau ada pengerukan yang di- 
perlukan di Ciliwung,” ujarnya. 

Terkait dengan program pe- 
merintah, yaitu normalisasi su¬ 
ngai dengan pengerukan, pe- 


lebaran, dan penturapan din- 
ding kali, Junaini mengatakan, 
tahun ini ada 118 bidang lahan 
yang dibebaskan untuk proyek 
Ciliwung di Jakarta Selatan. 
Proses pemeriksaan dokumen 
lahan telah selesai. Tahapan se- 
lanjutnya pembayaran. Lahan 
ini terletak di Tanjung Barat 
hingga Pejaten Timur sepan- 
jang sekitar 1,5 kilometer. 

"Sudah selesai tahun inL 
tinggal pembayaran saja,” ujar¬ 
nya. Diharapkan normalisasi di¬ 
lanjutkan pada 2020. 

Namun, di lapangan, dike- 
tahui sampai Oktober ini pem- 
bebasan lahan di Jakarta Se¬ 
latan belum tuntas. Salah sa¬ 


tunya di Pejaten Timur, Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan, yang 
kerap banjir saat hujan. 

Lokasi permukiman warga di 
RW 008 Kelurahan Pejaten Ti¬ 
mur berada di bantaran Ci¬ 
liwung. Saat hujan lebat, Selasa 
(8/10), bendungan Katulampa 
di Bogor berstatus Siaga 3. Tiga 
jam setelah itu, air sampai di 
Pejaten Timur pada Rabu dini 
hari sekitar pukul 01.00. Ke- 
tinggian air yang masuk ke per¬ 
mukiman warga sekitar 1 meter. 
Air bertahan selama tiga jam 
sebelum surut. 

Lurah Pejaten Timur Agus 
Letahid mengatakan, lokasi 
permukiman warga yang ter- 


dampak banjir sudah masuk da¬ 
lam program pembebasan la¬ 
han untuk normalisasi. Tanah 
mulai dibebaskan bertahap se- 
jak 2016. Saat ini masih tersisa 
sekitar 170 bidang lahan yang 
ditargetkan selesai dibebaskan. 

Terkait pembebasan lahan di 
Pejaten Timur, tambah Agus, 
Dinas SDA DKI juga menunggu 
tanda tangan dan persetujuan 
Gubemur DKI Jakarta Tanda 
tangan itu belum diberikan Gu¬ 
bemur karena masih ada proses 
hukum terkait lahan di Bidara 
Cina, Jakarta Timur. Warga me- 
nempuh jalur hukum dalam 
rencana pembangunan sodetan 
Ciliwung itu. (IRE/DEA) 


KILAS M E T R () 


Marka Jalur Sepeda Fase 2 Mulai Dibuat 

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mulai membuat 
marka jalur sepeda fase 2, yaitu sepanjang Jalan Fatma- 
wati-Jalan Panglima Polim-Jalan Sisingamangaraja-Jalan 
MH Thamrin-Jalan Sudirman, Rabu (9/10/2019). Panjang 
lintasan jalur sepeda itu sekitar 23 kilometer. Suku Dinas 
Perhubungan Jaksel mengerjakan marka sepeda dari Jalan 
Fatmawati Raya hingga Bundaran Senayan. Adapun marka 
dari Bundaran Senayan ke Jalan MH Thamrin dikerjakan 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Per¬ 
hubungan Jaksel Christianto, Kamis (10/10), mengatakan, 
setelah marka selesai, uji coba jalur sepeda fase 2 akan 
dilakukan pejabat Pemkot Jakarta Selatan, Sabtu (12/10) 
besok. Ini sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. (DEA) 


Pengecoran Tol Desari Dihentikan Sementara 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
menginstruksikan pimpinan proyek PT Citra Waspphutowa 
menghentikan sementara pengecoran serta mensterilkan 
area pekerjaan Tol Depok-Antasari (Desari) mulai Rabu 
(9/10/2019). Instruksi itu dikeluarkan pascakecelakaan kerja 
sehari sebelumnya. Kepala Biro Komunikasi Publik Ke¬ 
menterian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam keterangan 
tertulis, Kamis, menyebutkan, saat pengecoran dengan total 
volume 792 meter kubik dari sisi timur dan sisi barat, tiang 
penyangga tidak kuat menahan beban. Saat itu, pengecoran 
tersisa sekitar 180 meter kubik. "Sudah berlangsung investi- 
gasi dan kami instruksi kail untuk menglientikan kegiatan 
pengecoran box trqffic untuk sementara,” ujamya. (DAN) 



KOMPAS/JOHANKS GALl’II BIMANTAHA 


Nur Hasanah bersama anak keduanya di rumah mereka di 
Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis 
(10/10/2019). Anak Nur termasuk dari 21 korban dugaan 
keracunan setelah mengonsumsi makanan dari kegiatan 
posy and u di RW 010 Pademangan Timur, Rabu (9/10). 


KESEHATAN 

21 Anak Balita Diduga Keracunan 


JAKARTA, KOMPAS - Kader pos- 
yandu diharapkan lebih ber- 
hati-hati, termasuk saat menya- 
jikan makanan bagi anak balita 
Sejumlah 26 orang, termasuk 21 
anak balita, diduga keracunan 
akibat mengonsumsi makanan 
yang disajikan di posyandu. 

Lurah Pademangan Timur 
Bambang Mulyanto, Kamis 
(10/10/2019), di Jakarta Utara, 
mengatakan, pihaknya masih 
menunggu hasil penelitian 
sampel makanan yang dibagi- 
kan pada Rabu (9/10). Pene¬ 
litian sampel makanan dilaku¬ 
kan Laboratorium Kesehatan 
Daerah Dinas Kesehatan DKI 
Jakarta. 

’’Menurut informasi dari 
Puskesmas Kecamatan Pade¬ 
mangan, hasil laboratorium bi¬ 
sa didapatkan setelah 5-7 had,” 
katanya. 

Makanan tersebut diduga 
menyebabkan 26 orang muntah 
dan sebagian diare. Hingga Ka¬ 
mis masih enam orang yang 
dirawat di Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Pademangan. 


Mengantisipasi kejadian ini 
terulang, Bambang mengimbau 
kepada semua kader posyandu 
supaya meningkatkan kehati- 
hatian, termasuk saat menyaji- 
kan makanan bagi anak balita. 

Kepala Kepolisian Resor 
Metro (Polrestro) Jakarta Utara 
Komisaris Besar Budhi Herdi 
Susianto menjelaskan, mulanya 
ada kegiatan pengukuran bobot 
dan tinggi badan bagi 47 anak 
balita di posyandu RW 010 Pa¬ 
demangan Timur, Rabu pukul 
10.00-12.00. Setelah anak selesai 
diukur, orangtua anak meng- 
ambil paket makanan berisi na¬ 
si, sop, dan pisang am bon. 

’’Keterangan korban, setelah 
memakan sop yang dibagikan, 
muncul gejala pusing, mual, 
muntah-muntah, dan diare,” 
ujamya. 

Polisi memeriksa dua saksi 
dalam kasus ini. 

Nur Hasanah (29) beserta 
dua anak balitanya, A (3) dan H 
(2), meryadi korban dan men- 
dapat pertolongan di RSUD Pa¬ 
demangan. Mereka tidak perlu 


dirawat inap dan diperbolehkan 
pulang sekitar pukul 24.00. 

Mereka datang ke posyandu 
hari Rabu pukul 09.00. Sete- 
ngah jam kemudian, ketiganya 
mengonsumsi nasi dan sop 
yang dibagikan. Anak-anak Nur 
muntah 30 menit setelah ma- 
kan. ”Saya pikir masuk angin. 
Saya kan juga ikut makan. Terus 
saya juga ikut muntah, mual, 
dan pusing,” kata Nur. 

Mereka kemudian ke Pus¬ 
kesmas Pademangan. Nur sam¬ 
pai menggigil saat diperiksa di 
puskesmas. Ia dirujuk ke RSUD 
Pademangan dan diinfus. 

Hampir sebulan sebelumnya, 
kasus diduga keracunan ma¬ 
kanan teijadi di Kecamatan Ko- 
ja, Jakarta Utara, bahkan sam¬ 
pai merenggut nyawa. Seorang 
anak balita bemama Lutfi Zakhi 
Haidan (3,5) meninggal dunia 
setelah ikut mengonsumsi nasi 
goreng dari sekolah kakaknya. 
Nasi goreng tersebut bagian 
dari program pemberian ma¬ 
kanan tambahan anak sekolah 
(PMTAS) di sekolah. (JOG) 


ma PROPERTI 


©o @KompasKlasika #properti 



JAKARTA SELATAN 


Lebak Bulus, It 1658m,lb 437m 1 

Harga 27 Milyar, Nego, Nisa 
081289514544/RwSyn57948999 

Lebak Bulus, It 810m 2 ,lb 400m 2 

Harga 25 Milyar, Nego, Nisa 
081289514S44/RwSyn57948999 

Loka Indah, Lt 398m, Lb 300m 

4+1 BR, Di bwh Hrg psr, Ferhat 
08179869966 /RwSyn 57948999 

Mampang IV Jakarta Selatan 

Rmh Hit Tanah, Lt.1916, Dea 
081806723163/RwSyn57948999 

Open Hos,lloktl9,Jumt pkl4-15 

KesehatanV,bagus,Bali Lt424m 2 
08l28884348-RWBarito7241333 

OpnHouse,Sbt,l20kt,13.30-15.30 

Langsat Raya, Kby Baru, 311/256 
RwBarito724l333-08788989l466 

Patal Senayan,JI.Pertenunan.Lt. 

630/400,bgn lama SHM.tenang, 
strategis, nego. 0816-480-8597. 

Penthouse Senayan City, 3 BR 

Exclusive View Golf, Ferhat 
08179869966 /RwSyn 57948999 


Permata Berlian, 720/450, Nego 

S.huni, bgs full jati. Spool, 5kmr 
parkir luas,jln Ibr-0818140140 

Permata Hijau New, LT. 518/ 

1000 Lux & Brand New,Gumpita 
087782964282/RwSny57948999 

Permata Hj450m&1165m,SHuni 

Mrh,Margasatwall05m:9M;Era 
Prospek-'Gunawan 0816782988 

Pondok Indah siap huni 235/250 

harga dbwh pasar*2lantai-hook 
Felix 08988889168 RWComrcial 
Pondok Indah, T/B. 240m/240m 
Rmh terawat.strgs,super murah 
RWBarito7241333-08l3 11004810 
Pondok Indah-Niaga Hijau, SHM 
244/170, rmh tua jual cpt 34jt 
/m, TP, WA Call +60164199032 

Ps.Minggu Komp.Cantikl88/225 

4KT, H;3,150M Banyak Stocks* 
BSM.75912929-0815.8573.7199 
Ray White CBD Jkt-Open House 
JI.Kemang IB, LT.584/LB.408m 2 
Lola 08161804843/3925588 

Ray White CBD Jkt-Open House 

JI.TamanRadioDlm,LT617m 2 ,5kt 
Nana 081219550667 / 3925588 

Ray White CBD Jkt-Open House 

JI.Brawijaya III, 822/950, 4 KT 
Nana 081219550667/3925588 


Ray White CBD Jkt-Open House 

Kost JI.Setiabudi,340/200, 24KT 
Lola 08161804843/3925588 

Ray White Premier 0217194888 

Cipete AbdMajid,153m 2 ,Rp3,6M 
Jl Lbr "INDRI 0815-7494-6000 
Ray White Premier 0217194888 
Gandaria Tengah Lt.595 Hoek Hit 
Tanah.Bernhard 0811964047 
Ray White Premier 0217194888 
Gunung Lt.220 Lb.200 SHM Lok 
Strategis Bernhard 0811964047 

Ray White Premier 0217194888 

Senayan Ged 65% Jadi 471/860 
Rooftop Bernhard 0811964047 

Ray White Premier 0217194888 

Senayan TH Brand New 88/240 
3Lt SHM Bernhard 0811964047 
Ray White Prive - Open House 
Jl.PangPol IV, LT. 379/400, SHM 
Aldila 081287776761/27889488 

Ray White Prive - Open House 

JI.AsemBarisRy,LT.1069/LB.350 
Amel 085341961000/3925588 

Ray White Prive - Open House 

JI.MampangPrptn XIV, 808/ 860 
Sisie 08111550467 / 3925588 

Ray White Prive - Open House 

jualcpt,rmh kalibata,238/263m 2 
Sisie 08111550467/3925588 


Rumah th2015 Kby Lama Jaksel 

2 It 4KT.4KM. Lt.165 Lb.194 hrg 
4,3M BU. WA: 0813 8080 8050 

RWCBD-OpnHouse Sabtu 120kt 

10-11 T. House Casa 32, 155/280 
Sylvie 082110611160 / 3925588 

Sduta603/500,bukit ijo 550/ 400, 

jl.merbabu,GunturT/B308/200,Di 
cky 081383686003/ERA 3150929 

Senopati KbyBaru,129/240,Best 

Price BestLocation,SHM,Hamka 
082121096090/RwSny57948999 

Simprug Garden 2 rumah lama 

Lt.597/450 S.pool,elite,RWPrive 
Sylvie 082110611160/3925588 

Simprug Golf Lt 640 Lb 600 HGB 

ngantong lok.fav jualcpt, Anton 
081316555638/RwSyn57948999 

SimprugGolf It 225m 2 ,lb 205m 2 

BR4+l/2+l,HrgTermrh,Gumpita 

087782964282/RwSny57948999 

Tebet Barat dim I blkg Gelael 

Lt.368m Tmurah 6Mly (No KPR) 
Cck lnvest*ERA 081213000233 

JAKARTA TIMUR 

Jual rmh 2lt dkt LRT & tol SHM 

LT82/LB105 3KT/2KM 850jt 
Cipinang bsr, 085850489840 


PulomasUtara2 367m murh shm 

hrg turun 6,25M 081212832828 
Profesional Properti 27828082 

RayWhitePulomas Rwamangun 

300m pnggr jln.bs kntr**Dahlia 
0812.9043.155 - 0818.401.662 

JAKARTA UTARA 

Djual Rmh Agung Indah-Sunter 

1152m 2 .SHM,Rp27M Ng. RWDS 
297899789. Ida 081807476751 

Jl.Warakas 7/58 Gg.VIII, Tj.Priok 

JualCpt,Lok.Strgs LT/LB 17V262 
IMB,Shm.BU,nego.081310303180 

Jual Cpt Rumah Sunter Mas 2Lt 

7x18, KT4+1/KM4, 4400W, SHM 
AmingBrightonKG 08161154608 

Jual rumah bagus Jl.Pluit Barat 

Raya Lt.888m2 hitung tanah, 
Hub:0878 7716 9363 
Muara Karang Blok.7 Uk.8x20 
3Lt; Blok.10. Uk.l2x25. Rwmk 
6627007 Hose_r 081905977889 

Murah,pluit sakti 3 no 4,lt 8x24, 

lb 550, baru,shm,minimalis hub 
08111899590 

Pantai Kuta Ancol, Lt 261m mrh 

R.Tua Hit.tnh,dbwh NJOP.Anton 
081316555638/RwSyn57948999 


Pluit Sakti Raya Lt508m/ Lb. 

1000m, S.huni Bonus Menanti 
0812 8256999/ 0823 11712888 


RAYWHITE PRESTIGE 

Pelepah Ry 6x21 Renov S.huni 
I RAN 1-087886686890/45868999 



Aset berupa: 

Sebidang tanah seluas 
1.163 M2 berikutbangunan 
seluas 610 M2 Yang terletak di 
Jl. Taman Duta II Blok UF No. 59 
Kel. Pondok Pinang, 

Kec. Kebayoran Lama. 

Jakarta Selatan 
Open House Tanggal 
12 dan 13 Oktober 2019 
Pukul 10.00 s/d 14.00 we 
Contact Person: 
RenggaFradana/ 081906368651 
Agus Mega <08129992994 


BODETABEK 

bedahan-sawangan komp.BNI 

952m 2 Sjl.Sasak raya-limo 820 
m 2 exit tol. Budi: 0811817303. 


BSD.jl cpt Tnh view sungai,inika 

3mnt keUniv atmajy,250m2 siap 
bgn 10jt/m2 nego: 08111802018 

Dijual Tanah 2785m 2 , ada Rmh 
Lb.350m 2 . Cck untuk CLUSTER, 
dkt MRT, Situ Gintung, Nego, 
RWBTC Sandi 0895320414358 

Dijual tanah di mustika jaya 

bekasi, It 3 Ha, shm. Depan jalan 
besar, dekat akses tol 

JI.Raya Puspitek(batas ds curug 

gunung sindur) tanah darat -♦ 1 
ha.cocok u/ perumahan/ indstri. 
08129276411, 081286393989 

Jual Cepat Pggr JI.Raya Ciater 

Blkg Taman Tekno BSD 1.75Ha 
Sdh ada Izin Apt. 4 Twr *Linda 
081315293653 RWBSD 5388808 
Jual Tanah BU SHM Ls 948m 2 Jl 
Mesjid/JI SMA PL 2Jtmurni Bks 
081315993678.081277814778TP 

Jual tanah cikande ex pabrik 

SHM lha, Rp l.ljt Hub: 
0817157678 - 081289233989 
Kav " Premium " luas 12.640m 2 
Jend.Sudirman, dekat Bale Kota 
Mall & Tangerang City Mall. Hub 
erwin 0815 987 6788 Remax Ritz 
Kawasan Industri Manis Ls.lHa 
(50x200) m 2 , SHM, dekat tol 
Nobel Pro 082166282770 


Rancamaya Golf Estate Kav 

L.447m 2 Harga Njop 3.1 Jt/M 
Hub. 0813-8065-5383 

Ray White Premier 0217194888 

Tanah Serpong 3000m (50x60) 
Rp.21Jt/m 2 *Lia 0818193719 

RAYWHITE PRESTIGE 

Kav BOJONG RENGED 4.4Ha 
Teluk Naga 10HA,7000m 2 Strgs 
Maya-087781191999/45868999 

RAYWHITE PRESTIGE 

Kav Huseinsastranegara 2200m 
Dkt Airport Cck u/Gudang,Ruko 
Maya-087781191999/45868999 

RAYWHITE PRESTIGE 

Kav Legok 8,7Ha Super Murah 
WILLY-08111681006/45868999 

RAYWHITE PRESTIGE 

LEGOK 8Ha cck utk Industri 
Maya-087781191999/45868999 

Tanah Industri Cikande - 2.33Ha 

Jin. Raya Rangkas Bitung Kml5 
SHM, Hub: 0812 9090 2566 

Tanah Industry lHa,2Ha&4Ha di 

Ranca lyuh Cikupa-TGR Dkt 
Milenium.Hp/Wa:08119948688 

Tanah SHM Seluas 2495m Hrg 

Rp 5jt/m, Bukit Dago Pamulang. 
Hub.73885642,08896565673 


Wibawa Mukti 2,Jatiasih Bekasi 

Lt.6010m(+36xl66) cck Perum 
kntr,gdang dll.RayWhiteTomang 
Febio 0816.99.77.85/5630101 

JAKARTA BARAT 

BU CEPAT Tanah Pinggir Jalan 

JakBar 4,5jt/m Net. 391m 2 Lbr 
Muka 12m.SHM.081311498228 

Tanah Murah 737m,SHM,Bambu 

Larangan-jkb.H:2.7M.pas u/kont 
rakan Hub owner 081280200330 

JAKARTA SELATAN 

Bangka, Kemang, 13x32m, cck u/ 

hunian. Ray White Tomang 
Frendy 0821-14439476/5630101 

BU Cpt!! Kav siap bangun.Juas 

594m 2 ; Lebak LestarLLok Oke* 
Nobel Pro ; 0878 7794 2043* 

Ray White Premier 0217194888 

P.lndah-Duta Indah,411m 2 SHM 
L20mtr INDRI 0815-7494-6000 

JAKARTA UTARA 

Ebony Golf, PIK, 472,5 M2, Sltn, 

lingkungan terbaik. No.Kav super 
bagus. Serius Amel 0811881616. 





















KOMPAS, JUMAT. II OKTOBKR 20 19 


Olahraga 19 


Rawan Krisis Prestasi 

Prestasi olahraga Indonesia pada Asian Games 2018 perlu dikembangkan melalui program 
pembinaan bervisi prestasi dunia. Jika tidak segera dilakukan, Indonesia rawan krisis prestasi. 



KOMPAS/ADRIAN FAJRIANS'YAH 


Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kiri) menyerahkan buku hasil kajian manfaat Asian Games 2018 kepada Sekretaris 
Kemenpora Gatot S Dewa Broto sebelum seminar ’’Refleksi Setahun Asian Games 2018 dan Rencana Peningkatan Prestasi Olahraga 
Indonesia” di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (10/10/2019). Dalam seminar itu terungkap 
potensi olahraga Indonesia mengalami krisis prestasi jika tidak ada terobosan program pembinaan atlet. 


JAKARTA. KOMPAS - Indonesia 
perlu segera melakukan trans- 
formasi program pembinaan 
olahraga supaya prestasi tidak 
terns jalan di tempat Tanpa 
prestasi intemasional yang bisa 
dibanggakan, citra Indonesia 
yang ingin mencalonkan diri 
menjadi tuan rumah Olimpiade 
2032 akan merosot 

Hal itu mengemuka pada se¬ 
minar "Refleksi Setaliun Asian 
Games 2018 dan Rencana Pe¬ 
ningkatan Prestasi Olahraga In¬ 
donesia” di Kantor Badan Pe¬ 
rencanaan Pembangunan Na¬ 
sional (Bappenas), Jakarta, Ka¬ 
mis (10/10/2019). 

Hadir dalam acara itu 
antara lain Kepala Bappenas 
Bambang Brodjonegoro, Sekre¬ 
taris Kementerian Pemuda 
dan Olahraga Gatot S Dewa 
Broto. man tan Ketua Panitia 
Penyelenggara Asian Games In¬ 
donesia (Inasgoc) Erick Thohir, 
Wakil Ketua V Bidang 
Mobilisasi Sumber Daya Ke- 
sejahteraan Pelaku Olahraga 
KONI Yayuk Basuki, dan peng- 
amat olahraga Fritz E Siman- 
djuntak. 

Bambang mengatakan, Bap¬ 
penas telah melakukan riset 
dan mengusulkan program 
berkonsep bagan segitiga, yakni 
paling dasar Indonesia Bero- 
lahraga, kemudian Indonesia 
Berlatih, Indonesia Bersaing, 
dan puncaknya Indonesia Me- 
nang. Pada tahapan Indonesia 
Menang, fokusnya ialah menge- 
jar prestasi pada kejuaraan ting- 
kat dunia, seperti Kejuaraan 
Dunia, Asian Games, dan Olim¬ 
piade. 

"Indonesia juga harus mulai 
menyeleksi cabang yang be- 
nar-benar ingin dikembangkan 
sebagaimana rekam jejak pres- 
tasinya sejak dulu. Kami meng¬ 
usulkan sepuluh cabang prio- 
ritas, yakni bulu tangkis, panjat 
tebing, atletik, panahan, angkat 
besi, taekwondo, senam, da- 


yung, renang, dan sepeda,” ujar 
Bambang. 

Program tidak jelas 

Bambang menegaskan, ta¬ 
hapan transformasi program 
pembinaan olahraga prestasi 
itu sangat mendesak digulirkan. 
Itu karena selama ini Indonesia 
tak memiliki program yang jelas 
mengembangkan prestasi olah¬ 
raga. Hal itu terlihat dari hasil 
riset Bappenas, antara lain In¬ 
donesia tak punya target pres¬ 
tasi yang mantap di Olimpiade. 
Padahal, Olimpiade adalah pun- 
cak prestasi di bidang olahraga. 
Indonesia juga belum memiliki 
pemusatan latihan nasional 
permanen yang modern. 

"Padahal, Indonesia seharus- 
nya bisa mengoptimalkan kom- 


pleks Olahraga Gelora Bung 
Kamo di Jakarta dan Gelora 
Sriwijaya Jakabaring di Palem- 
bang untuk menjadi pelatnas 
permanen. Keberadaan pelat¬ 
nas permanen sangat penting 
agar pembinaan olahraga bisa 
fokus,” ujar Bambang. 

Indonesia pun tidak punya 
fokus cabang yang ingin dikem¬ 
bangkan. Sejauh ini, semua ca¬ 
bang coba difasilitasi sekalipun 
bukan cabang Olimpiade. Kon- 
disi itu sangat membebani ang- 
garan pemerintah yang sangat 
terbatas. Situasi kian sulit ka¬ 
rena pemerintah juga sangat 
minim dukungan dari sponsor. 

Selain itu, pembinaan olahra- 
ga belum benar-benar meman- 
faatkan ilniu pengetahuan dan 
teknologL Padahal, di negara 


maju, iptek adalah komponen 
penting untuk meningkatkan 
performa dan prestasi atlet. 
’’Yang mendasar dan sangat 
penting, Indonesia tidak punya 
pembinaan akar rumput yang 
kuat Selama ini ada sekolah 
dan klub di tingkat akar rum- 
put, tetapi mereka tidak me¬ 
miliki fasilitas latihan mema- 
dai,” ujar Bambang. 

Kritis pada 2024 

Fritz mengutarakan, tanpa 
perubahan nyata sejak seka- 
rang, Indonesia akan meng¬ 
alami titik kritis prestasi pada 
Olimpiade 2024. Hal itu akan 
menjadi preseden buruk untuk 
Indonesia yang ingin menca¬ 
lonkan diri sebagai tuan rumah 
Olimpiade 2032. 


Sebagai gambaran, Fritz E 
Simandjuntak menjelaskan, 
hampir semua cabang olahraga 
Indonesia tidak punya program 
pembinaan yang memadai. 
Untuk itu, mayoritas cabang 
masih mengandalkan atlet-atlet 
senior. Sementara itu, para 
atlet yunior belum menyamai 
seniomya. 

"Kalau regenerasi tidak jalan, 
bisa-bisa Indonesia akan krisis 
atlet yang bisa bersaing di 
tingkat dunia pada (Olimpiade) 
2024. Padahal. 2024 adalah 
titik menentukan sebelum ke 
Olimpiade 2032 sebab jarak an¬ 
tara 2024 dan 2032 adalah de- 
lapan tahun. Itu adalah jarak 
waktu yang tidak cukup pan- 
jang untuk pembinaan atlet,” 
kata Fritz. (DRI) 


V ARIA OLAHli A G A 


Laga Uji Coba di Surabaya Jadi Pembuktian 

Laga uji coba antara tim Indonesia U-19 dan tim China U-19 
di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 
(17/10/2019), ditargetkan menjadi pembuktian keseriusan In¬ 
donesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. Kelancaran 
laga tersebut menjadi nilai tambah penilaian bagi Indonesia 
yang memperebutkan posisi tuan rumah melawan Brasil dan 
Peru. ’’Brasil memang punya pengalaman menyelenggarakan 
tumamen internasional, tetapi kami mau menunjukkan bah- 
wa Indonesia memiliki keseriusan,” ujar Sekretaris Jenderal 
PSSI Ratu Tisha setelah bertemu Wali Kohl Surabaya Tri 
Rismaharini, Kamis (10/10), di Surabaya. (SYA) 


Ratchanok Intanon Dinyatakan Tak Bersalah 

Pebulu tangkis putri terbaik Thailand, Ratchanok Intanon 
(24), dinyatakan tidak bersalah setelah hasil tes doping 
memperlihatkan terdapat zat terlarang clenbuterol dalam 
tubuhnya. Dengan demikian, juara dunia 2013 itu dapat 
tampil pada Olimpiade Tokyo 2020 jika peringkatnya me- 
menuhi syarat kualifikasl Federasi Bulu Tangkis Dunia 
(BWF), Kamis (10/10/2019), mengatakan, tunggal putri pe- 
ringkat kelima dunia itu melanggar peraturan antidoping 
awal tahun ini. Namun, Ratchanok dapat membuktikan 
sedikit jumlah clenbuterol di tubuhnya berasal dari daging 
dari rumah makan yang disantapnya. ”Dia ditemukan tidak 
bersalah atau melakukan kelalaian sehingga tidak dijatuhi 
sanksi,” demikian pernyataan BWF. Federasi Bulu Tangkis 
Thailand menyambut keputusan ini dan menyatakan, Rat¬ 
chanok sangat yakin tidak melakukan kesalahan. (AFP/LOK) 


Tenis Shanghai Masters 



Novak Djokovic melakukan servis saat melawan John Isner 
pada babak ketiga turnamen tenis Shanghai Masters, China, 
Kamis (10/10/2019). Djokovic menang 7-5, 6-3 dan akan 
melawan Stefanos Tsitsipas di perempat final. Jumat (11/10). 



P R O P E R T I 


R A G A M 



JAKARTA UTARA 


Harga Miring ! Dibwh hrg NJOP 

KBN Marunda Cilincing 4000m 
Felix 0898889168 RWComrcial 
RAYWHITE PRESTIGE 
Kav Marunda 2,5Ha & l,3Ha 
VERO-081380678899/45868999 
Yos Sudarso 8.100/4000. Murah 
Bisa 22 Tkt. RWDS 0818731888 
Jansens 0817889789/29789789 



Ada Ruko 3 Unit, Lokasi Sangat 

Strategist.Kyai Caringin, Jalan 
8 Jalur -Hub: 0813.81.555.555* 

Dijual Gudang 1.200m, pantai 

indah dadap.hdp utara,SHM,lgs 
owner hub.WA 0816850916 
Dijual Office: Tnh, SHM.1881 m2 
di Cengkareng,2 menit ke Airport 
Soetta, Jkt. Call 08119005279 
Dijual Pergudangan Sentra 
Kosambi Uk,12x30, Lb: 288m', 
Listrik 2200. Hub 081381069559 
Dijual sgr Ig BU kios mall ambas 
ador It dsr hook dkt pntu klr msk 
330 nego serius 0822-6033-0909 
DijualGud/utk pbrk kapukpoglar 
pesing uk.l2x33m bebas banjir 
08118180059 / 0858 81493179 
Djual,Gudang+office2unit,15x30 
/unit,Lokasi Komp.Pergudangan 
Mutiara Kosambi 2, Dadap- TGR 
S.Huni Mei 2020,085100008228 
Ex.Pabrik Kws.lndustri PGadung 
LT 11.914m, LB 8.264m, Ferhat 
08179869966 /RwSyn 57948999 
gedung"LANDMARK PLUIT'luas 
2334m, Grade A"Harga Spesial" 
“Erwin 08l59876788Remax Ritz 
Gud kapuk 1.500m;Prepedan ry 
Uk.412m, bangunan 2Lt.Rwmk 
6627007 Hose.r 081905977889 
Gudang 5 hektar sdh ada kantor 
Cakung Cilincing Raya siappakai 
Felix 08988889168 RWComrcial 
gudang bizpoint,tigaraksa,SHM 
2Lt, 220/206m',Tanah 4000m' 
SHM, Sus! 0877 1715 1518 
gudang bizpoint,tigaraksa,SHM 
2Lt, 220/206m',Tanah 4000m' 
SHM, Bona 0838 9725 9966 
Gudang Nusa Indah Jurumudi 
TGR LT/LB 400m2.Hub Hp/WA : 
0811-994-8688 


Gudang Sunter - Pulo Gadung 

2000-6500m.RWDS 0818731888 
Jansens 0817889789/29789789 
Jl Pemuda Rawamangun Lt 660 
kantor 3 It zona komersial kotak 
Felix 08988889168 RWComrcial 
Jual Cpt Ruko Bagus 2,5lt.JI Bu 
aran JkTm.Kwsn Bank.Lt 152m. 
BU4.5M.Psrn 7M.081311498228 
Jual ged hit tnh Margasatwa Ry 
6000m' cck u/pendidikan-'-Lilian 
08111957718 RW Int 5871212 
Jual Kontrakan 50 Pintu, Jl. 
Gemalapik Cikarang, LT 585m2. 
msh jalan. Hub: 082113555942 



021 • 5581 383 


Kawasan Industri Menengah 

@Tangerang. bebas Banjir & Kuli 
*70% PENGHUNI PENGUSAHA* 
Kios RoxyMas,huk dkt eksklator 
(ramai),murah.Raywhitetomang 
Bernard 0815.8752151/5630101 
Kios WTC Mangga 2, It. UG/D/ 
58-59 LB:24.81, 580Jt, RWPrive 
Sylvie 082110611160 / 3925588 
Murah.Puri Indah Ry Lt L100& 
Agrk Grd Raya Slipi.Lt 577.Hnya 
@18jt/m Shm. 08128198989. TP 
Ray White CBD Jkt-Open House 
JI.KH.SamanhudiJkpus,106/250 
Retri 0811366229/3925588 
Ray White CBD Jkt-Open House 
Ruko3lt,JI.RyTelukGongll0/320 
Sylvie 082110611160 / 3925588 
Ray White Premier 0217194888 
Gudang l,2Ha Cakung Siap Huni 
Hub: Nataliya 0818.193.719 
Ray White Prive - Open House 
Gd.TanahAbanglll,1863/2755,4lt 
Aldila 081287776761/27889488 
Ray White Prive - Open House 
Perniagaan Timur, LT236/LB624 
Aldila 081287776761/27889488 
RAYWHITE PRESTIGE 
Pabrik Tambun l,3Ha S.Pakai 
VERO-081380678899/45868999 
RAYWHITE PRESTIGE 
Rk Bulevar Timur 11x11,5m 
Hook 4.5Lt Lokasi Strategist 
VERO-081380678899/45868999 
Rk 5Lt Lbk Bulus.Karang Tengah 
Lt.llOO.smping showroom mbil 
7227430 RWPIA 081296817888 
Rk Mega Grosir Cemp mas 3,5Lt 
SHGB,Bgnan 189m2,huk,S.pakai 
Jual Cpt BU. Hub.081514212172 
Ruko gandeng 4 It. Kip Gading, 
Komp.Plaza Pacific Siap pakai 
Fransen 081380745234 RWCom 
Ruko kebon kacang 2/7 it/lb 88 
/300..4lt Ajb ada lift selatan tip 
08159982069+087898986010 
Ruko Mandala Raya,9x25,strgs 
cck u/usaha. Ray White Tomang 
Frendy 0821-14439476/5630101 
Ruko Meruya llir Raya.kbn jeruk 
(sbrng pom bensin),7x30m,shm 
3lt,cck u/kantor,usaha,cafe dll. 
Bisa KPR. Ray White Tomang 
Febio 0816.99.77.85/5630101 
Ruko murah@H Wuruk 1.5M 
@Latumenten Raya 2.7M @T 
Angke 2M @Cempaka Mas 
:1.8M.***e_Pro 087775059280 


Ruko Petojo,4xl2m,3Lt,hrg bgs 

cck u/kantor.Ray White Tomang 
Adhitya 08561177388/5630101 
Ruko RY Serpong 3Lt5xl7.Dkt 
BSD.Hdp Blvd.New 100%.Murah. 
Bawah Pasar.0812.812.0889 
RWCBD-OpHouse Kamis 10 Okt 
ll-12RukoPalmerahBrt,134/238 
Sylvie 082110611160 / 3925588 

DISEWAKAN 

Dijual / Sewa office space The 

Mansion Kemyran Twr Fontana It 
23 Bl, Ls 40 , Ac 2 cck utk ktr 
notaris. Hub 08161822499 
Diover Kontrak Toko Besi,Murah 
diCisauk-BSD.uk:30mx50m.Hub: 
0812 85799227, 08219561 5537 
RUANG USAHA DISEWAKAN 
Disewakan ruang usaha ex Bank 
jl Prof Supomo Jaksel, It 880 m2, 
lb 390 m2, TP/ Igs pemillk , WA 
08161895520 

Ruko 4>/*15,4 Lt Puri Delta Mas 

JI.Bandengan Selatan Hadap 
JI.Raya hub 081210677488 


RUMAH DIK0NTRAKKAN 


Disewakan rumah tinggal di Jl. 

Bangka ll,lok.strgs,cck u/studio, 
Lt/Lb. 1000/500m, PLN 23000, 
grs, 3BR, Hub. 087883571188, 
0818908005, 087878791188 


Rmh khusus Menteng Jl.Samra- 

tulangi,Kusuma Atmadja,Sawo. 
500-2000/m'. Joko08121216600 



Dicari Tanah/Pabrik di Cibitung 

Luas.± 1000m,Pemilik Langsung 
Hubungi... 0818-90-8000 


■IMIUMIIH.il'* 

Dijual cpt rmh Plamongan Indah 

Block Cll / 7 Semarang , SHM. 
LT 110m2 , LB 70m2 .serius hub 
089508744049 (bisa nego) 

Dijual Rumah Kost Tembalang LT 
300m2 LB 450m2 26 kamar SHM 
Hub: 081325658234 
Jual Hotel 12 room Pawirotaman 
Jogja, SHM ijin komplit (Hrg 
3,5M nego) 08572953534L 
Jual Murah Tnh JI.Karonsih, 
100m dari Jl.Slamet Riyadi,Solo. 
L:257m(Nego)08122612121* 

Jual tanah 1860m2 SHM 
Banyumanik Lokasi Strategis 2 
mnt dr tol. Hub: 081325658234 
Jual Tnh 3000m SHM Sdh ada 
Rumah Percontohan Jogja Barat 
(3,2jt/m nego) 085729535341* 
Jual tnh SHMP L 667m2 bisa beli 
separo, mbl masuk, Jakal, Besi 
ketimur Pom Bensin keutara 
dekat Perum Veteran. Hub. 
0895706352852 

Sewa/DiJual Apartemen Taman 

Melati UGM, 5Jt/bln atau 859Jt. 
WA:0818457599* 

SOLOJI Rmh Hook LT222m,3KT- 
2KM-Tlp-Dab(1.3M Ng)JI.Bekisar 
1 No4 Manahan:085726148655 
Tnh & Bgn di Yogya L1250m & L 
2000m Jl.Sisingamangaraja.kawa 
san Hotel2:081393148877/WA 
Tnh Super Strtgs, Dkt Relokasi 
Pemda&Kampus.Kota Wates, L: 
150m,180jtNego.Akses5m.SHMP 
TOP utk Kost'an,082243109097 



Adv.Citra:WA 081212352125, 

081319940825 kompas,poskota 
brs/kolom,dukacita(daerah)DII 



Dewi sdia bbystter utk bayi.blta 

lnsia,orgskt,art,gj mrh,adm mrh 
hub 84975478-081315206031 


imihl'hmiwi* 

Asphalt Mixing Plant Cap-800, 

Cap-1000, Concrete Batching 
Plant: 35M3/Jam, 60M3/Jam, 
Crusher Plant Cap 40-300 TPH 
*** PT. Trisarana Ascrucon *** 
0817 7080 0810 & 0856 1109 594 
Dijual Tractor Head Man Type 
TGS 33.360 tahun 2012. Open 
price 750.000.000.lnfo Ibh lanjut 
Hub.0817769898/082223651981 
Jual ESCALATOR merk Otis pan 
jang 12mtr l).kond.85%(2unit) 
@260jt. 2).kond 90?. (2unit) 
@300jt.:081286080741 Trlsno 
StoneCrushing Plant 30-500TPH 
BatchingPlant 35-75m J ,Asphalt 
MixingPlant LBJ.800-1000, 100% 
lmport(R.Stock)bhnbkr solar irit 
/komb Full Automtc.Genset 
40-500kva,Grnsilth.0216291408 
sumbermesinl76@gmail.com 

I Bil.WJIJ JJJIdlJIMbfc 

Hotel Fas AC,TV,Alr Panas mulai 

170rbuan BOGOR 02518338899, 
8378658, JAKARTA 0213906800 
Blkg Plaza Indo, PUNCAK 0817 
6868028.www.hotelpapaho.com 



AC..AC.Cool,Frezer,K.Gas,Kulkas 

M.Cud,Slhrt,P.Air "Tehnik Cool" 
085100481084 - 085101457718 


Desain, Bangun Baru, Renovasi 

Rumah, Ruko, Gudang, Interior 
** Hub.HP: 0812 89 777 917 ** 


Artoji & Berlian dibeli dg hrg tgg 

rolex,patek,dll.King 0817115416 
Kyai Maja 7C dpn Psr Mayestik 
Beli Jam Mewah Bekas : Rolex, 
Patex Philippe, Dll. *** Harga 
Paling Tinggi * Siap Datang.Hub 
: Victor Wei. 0813 10000 491 
Beli Berlian,Rolex dll Dgn Harga 
Tertinggi.Trima Jual Sementara 
.Toko Goodwill 0819.32.9191.99 

—» 

Kawat anda sering sobek? Ganti 

dg kawat nyamuk Alfin Garansi 
seumur hidup. Hubungi 6303385 
/WA +62 821-1467-6921 


DAERAH-DAERAH 


BALIKPAPAN 

Dikontrakan Di Balikpapan 1 

Bangunan L7X25 Luas Tnh 1000 
M2 Fas Tamb: Mess 6 Kmr 
Gudang Kd PLN 16 KVA Bisa 
Parkir 20 Mobil Genset Silent 25 
KVA. 6 Unit AC Cck Unt Buka Cbg 
Ibu Kota Baru Peminat Serius 
WA 081350398406 


|\ BANDUNG 


Ciumbuleuit-JIn Menjangan dkt 

UNPAR 2638m2/1500m,langka 
SHM,jual BU!Didi081586255757 

Disewakan Gudang Di Bandung 

Timur Luas Dr 2.000-20.000m' 
Hitung Bngunan.47rb/m'PerBln 
(Nego),0811888842 (Call/WA) 

JI.Rmh Kos Bgs 21 Kamar, 

Lt.390m2,Lb.900m2,SHM,3Lt 
Jl.Tanjung Anom (Pjjran) Dkt 
Mall IP/Griya 0811200235 

Jual: Turun Harga!! Ex. Kantor Jl. 

Asia Afrika Ls.319m' Strgs 
SHM. T.085-7979-21468 (TP) 


I) Lux JLCijawura Girang 1/U 

Soeta,2Lt,7KT,5KM,Grs 2Mbl,Lt/ 
Lb.202/350m2,SHM, 3200Watt 
08122397660 TP 


BOGOR 


Dicari 100 Rmh Ruko Gdng Kav 

Dijual/sewa INDOHOUSE 0251 
-8314376 Thomas 08121102371 


DENPASAR 


Boutique Hotel 24BR, LT2000 

@Ubud(Rp.38M) Hotel 128BR, 
LT1500 @Raya Ngurah Ral Kuta 
(Rp.52M) *Hotel & Villa 32BR, 
LT1320 @Sunset Road kuta 
(Rp.40M) Tlp/WA.081 734 0222 


ssRRisas 

Brighton 


BEST PRODUCER 

fto ON COMMISSION 
SEPTEMBER 20)9 


#Mimpi 

JadiNyata 

[ HANDIKA - ( 

>818 0569 2000 


Brighton Bali Paradise ****** 

Tanah Pantai Pererenan LT.1300 
SHM ; Tnh Tebing Pantai Pecatu 
LT.71000 ; Villa Tebing Uluwatu 
Jl Aspal LT4500/375 2Pool SHM 



Brighton Sanur Bali ******** 

Tnh jual isi bangunan Gatsu Tmr 
Lt590 SHM; Turun Hrg rmh Tkd 
Badung Ltl20/110 SHM; Ruko 
Jual 3Lt Sesetan jl utama Lbl89 



HAPYA - 0811 399 6676 


Brighton Grand Open House ** 

300 Rmh (Jkt,Tng,Bksi,Sby,Sda, 
Mlg,Bali,Mks)Minggu,13&20 okt 
Pk.13-16.lnfo Properti download 
Free Apps Brighton Real Estate 



DANNY - 0823 3999 1888 


Brighton Grand Open House ** 

300 Rmh (Jkt,Tng,Bksi,Sby,Sda, 
Mlg,Bali,Mks)Minggu,13&20 okt 
Pk.13-16.lnfo Properti download 
Free Apps Brighton Real Estate 



Brighton Bali Paradise ****** 

Tanah Tabanan Marga LT.8000 
SHM; Rumah Murah Dps LT.100 
SHM; Ruko 2LT Dalung Permai 
LT.130 LB.120 SHM 1.8 M Nego 

Hideaway residence | ungasan, 

ball Bali's Best Investment Gua 
ranteed Call us (0361)-4493338 

Jual cpt tnh 2.35 ha SHM Pantai 

Siyut dkt Sanur Cck Vila Apt Htl 
087774599129-08161181989 

Jual kav 2650m @8.5jt/m' nego 

di Jimbaran dkt 4season cck u 
rmh/vila.view laut +Htl In *5 
#3T.P serius hub 082226667796 

Komp.Villa Baru&Mewah diUbud 

Bali.Pool,hrg miring,income 150 
jt/bln net WA only 0811319323 

new Vila unggasn shn/imb,2unit 

spool,3br,scrty,lsg sewa300jt/th 
mrh 4,9M/unit, 081398806460 

Sale villa mewah Jimbaran,Kuta 

4KT, 4KM, garasi 2 mbl, Swpool, 
Nice View. Hub: 087839410497 

Tanah 20are shm di pantai Saba 

,view Ocean,pulau Nusa P,cocok 
u.Vila, 350jt/are 085857442601 

KERAWANG 

Jual Tnh 4 & 5 & 8ha Krwng Tmr 

SHM u Indstri, R Skt&Perumhn 
087774599129-08161181989 

PALEMBANG 

Dijual Tnah SHM Luas 54.106m'. 

JI.H.Sofyan Kenawas Kel.Gandus 
kota Palembang.HP.08117887117 

RIAU 

Jual Ruko Gandeng 2.5ft, HGB 

JI.M.Yamln,Pekanbaru,Lt:5x30m 

Lb:5x24,Lt.kramik,08l290902566 

SEMARANG 

Dijual Kav Industri di KENDAL - 

Jateng, 3.2ha,SHM, tnh matang 
Kotak,Hub*Liana 081586003800 

GudanglOOOm@K Ind Candi4.2M 

Kav Ind Tambak Ajl 37500m, 
:20.5M *e_Pro 08777 5059 280 


SURABAYA 

Tanah IMB Hotel 18Lt JL 

Diponggo Kav 871 Sby Dpn CW 
ItlSOOm 2 lx74m.081330022749 


PELUANG USAHA 


Jual/ K.Sama Gn Batu Andesit, 

Pandeglang Banten, IUP 50Ha, 
Dekat To! Serang Panimbang 
Hub. 081311080808 

Peluang Agen Waralaba Ritel 

Ramah lingkungan,bisa visit ke 
pabrik & Taiwan 085773866351 

Peternakn Ayam modern sistem 

cluster tertutup, loks Jonggol 
Bogor Jabar,Lt:17,5 Ha, SHM, 
perijinan lengkap.Nllai Rp.50M, 
sdh ada kontrak dgn Persh pa 
kan ternak terbesar dunia , fix 
income Rp. 1,5M / bln selama 5 
th atau Garansi 100% uang kern 
bali. Minat?? Hub:0816 55 26 22 

Profit Harian Modal ljt Hasil 3% 

/hari, Tip. 0812 6112 199,0812 
277-1434 www.2000mobil.com 


Hlg sertifikat tnh HM 000539,LT 

890M2,tamansari karangmoncol 
Purbalingga,an K0DAM 

Pengumuman kehilangan surat 

IMB dengan nomor: 67/C.37b/ 
31.74.03.1002.01.014.C.1/ 
2/-1.785.51/2019 untuk lokasi Jl. 
Taman Kemang Blok D no.28, 
Jakarta Selatan, Kel. Bangka, 
Kec. Mampang Prapatan, atas 
nama pemilik Milono Hadinoto. 

Telah kehilangan Asli 1 (satu) set 

PPSRS Pembelian 1 unit M Town 
di Tower Carmel MC 05-10 
dengan Nomor Perjanjian F.0244 
/ KSS / APT / 2005, Apabila 
menemukan hub 0878-6793-6707 



A - 2,2% GesTun (Gesek Tunai) 

*** Pelunasan Kartu Kredit ** 
**Hub HP/WA: 0811-897-668 * 


A - 0 % ****Capital Dana**** 

1. Gadai BPKB & Gadai MOBIL 

2. Terima Take Over & Mediator 

3. Langsung Cair 0813.16612424 

Acc3hr Nobick Danatalangan OL 

Rmh Ruko Apartmn Proyek,Min. 
100M. 0811926557, 0818926557 

Anda Bth Dana 50jt-5M,jaminan 

Sertifikat Rumah/Ruko Hubungi 
0877 82920954,0813 15344893 

Bridging Express, muitiguna 

Offering Letter, JO, perbankan 
Lbh cpt, murah. 0811-997 121 


JAWA BARAT 


Hilang BPKB No:1429514-H 

NoPol:Z-1396-WN a/ 

n.A.Kuswandi Ttd.Maman 

Hilang BPKB:M06642407, Nopol: 

D-1136-UC.An.Rohenda 
Ttd:Mamat Rahmat 


JAWA TENGAH & DIY 


Jual Mesin Kayu Moulding, hrg 

spesial kond istmw. Telp: 
08122801196/WA:082225591964 


KEHILANGAN 

Hlg BPKB H-6729-HA an. 

Shaktana K. Tunjung Biru I Rt6/9 
Pedurungan Semarang 

Hlg STNK H-4029-BAG an. 

Hendrik Oktavianto. Dinar Mas 
IV/14 Rtl/16 Smg 

Hlg STNK H-5158-EA an. Ishak 

Yuwono. Jl. Bader Baru Rt9/8 
Semarang Utara 

Hlg STNK H-5239-NH an. Isa 

Witara Dya. Kp. Klungsu Rt4/ll 
Kemijen Semarang 

Hlg STNK H-5394-ABW an. 

Umiasih. Kalialang Baru Rtl/7 
Gunungpati Semarang 


Hlg STNK H-6395-FF an. Sutami. 

Kanalsari Timur 11/50 Rt4/14 
Rejosari Semarang 
Hlg STNK H-9123-RZ an. 
Puspitaningsih. Diponegoro 11/15 
Rt3/6 Banyumanik Smg 
Hlg STNK K-2248-UM an. Eko 
Munaryo. Ds. Pandangan Wetan 
Rt8/3 Rembang 

Stnk spm Honda K5187AFF An. 

Karyadi Arianto Krajan 04/07 
Karangrejo Grab 

Stnk spm Honda K5346AFF An. 

Sutrisno Palang 01/06 Pojok 
Tawangharjo Grab 

Stnk spm Yamaha K4056QJ An. 

Vincensius Indri Wantoro Jl. 
Jend. Sudirman No.l 01/02 Pwd 


@ 0 7K © IvECRT I F 



| LAIN-LAIN 


Adm-Supir-Tehniksi Mesin CNC 

Baru Lulus,bs B.Mandarin SMA/ 
Sl,Dtg Lsg Jkt / Sby /Mdn 0878 
78950808, www.aksjakarta.com 

Bth Gudang & Teknisi Pnglaman 

Min. 1 thn Max 27thn Pria, Min. 
SMK.dom.JakBar,081314679140 

Bth Wnt.Receptionist Mx25th & 

Admin Mx27th,Min.SMK pglmn 
Min.lth,Jkt-Brt, 0813 14679140 

Bth: Tukang Las/Welder,pglmn, 

lok Tangerang, Imrn ke Jl.Pulau 
Bira 3 blok DI no.46 Kembangan 
Utara, Kembangan Jakbar 

Butuh sgr: Eng(teknik) kuasai 

bekisting; Fin&Acct&Tax; Pur 
chasing; D3/S1 pd bidny dom 
Jakbar/SIt ;CV,Foto,Lmr Ikp krm 
email: Iauwrence7@gmail.com 

Dicari technical sipil, pglmn dim 

bidang genset/mesin, bs berbhs 
inggris, pria max 40thn, jujur & 
rajin, lokasi Jakarta Utara, kirim 
CV: info.mtpower@gmail.com 

Dicn Designer motif utk Handuk 

D3/ SI mengerti corel draw & 
Photoshop,lokasi pbrk Tangerang 
ada mess manager. Lamaran ke 
JI.Balikpapan 21-E Jakpus 10160 


Dicr: Masinis,Pria,max.30th, An 

5 Management.Utk Kapal Wisata 
di Jkt. CV: caputrabb@gmail.com 
/ WA 081806394938 
Tkg jahit halus gj3.2jt&finishing 
lubng&psg kancing gj 2jt u/baju 
butik muara Karang: 08I282II9III 

Urg Personal Assistant. Female, 

Must be able to speak English. 
CV email:1421hira(3gmail.com 

| ADM & KEUANGAN 

Adm Pajak, wnt max 30th,pglm, 

min SMK,mahir komputer, bs 
Acct. Hub: 08158741393 (WA) 
Butuh Bag.Pajak Yg Mengerti 
Keuangan.Lmrn ke STC JI.Dewl 
Sartika No.295 Cawang Jak-Tim. 
Tlp.021-8093660 

| MARKETING & SALES 

Dicari Sales/Counter Mobil 

Kend.Sndri& Pglmn,gaji UMR. 
Lmrn ke STC JI.Dewi Sartika 
No.295 Cawang JT.8093660. 
Manager MarketingProperti Drh 
Gng Sindur Ciseeng Bogor Faslt 
gaji komisiBonus 081287197711 

| SEKRETARIS 

Sekretaris/PersonalAss,Sarjana 

(hkm Ibh baik)Wnt single,mnrik 
utk Lawfirm.hub.081905482000. 


Simak berbagai artikei 
dan tips karier yang 
inspiratif di 

karier.kompas.ld atau 
pindai dakode ini dari 
ponsel anda 



DO 


j <§>KompasKlaslk» 





















































































k()\l l> \S. J y \l \ I . II OKTOBE R 20 19 


Olahraga 


”Les Bleus” dan Realitas Eslandia 


Eslandia disadarkan pada kenyataan ketika disingkirkan 
Perancis pada perempat final Piala Eropa 2016. Kini. mereka 
akan bertemu di Reykjavik dalam kualifikasi Piala Eropa 
2020. Eslandia yang melemah berjuang menjadi penyintas. 


REYKJAVIK, KAMIS - Tiga tahun 
silam, tim nasional Eslandia 
mengejutkan jagat sepak bola 
Eropa. Tim dari negeri kecil di 
tepi Kutub Utara itu bak ”anak 
ajaib” dengan lolos pertama ka- 
linya ke pentas akbar dan men- 
jungkalkan I nggris, 2-1, pada 16 
besar Piala Eropa Perancis. 

Reykjavik, ibu kota Eslandia, 
pun larut dalam kegembiraan 
tidak terkira. Mereka pun ber- 
pesta hingga semalam suntuk 
merayakan kemenangan ber- 
sejarah pada Piala Eropa 2016 
itu. Negara yang tidak memiliki 
satu liga sepak bola profesional 
itu pun di luar dugaan mem- 
bekap I nggris, kiblat sepak bola 
yang memiliki liga terglamor 
sejagat. 

Namun, pesta itu tidak ber- 
lanjut lama. Mereka dipaksa 
mengepak koper pada babak 
berikutnya, perempat final. Me¬ 
reka dihancurkan tuan rumah 
Perancis, 2-5. Kekalahan itu se- 
ketika membangunkan Eslan¬ 
dia dari mimpi indahnya Laga 
itu menyadarkan Eslandia akan 
realitas pahit kesenjangan kua- 
litas sepak bola mereka dengan 
tim kaya talenta itu. 

’’Pengalaman ini akan sangat 
membantu kami tumbuh. Saya 
yakin, setelah ini, tim ini akan 
ada pengembangan. Piala Eropa 
ini hanyalah awal dari tahapan 
itu. Saat ini makin banyak la- 
pan gan artifisial dibangun di 
kota-kota kami. Kian banyak 
talenta pula yang bermuncul- 
an,” kata Daniel Smari Bryn- 
jolfsson, suporter Eslandia yang 
ditemui Kompas, di Stade de 
France, Perancis, Juli 2016. 

Tiga tahun berlalu, publik Es¬ 
landia, khususnya Reykjavik, 
akan menyambut Perancis, si 
’’penyadar realitas”, pada laga 
babak penyisihan Grup H kua¬ 


lifikasi Piala Eropa 2020, Sabtu 
(12/10/2019) pukul 01.45 W1B. 
Laga ini sangat krusial bagi Es¬ 
landia. Mereka wajib menang 
jika ingin mengulang sensasi 
empat tahun silam, lolos ke 
babak utama Piala Eropa. 

Eslandia, yang sempat me- 
lanjutkan keajaibannya dengan 
lolos ke Piala Dunia 2018 di 
Rusia, kini berada di posisi ku- 
rang a man untuk melenggang 
ke Piala Eropa 2020. Mereka 
saat ini bercokol di peringkat 
ketiga, tertinggal tiga poin dari 
Turki dan Perancis, dua tim 
teratas di Grup H yang sama- 
sama mengemas 15 poin dari 
enam laga 

Pada babak kualifikasi ini, Es¬ 
landia kalah dua kali, yaitu dari 
Albania dan lagi-lagi dari Pe¬ 
rancis. Dalam pertemuan se- 
belumnya kedua tim kembali 
bertemu di Stade de France. 
Berbeda dengan duel tiga tahun 
lalu, Eslandia kali ini dibuat 
lebih tidak berdaya oleh raksasa 
yang memiliki sejumlah talenta 
berkelas dunia, seperti Antoine 
Griezmann dan Kylian Mbappe 
Lottin, itu. Mereka digilas Pe¬ 
rancis tanpa ampun, 0-4. 

Padahal, untuk lolos ke babak 
utama Piala Eropa, tim wajib 
finis di peringkat kedua babak 
kualifikasi itu. Empat tahun la¬ 
lu, Eslandia lolos setelah finis 
sebagai runner-up Grup A. Hal 
yang tidak kalah membangga- 
kan, mereka menyisihkan tim 
kuat dan penuh tradisi, Belan- 
da, pada babak itu. 

Namun, Eslandia kini tidak 
lagi sama seperti empat tahun 
silam ataupun masa puncak pa¬ 
da Piala Dunia Rusia. Tim itu 
kini menua, sementara rege- 
nerasi tidak berjalan mulus. Bek 
36 tahun, Kari Arnason, dan 
gelandang 35 tahun tanpa klub. 



Para pemain tim nasional Eslandia menjalani sesi latihan di Reykjavik, Eslandia. Kamis (10/10/2019). Eslandia bersiap menjamu 
Perancis pada laga Grup H kualifikasi Piala Eropa 2020 di Stadion Laugardalsvoellur, Sabtu (12/10) pukul 01.45 W1B. 


Emil Hallfredsson, masih men¬ 
jadi andalan di tim itu. Kedua 
pemain yang kurang kompetitif 
secara fisik itu bakal menjadi 
bulan-bulanan dari barisan pe¬ 
main cepat Perancis macam 
Griezmann. 

Di sisi lain, tidak ada lagi 
pelatih sekaligus dokter gigi 
yang sangat dekat dengan para 
pemain, Heimir Hallgrimson. 
Posisinya kini digantikan Erik 
Hamren, mantan pelatih tim- 


nas Swedia la mengundang 
tanda tanya publik dengan 
tetap mcmainkan Hallfredsson 
dan Birkir Bjamason di timnas 
meskipun tidak lagi memiliki 
klub. 

”Saya yakin, ini keputusan 
yang benar. Pengalaman dan 
kualitas mereka bakal banyak 
membantu tim saat melawan 
Perancis dan Andorra,” ujar 
Hamren dikutip Stod 2, stasiun 
televisi Eslandia. 


Melawan dingin 

Di lain pihak, ”Les Bleus”— 
julukan timnas Perancis—tidak 
bisa meremehkan tuan rumali 
di kandangnya. Eslandia, negara 
yang suhunya saat ini dingin, 
mencapai 6 derajat Celsius, se- 
lalu menjadi medan yang sulit 
ditaklukkan tim lain. Pada duel 
terakhir kedua tim di Reykjavik, 
21 tahun silam, Perancis di- 
tahan 1-1. 

Padahal, serupa saat ini, keti¬ 


ka itu Les Bleus berstatus juara 
dunia. Mereka lengkap mem- 
bawa barisan bintang hebatnya, 
seperti Zinedine Zidane, Robert 
Pires, Lilian Thuram, dan Di- 
dier Dechamps, yang kini men¬ 
jadi pelatih tim tersebuL 

Namun, pada duel kali ini, 
Perancis tidak bisa diperkuat 
barisan pemain andalannya, se¬ 
perti Mbappe dan kiper seka¬ 
ligus kapten tim, Hugo Lloris, 
yang tengah cedera. (JON) 



Striker Argentina, Lucas Alario (kirO, berebut bola dengan gelandang Jerman, Em re Can, pada 
laga persahabatan di Dortmund, Jerman. Kamis (10/10/2019) dini hari W1B. Laga berakhir 2-2. 


JERMAN VS ARGENTINA 

Totalitas ala Lucas Alario 


DORTMUND, RABU - Lucas Alario 
(27) bukanlah sosok yang me- 
nonjol dalam tim nasional Ar¬ 
gentina Striker itu tenggelam 
di antara para bintang ”La Albi- 
celeste”, seperti Lionel Messi, 
Gonzalo Higuain, Paulo Dybala 
Sergio Aguero, atau Lautaro 
Martinez. Namun, Alario mam- 
pu menyelamatkan Argentina 
di Stadion Signal Iduna Park, 
Dortmund, Jerman, Kamis 
(10/10/2019) dini hari WIB 
Jerman masih unggul 2-0 
atas Argentina dalam laga per¬ 
sahabatan itu ketika Alario du- 
duk di bangku cadangan se- 
panjang babak pertama. Pelatih 
Argentina Lionel Scaloni ke- 
mudian meminta Alario untuk 
tampil pada menit ke-62 dan 
perubahan terjadi. Empat me¬ 
nit kemudian, Alario mencetak 


pada Lucas Ocampos pada me¬ 
nit ke-85 untuk menyamakan 
kedudukan menjadi 2-2 hingga 
laga berakhir. 

Malam itu, Alario menjadi 
pahlawan yang menghindarkan 
Argentina dari kekalahan yang 
bisa membuka kenangan pahit 
2014 ketika Jerman mengalah- 
kan Argentina pada final Piala 
Dunia di Brasil. Namun, yang 
tidak kalah penting adalah ke¬ 
tika Alario menunjukkan to¬ 
talitas yang seharusnya dimiliki 
semua pemain sepak bola. 

Totalitas itu berawal ketika 
Alario pindah dari kota kecil 
tempat kelahirannya, Tostado, 
ke Santa Fe untuk bergabung 
dengan klub Colon pada 2010. 
Setelah empat tahun, ia pindah 
lagi ke Buenos Aires dan berga¬ 
bung dengan klub besar. River 
Plate. Inilah batu loncatan ba- 


ginya untuk mencari tantangan 
lebih besar di Bayer Leverkusen 
hingga sekarang. 

Penampilannya di River Plate 
kemudian mengantarnya ma- 
suk ke skuad La Albiceleste dan 
menjalani debutnya pada 2016 
saat melawan Uruguay. "Alario 
adalah pemain dengan masa de¬ 
pan yang luar biasa. Bagus bagi 
dia untuk selalu berada di da¬ 
lam skuad ini,” kata pelatih Ar¬ 
gentina saat itu, Edgardo Bauza, 
seperti dikutip Bundesliga. 

Alario memang selalu berada 
di skuad La Albiceleste, tetapi 
belum pemah mendapat ke- 
sempatan menjadi pemain inti. 
Oleh karena itu, ketika ia di- 
panggil untuk bermain, setiap 
menit di lapangan menjadi sa¬ 
ngat berharga. Pada momen- 
momen seperti itu, ia menun¬ 
jukkan totalitasnya. 


"Setiap menit di lapangan, 
katakanlah 5,10, atau 15 menit, 
Anda harus bisa menunjukkan 
siapa dirimu. Anda harus me- 
nyerahkan liidup demi jersey 
yang Anda pakai,” kata Alario, 
seperti dikutip Ole. 

Keberhasilan Alario dan Ar¬ 
gentina menyamakan kedu¬ 
dukan, kemarin, juga dipe- 
ngaruhi perubahan sistem per- 
mainan. Pada babak pertama, 
Scaloni memakai formasi 
4-2-3-1 dan gagal untuk keluar 
dari tekanan Jerman yang 
menggunakan pola 3-4-1-2. Sca¬ 
loni pun mengubali formasi 
menjadi 4-3-3 pada babak ke¬ 
dua dan berhasil. 

”Hal tenanting adalah kami 
sudah tahu bagaimana cara me- 
mahami dan mengubah per- 
mainan,” kata Scaloni. 

(AP/AFP/REUTERS/DEN) 


BULU TANGKIS YUNIOR 


FORMULA 1 


Kejutan dari Yonathan 


Topan Hagibis Ancam Seri Jepang 


KAZAN, KAMIS -Tunggal putra 
Indonesia, Yonathan Ramlie, 
membuat kejutan dengan 
mengalahkan unggulan ketiga 
asal China, Liu Liang, 14-21, 
21-19,22-20, pada babak ketiga 
Kejuaraan Dunia Bulu Tang- 
kis Yunior 2019. Dengan ke¬ 
menangan ini, Yonathan maju 
ke babak delapan besar. 

Laga yang berlangsung di 
Kazan Gymnastic Center, 
Kazan, Rusia, hari Kamis 
(10/10/2019) itu berjalan me- 
negangkan pada gim ketiga. 
Yonathan harus menunjukkan 
kepiawaiannya saat teijadi 
angka kritis. 20-20. Yonathan 
mengatakan, dirinya tidak 
memikirkan menang atau ka¬ 
lah. Dia hanya fokus untuk 
merebut poin demi poin. 

”Saya bermain lepas dan 
hanya harus fokus, yakin de¬ 
ngan permainan sendiri. Pe¬ 
latih juga berpesan agar saya 
tidak kalah di permainan net,” 
ujar finalis Malaysia Junior 
International Challenge 2019 
tersebut. 

Pada perempat final, Yo¬ 
nathan akan berhadapan de¬ 
ngan Shahyar Shaqeem. Pe¬ 
main Malaysia ini mengalah¬ 
kan Su Li Yang (Taiwan), 
13-21, 21-16, 21-14. 

Yonathan menjadi unggul¬ 
an ke-13 di Kazan. Sebelum 
menghadapi Liu Liang, Yona¬ 
than telah mempelajari per¬ 


mainan tunggal putra China 
pada babak final beregu cam- 
puran, pekan lalu. Saat itu, Liu 
memenangi laga atas tunggal 
Indonesia, Bobby Setiabudi, 
secara dramatis. Dari laga itu, 
Yonathan memetik banyak 
pelajaran penting. 

’’Saya sudah menonton 
pertandingan Liu melawan 
Bobby. Saya waspadai bola- 
bola atas yang cukup bagus. 
Lawan mendapat banyak poin 
karena fokus saya sering hi- 
lang. Saya lalu berusaha me- 
ngembalikan fokus agar dapat 
mengumpulkan poin,” kata- 
nya, dikutip dari laman PBSI. 

Indonesia berpeluang me- 
nambah wakil di perempat fi¬ 
nal melalui Bobby Setiabudi. 
Unggulan keenam ini akan 
bertemu pemain China lain- 
nya, Dong Tianyao. 

Pada nomor tunggal putri, 
Putri Kusuma Wardani juga 
lolos ke perempat final setelah 
mengalahkan pemain India, 
Aditi Bhatt. 21-11, 21-15. Se- 
lanjutnya, Putri akan bertemu 
pemenang laga antara Riko 
Gunji (Jepang) dan Tan Ning 
(China). 

Dominasi Putri atas Bhatt 
terlihat sejak gim pertama. 
Tak sekali pun pemain India 
itu mengungguli poin yang di- 
kumpulkan juara turnamen 
Victor Exist Jakarta Junior 
International Series 2019 itu. 


Pada gim kedua, Putri berhasil 
membalikkan keadaan dari 
tertinggal 5-7 menjadi unggul 
9-7. 

Di nomor ganda campuran, 
juara bertahan Leo Roily Car- 
nando/Indah Cahya Sari Ja¬ 
mil juga melaju ke delapan 
besar dengan mengalahkan 
Chen Xujun/Zhang Chi (Chi¬ 
na), 21-17, 25-23. 

Pertandingan seharusnya 
bisa berakhir lebih cepat. Na¬ 
mun, pada babak kedua, ganda 
Indonesia kesulitan menyele- 
saikan permainan saat unggul 
20-19. Dalam posisi tertekan, 
juara dunia yunior 2018 itu 
berusaha bermain tenang dan 
sabar saat harus beradu di 
depan net 

Setelah berjuang keras, 
akhirnya Leo/Indah meme¬ 
nangi laga. Selanjutnya, 
Leo/lndah akan di tan tang wa¬ 
kil Hong Kong, Lui Chun 
Wai/Leung Sze Lok. Leo/ln¬ 
dah mengaku lebih siap men¬ 
jalani perempat final, teruta- 
ma karena mereka sudah ba¬ 
nyak belajar pada babak 32 
besar ketika nyaris kalah dari 
pasangan India, Ishaan Bhat- 
nagar/Tanisha Crasto. 

"Kami makin siap, kami bel¬ 
ajar dari laga melawan pa- 
sangan India Semoga besok 
kami bisa tampil lebih baik 
dan konsisten sampai akhir,” 
ujar Indah. (DNA) 


SUZUKA, KAMIS - Tim Mercedes 
berpeluang mengunci gelar 
juara dunia balap Formula 1 
musim ini pada Grand Prix Je¬ 
pang, akhir pekan ini. Namun, 
kelangsungan balapan di Sirkuit 
Suzuka itu dibayangi cuaca bu- 
ruk akibat topan Hagibis. 

Mercedes, juara dunia kon- 
struktor FI lima musim ter¬ 
akhir, hanya butuh unggul 14 
poin atas rival terdekatnya, 
Ferrari, untuk mengunci gelar 
itu di Suzuka. Mereka saat ini 
unggul hingga 162 poin atas 
Ferrari. Dengan empat seri ter- 
sisa, nilai tambahan maksimal 
yang bisa diraih Ferrari adalah 
172 poin—jika kedua pebalap- 
nya memenangi dua posisi ter- 
depan di setiap seri—ditambah 
empat poin, masing- masing sa¬ 
tu poin di setiap seri, jika pe- 
balapnya mencatatkan putaran 
tercepat. 

Jika mampu mewujudkan- 
nya, pabrikan asal Jerman itu 
akan menyamai rekor enam ge¬ 
lar dunia beruntun yang diukir 
Ferrari pada 1999-2004. Na¬ 
mun, balapan seri ke-17 Fl itu 
terancam batal menyusul ke- 
hadiran topan Hagibis di per- 
airan timur Jepang 

Ekor topan raksasa yang 
membawa hujan deras serta 
angin hingga kecepatan 257 ki¬ 
lometer per jam itu diperkira- 
kan mencapai ke daratan utama 
Jepang, termasuk Suzuka, kota 


teluk di Prefektur Mie, pada 
akhir pekan ini. 

Topan yang diprediksi men¬ 
jadi yang terkuat di Jepang da¬ 
lam beberapa tahun terakhir itu 
sejauh ini telah berdampak di- 
batalkannya sejumlah pentas 
besar olahraga, salah satunya 
laga Inggris melawan Perancis 
pada Piala Dunia Rugby 2019. 
Laga itu sedianya digelar di Yo¬ 
kohama, kota pelabuhan yang 
berjarak 358 kilometer dari Su¬ 
zuka, Sabtu (12/10/2019) ini. 

Steffen Dietz, mantan me- 
teorologis Fl, meyakini dampak 
topan Hagibis pada balap Fl di 
Suzuka akan sangat besar. ”Ha- 
gibis bertumbuh secara intensif 
dan kini menjadi topan super 
kategori empat! Kemungkinan 
dampaknya sangat besar mes¬ 
kipun belum ada kepastian de- 
tailnya saat ini,” ungkapnya le- 
wat akun Twitter-nya 

Ancaman topan itu menyita 
perhatian jjenyelenggara di Su¬ 
zuka. ”FLA (Federasi Balap Mo¬ 
bil Dunia), Formula 1, Sirkuit 
Suzuka dan Federasi Balap Mo¬ 
bil Jepang memonitor dengan 
saksama topan Hagibis dan po- 
tensi dampaknya. Segala upaya 
dilakukan untuk meminimal- 
kan dampak pada jadwal Fl. 
Namun, keselamatan fans, pe- 
serta, dan setiap orang di Sirkuit 
Suzuka menjadi prioritas uta¬ 
ma,” demikian keterangan pe- 
nyelenggara (AP/REUTERS/JON) 



Pebalap Mercedes. Lewis Hamilton, meninggalkan Sirkuit 
Suzuka dengan skuter seusai jumpa ./ans di Suzuka, Jepang, 
Kamis (10/10/2019). Fenyelenggaraan Grand Prix Formula 1 
Jepang, akhir pekan ini, terancam oleh terbentuknya topan 
Hagibis. 
























JENDELA 

KOMPAS | JUMAT. 11 OKTOBER 2019 


I A 


BUAH KESETIAAN POLITIK PKS 


Prestasi spektakuler yang diraih Partai 
Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 2019 
membuktikan, corak kepartaian yang 
dibangun atas dasar kekuatan ideologi 
dan kaderisasi yang solid masih dapat 
bertahan dan bahkan semakin menguat 
di tengah kepungan arus politik 
kekuasaan yang dominan. 


BESTIAN 

NA1NGGOLAN 


P artai Keadilan Sejahtera 
(PKS) dapat dinilai se¬ 
bagai partai paling spek¬ 
takuler capaiannya dalain Pe¬ 
milu 2019. PKS memang bukan 
pemenang pemilu. Posisinya 
masih pada barisan tengah per- 
olehan suara, tak jauh beranjak 
dibandingkan dengan capaian¬ 
nya pada pemilu-pemilu sebe- 
lumnya. Akan tetapi, dalam pe¬ 
milu kali ini PKS menunjukkan 
peningkatan proporsi dukung- 
an yang terbesar. 

Pada Pemilu 2019, PKS di- 
pilih 11.493.663 pemilih. Jum¬ 
lah dukungan sebesar itu me- 
nempatkan PKS pada urutan 
ke-6, di bawah rivalnya, Partai 
Nasdem, PKB, Golkar, Gerin¬ 
dra, dan PDI-P. Namun, diban¬ 
dingkan dengan capaian partai 
ini pada Pemilu 2014, teijadi 
tambahan dukungan sangat sig- 
nifikan, yaitu sebesar 3.013.459 
suara atau 35,5 persen. 

Proporsi itu jauh lebih besar 
dari yang diperoleh oleh Partai 
Gerindra, partai politik yang ju- 
ga mendapatkan proporsi lon- 
jakan suara besar (19,2 persen). 
Proporsi tambahan suara PKS 
juga masih jauh di atas proporsi 
tambahan suara yang diperoleh 
pemenang pemilu, PDI-P (14,2 
persen). 

Lonjakan dukungan pemilih 
sebesar itu menjadi suatu ke- 
istimewaan yang tak dialami 
partai politik lain. Padahal, jalan 
politik yang dilalui PKS bela- 
kangan ini tak mudah. Berbagai 
persoalan menyertai partai itu 
yang sejak Pemilu 1999 berlaga 
dalam persaingan perebutan 
pengaruh pemilih. 

Jalan politik yang dipilih, 
menjadi partai yang berkiprah 
di luar pemerintahan, misalnya, 
secara langsung menempatkan 
PKS sebagai oposisi. Dalam po- 
sisi itu, lima tahun secara Pe¬ 
milu 2014 dilalui PKS tanpa 
bersinggungan langsung de¬ 
ngan kekuatan kapital negara. 
Berbeda dengan partai-partai 
lain, terutama koalisi partai po¬ 
litik pendukung presiden yang 
berbagi jatali posisi kemente- 
rian dan pejabat negara, PKS 
berada di luar arena kekuasaan. 
Dapat dikatakan, selama itu, 
PKS hanya bertopang pada ke¬ 
kuatan kapital internal yang di- 
sokong ikatan kader kepartai¬ 
an. 

Tidak hanya berada di luar 
arena kekuasaan. dalam kurun 
waktu yang dilaluinya, PKS di- 
hadapkan pada problem per- 
pecahan internal. Pada periode 
inilah, keberadaan laksi-faksi 
kepentingan, yang sering diru- 
juk sebagai faksi "Keadilan”, 
terdiri dari kalangan konser- 
vatif seperti Hilmi Aminuddin 
(mantan Ketua Majelis Syuro), 
Salim Segaf Al'Jufri (Ketua Ma¬ 
jelis Syuro), dan Sohibul Iman 
(Presiden PKS), berkonflik de¬ 
ngan taksi ’’Sejahtera”, yang di- 
kenal sebagai kalangan muda 
seperti Anis Matta (mantan 
Presiden PKS, 2013-2015), Fah- 
ri Hamzah, dan Mahfudz Si- 
ddiq. Konflik tersebut tergam- 
bar dalam pemecatan Fahri 
Hamzah dari keanggotaan dan 
aktivitas politiknya di DPR. 

Persoalan kepartaian bukan 
kali ini saja dihadapi PKS. Da¬ 
lam periode kepemimpinan 
Luthfi Hasan Ishaaq 
(2010-2015), PKS juga meng- 
alami persoalan terkait dengan 
keterlibatan Luthfi Hasan da¬ 
lam kasus suap kuota impor 
daging sapi tahun 2013. Pamor 
partai yang semula diidentik- 
kan sebagai partai yang ’’bersih” 
tersebut sontak runtuh. 

PKS saat itu terancam ter- 
singkir dalam persaingan pe¬ 
milih. Namun, menariknya, se¬ 
jak pergantian Luthfi Hasan ke 
Anis Matta pada 1 Februari 
2013, PKS masih dapat ber¬ 
tahan dalam Pemilu 2014. Bah¬ 
kan dalam pemilu tersebut, 
PKS membalikkan banyak pre- 
diksi yang memandang suram 


Penguasaan Suara Pemilih PKS dalam Pemilu 



Jumlah Kursi OPR 



Persentase Kursi DPR 



Distribusi Perolehan Kursi PKS Daya Tarik (Alasan) Utama Memilih PKS dalam Pemilu 


di DPR Hasil Pemilu 2019 


Aceh 

Sumatera Utara 
Sumatera Barat 
Riau 
Jambi 
Bengkulu 
Sumatera Selatan 
Lampung 
Bangka Belitung 
Kepulauan Riau 
DKI Jakarta 
Jawa Barat 
Jawa Tengah 
DI Yogyakarta 




1,4% 

Ketua Umum Partai 


34,2% 

Program Partai 


32,9% 

Ideologi Partai 


6.8% 

Basis Massa Partai 


9,6% 

Pilihan Keluarga 


2,7% 

Calon Presiden Partai 


5,6% 

Pertimbangan Lainnya 


6,8% 

Sosok Caleg Partai 



i34?8%1 

IPasarB 


■J3l!5%1 

P^enenganl 


IMenenqanl 


[22?5%1 

■Bawail 


Kategori 

Sosial 

Ekonomi 


Pendidikan 


■59T6%1 

I Mode rati 


IRemilinTRemulal 




■p9T0% 

iBafi^ Boomers 

TtW-71thn) 


Orientasi 

Politik 


Kelompok 

Generasi 


— 53,9% 

Perempuan 


|: :n.V-i,y;,ili[J 


Jawa Timur 
Banten 
Bali 
NTB 
NTT 

Kalimantan Barat 
Kalimantan Tengah 
Kalimantan Selatan 
Kalimantan Timur 
Kalimantan Utara 
Sulawesi Utara 
Sulawesi Tengah 
Sulawesi Selatan 
Sulawesi Tenggara 
Sulawesi Barat 
Gorontalo 
Maluku 
Maluku Utara 
Papua 
Papua Barat 


Karakteristik Pemilih Partai PKS 
dalam Pemilu 2019J^i 


performa politik partai ini. Jus- 
tru saat itu, PKS mampu me- 
ningkatkan jumlah dukungan 
pemilih hingga 273.249 (3,33 
persen). 

Dari berbagai persoalan yang 
dihadapi. tampaknya justru di 
saat itu pula PKS semakin per- 
kasa, mampu meningkatkan f 
kuatan elektoralnya. Menarik 
dikaji, kekuatan apa saja yang 
dimiliki partai sehingga dari 
waktu ke waktu tetap berperan 
agresif di tengah persoalan-per- 
soalan yang dihadapi. 

Satu kekuatan yang dimiliki 
PKS adalah modal ideologi ke¬ 
partaian yang terbangun sangat 
kokoh. Dalam tipologi kepar¬ 
taian yang dibangun oleh Gun¬ 
ther dan Diamond (2003), ka¬ 
rakteristik semacam ini hanya 
dimiliki tipe partai berbasis 
massa kader ( mass-based par¬ 
ties'). 

Dirk Tomsa dalam karyanya, 
Party Politics in Southeast Asia 
(2013), menempatkan PKS se¬ 
bagai satu-satunya partai politik 
di Indonesia yang berada dalam 
kelompok partai fundamenta¬ 
list-religious dan model deno¬ 
minational parties. Partai-partai 
politik lainnya di negeri ini, 
seperti PDI-P, Gerindra, Demo- 
krat, dan beberapa lainnya lebih 
banyak terbangun sebagai per- 
sonalistic parties. 

Sebagai partai hibridasi fun¬ 
damentalist-religious dan model 
denominational parties, kekuat¬ 
an utama partai jelas terletak 
pada kekuatan ideologi yang 
melekat pada setiap massa ka¬ 
der. Sekalipun memiliki so- 
sok-sosok kader partai yang 
berkarakter politik kuat, PKS 
tidak banyak ditopang oleh ke¬ 
kuatan tersebut. Gambaran itu 
pula yang melekat kuat pada 


46,1% 

Laki-lak 


16,9% 

Milenial Muda 
(22-30 thn] 


32,6% 

Milenial Dewasaf3^0Itnn1 


kelompok usia menengah pro- 


duktif, kalangan berusia 31-52 
tahun. Pada kategori kelompok 
usia Milenial Dewasa (31-40 ta¬ 
hun) hingga Generasi X (41-52 
tahun) itulah, dua pertiga pe¬ 
milih PKS bertumpu. Sebalik- 
nya, pada kelompok usia muda, 
terutama mereka yang terka- 
tegorikan sebagai pemilih pe- 
mula (berusia kurang dari 22 
tahun) masih sangat rendah 
(2,2 persen). Bahkan, diban¬ 
dingkan dengan partai politik 
lainnya, tetap termasuk yang 
terendah. 

Dalam kalkulasi sedcrhana, 
besaran pemilih mula itu lebih 
banyak dihasilkan dari perlu- 
asan dukungan pemilih yang 
bersifat tertutup, dari kalangan 
yang selama ini sudah lekat 
dengan PKS. Jelas, kondisi ini 
menjadi alarm sekaligus ujian 
masa depan perluasan kader 
politik partai. 

CLITBANG KOMPAS) 


hasil survei Pemilu 2019. 

Hasil survei secara tegas me- 
nyatakan bahwa kekuatan ide¬ 
ologi dan cerminannya dalam 
program-program kepartaian 
menjadi rujukan para pemilih 
PKS. Kedua aspek merupakan 
alasan terbesar, mengambil 
proporsi hingga di atas separuh 
jumlah pemilihnya, dan jauh di 
atas kekuatan sosok-sosok pim- 
pinan partai. Hasil survei me¬ 
nunjukkan, hanya 1,6 persen 
yang memilih PKS oleh karena 
daya tank ketua umum, serta 
6,8 persen berdasarkan daya 
tarik sosok-sosok anggota le- 
gislatif partai (Grafik). 

Kekuatan ideologi dan ke- 
kaderan inilah yang menjadi 
basis pelebaran penetrasi po¬ 
litik elektoral PKS. Hanya saja, 
terdapat pandangan lain yang 
menempatkan keunggulan PKS 
kali ini tak lepas pula dari per¬ 
soalan yang dihadapi partai po¬ 
litik lain, terutama partai yang 
mengusung nilai keislaman. 

Hasil pemilu lalu, misalnya, 
menempatkan PPP dan PBB, 
dua partai politik yang meng¬ 
usung keislaman, dalam kondisi 
keterpurukan. Dalam Pemilu 
2019, capaian PPP merosot 
hingga l,8juta Begitu pula PBB, 
kehilangan hingga 725.000 pe¬ 
milih dibandingkan dengan pe- 
milu sebelumnya. Suara-suara 
pemilih kedua partai yang me¬ 
rosot itu diperkirakan berlabuh 
pada PKS. 

Apa pun perdebatannya, ha¬ 
sil Pemilu 2019 menguji se¬ 
kaligus menjadikan PKS 
gai contoh dari kejayaan partai 
yang dibangun lewat kekuatan 
ikatan ideologi. Dengan sege- 
nap kekuatan 
yang dimi- 
liki, ka- 
der-kader 

partai yang berkarak- 
teristik pendidikan ataupun so¬ 
sial ekonomi kelompok mene¬ 
ngah ke atas itu terbangun solid. 
Hal ini menjadi sisi lebih yang 
tak banyak dimiliki partai po¬ 
litik lainnya 

Hanya saja, segenap keku¬ 
atan itu masih teruji pada kader 
generasi kekinian partai. Me¬ 
mang secara demografis, usia 
pemilih PKS berkumpul pada 


Metode Penelitian 

Pengumpulan pendapat melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 22 Februarl- 
5 Maret 2019. Sebanyak 2.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis 
bertingkat di 34 provinsl Indonesia. Menggunakan metode ini. pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of 
error penelitian ± 2,2 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan 
di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. 

Sumter CPU. dlolah oleh Litbang Kompas/RFC iMaicatutk 


















B 


JENDELA 


k()\l P \S. J U\l \ I . II OKTOBE R 20 19 



ANDALKAN 

PARIWISATA 

BERKELANJUTAN 

Berbagai negara, termasuk Indonesia, 
menempatkan sektor pariwisata 
sebagai salah satu andaian penghasil 
devisa. Pilihan tersebut tentu tak 
iepas dari berbagai potensi \\ isata 
yang dimiliki negeri ini. Di sisi lain, 
arti penting pengelolaan pariwisata 
secara berkelanjutan semakin 
menjadi perhatian. Di titik ini, 
kegiatan ekonomi bersanding dengan 
kepedulian terhadap aspek ekologi. 
Berdampingan, bukan saling 
meniadakan. 

C ANTO SAPTOWALYONO 


M enurut Kepala Badan Penelltian dan Pengembangan 
Daerah Provinsi Papua Barat Charlie D Heatubun, 
pengembangan pariwisata di Papua Barat berori- 
entasi pada ekowisata berkelas tinggi. 

’’Istilahnya, lebih baik kita mengunis 10 orang (wisatawan) 
yang membayar cukup tinggi daripada 100 atau 1.000 orang 
(wisatawan), tetapi kemudLian membawa dampak kerusakan 
sumber daya setempat,” katanya. 

Charlie yang ditemui di sela-sela Kompas Travel Fair 2019 
di Jakarta, beberapa waktu lalu, menyebutkan, orientasi 
tersebut merupakan upaya pengembangan pariwisata ber¬ 
kelanjutan. Apalagi, Papua Barat terkenal sebagai provinsi 
konservasi pertama di dunia. 

”Tema utama yang kami bawa ke acara ini adalah langkah 
besar Papua Barat menjadi provinsi berkelanjutan,” ujarnya. 

Salah satu destinasi wisata populer di Indonesia, yakni Raja 
Ampat, ada di Papua Barat. 

Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, 
saat ini ada lima destinasi superprioritas yang dikembangkan. 
Destinasi tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), 
Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), 
Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi 
Utara). 

Arief menambahkan, infrastruktur dan utilitas dasar di 
destinasi superprioritas tersebut harus selesai pada 2020. 
”Jadi, silakan bagi para pemain industri pariwisata untuk ikut 
terlibat dalam pengembangan lima destinasi super prioritas 
tersebut,” ujarnya. 

Sektor pariwisata juga tetap diproyeksikan sebagai sektor 
penghasil devisa terbesar Indonesia. Devisa sektor pariwisata 
pada 2018 mencapai 19,3 miliar dollar AS atau melampaui 
target yangsebesar 17 miliar dollar AS. Tahun ini, devisa sektor 
pariwisata ditargetkan 20 miliar dollar AS. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menjadi 
pembicara pada Governors Seminar; Role of Tourism for 
Sustainable Development, pada pertemuan tahunan ke-52 
Bank Pembangunan Asia (ADB) di Nadi, Fiji, bulan Mei lalu, 
antara lain mengatakan kombinasi dua hal dalam mengelola 
pariwisata berkelanjutan. 

Kedua hal itu adalah penerapan standar global dan penja- 
gaan kearifan IokaL Standar global, misalnya, pada aspek 
pengelolaan sampah dan kebersihan, yang mesti diterapkan. 
Di sisi lain, keotentikan dan kearifan lokal juga tetap di- 
pertahankan. 

Sri Mulyani menilai pembahasan isu pariwisata berke¬ 
lanjutan dalam pertemuan tahunan ADB 2019 tersebut me- 
miliki arti penting. Apalagi, kemumian dan keindahan ka- 
wasan wisata alam lianya akan atraktif jika dijaga kebersihan 
dan kelestariannya 

"Melalui keberlanjutan tersebut, kita harus mampu men- 
desain destinasi wisata dengan mempertimbangkan jumlah 
dan kebiasaan pengunjung,” kata Sri Mulyani saat itu. 



Kawasan wisata Labuan 
Bajo di Kabupaten 
Manggarai Barat, Nusa 
Tenggara Timur, 
menjadi destinasi wisata 
prioritas nasional. Foto 
suasana di Labuan Bajo 
pada 10 Juli 2019. 


Mengacu pada data Badan 
Pusat Statistik, pada Januari- 
Agustus 2019, ada 10,87 juta 
kunjungan wisatawan manca- 
negara (wisman) ke Indonesia 
Jumlah ini meningkat 2,67 per- 
sen dibandingkan dengan Ja- 
nuari-Agustus 2018. 

Konektivitas 

Sementara Vice President 
for Knowledge Management 
and Sustainable Development 
ADB Bambang Susantono 
mengatakan, pengembangan 
pariwisata memerlukan pem¬ 
bangunan konektivitas, baik fi- 
sik maupun digital. 

Pengembangan pariwisata 
juga memerlukan pembangun¬ 
an kesiapan komunitas. Pem¬ 
bangunan konektivitas dan pe- 


nyiapan komunitas tersebut 
akan menjadikan obyek wisata 
menarik 

Apalagi, di era digital, wi¬ 
satawan—terutama dari gene- 
rasi milenial—tertarik menik- 
mati pengalaman tertentu. 

"Saat ini bukan hanya seeing 
is believing, melainkan experi¬ 
encing is believing ,” ujar Bam¬ 
bang. 

Terkait konsep pariwisata 
berkelanjutan, Bambang men- 
contohkan Bhutan yang benar- 
benar peduli untuk menyeim- 
bangkan daya dukung destinasi 
wisata di sisi lingkungan hidup, 
sosial, dan kultural dengan jum¬ 
lah wisatawan. 

Di Bhutan, rule wisatawan 
harus terlebih dulu dilaporkan. 
Pengubahan rute peijalanan 
dari satu lokasi ke lokasi lain 
pun harus dilaporkan ke imi- 
grasi. Kadangkala perjalanan ke 
rute baru tersebut baru dapat 
dilakukan keesokan harinya, ti- 
dak bisa mendadak berubah 
arah. 

”Hal ini karena mereka sa- 
ngat peduli daya dukung. Sebab, 
semakin padat (rute atau des¬ 
tinasi) semakin kurang dapat 
menikmati. Jadi, wisatawan bu¬ 


kan hanya mengejar kuantitas, 
melainkan juga kualitas peng¬ 
alaman selama kunjungan,” ka¬ 
ta Bambang. 

Setiap orang yang akan ma- 
suk ke Bhutan harus belanja, 
misalnya minimal 250 dollar AS 
per hari. Angka ini harus di- 
wujudkan dalam belanja hotel, 
makan, bus, jasa pemandu, dan 
lainnya. 

Lebih lanjut, Bambang me- 
nyampaikan, penyiapan komu¬ 
nitas merupakan langkah pen¬ 
ting karena banyak wisatawan 
yang ingin mengalami atau 
menjadi bagian dari aktivitas 
lokal. Hal ini, antara lain, ter- 
wujud dalam bentuk mencari 
kuliner lokal dan mengalami 
suasana lokal perdesaan. 

Aktivitas di persawahan, se- 
perti menanam padi, mengliela 
kerbau, dan menggembala itik, 
juga bisa menjadi pengalaman 
menarik bagi sebagian wisata¬ 
wan. 

"Jangan sampai komunitas 
yang memiliki kekayaan akti¬ 
vitas seperti itu justru berubah 
drastis sehingga para turis ke- 
liilangan sesuatu yang sebetul- 
nya ingin dialaminya,” ujar 
Bambang. 


Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara 
Menurut Kebangsaan, Agustus 2019 


■ Jan-Agt 2018 ■ Jan-Agt 2019 (angka sementara] %: Jan-Agt 2019 terhadap 2018 



ASEAN Asia Timur Tengah Eropa Amerika Oseania Afrika 

selain ASEAN 


Total ■ 10.584,7 

Sumber BPS 


I 10.867,5 (2,67%) 












KOMPAS, JUMAT. II OKTOBKR 20 19 


JENDELA 


C 



"SUR6A DAN NERAKA” 
BUAH PALA 

Kepulauan Maluku dilanda demam bunga pala, yang harganya saat ini tertinggi 
dalam 20 tahun terakhir. Para petani pun kembali ke kebun, memberslhkan lahan 
dan rajin memetik buah pala matang untuk mencari bunganva. Harga per 
kilogram bunga pala menyentuh Rp 235.000 dari sebelumnya sekitar Rp 190.000 
per kg. Harga yang lama dinanti. 


FRANS PATI HERIN 


A bdul Karim Manelet (55) menengadah ke arah 
pohon pala ( Myristica Jragrans) di kebunnya di Desa 
Morelia, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu 
(5/10/2019). Menggunakan galah bambu, ia sibak daun dan 
ranting kecil mencari buah matang. Namun, tak banyak 
buah didapat dari pohon yang lebih tua dari usianya itu. 

Hampir 20 tahun kebun pala peninggalan keluarga yang 
diusahakan turun-temurun itu tak dirawat baik. Tak ada 
pula niatan meremajakan tanaman yang tak lagi pro- 
duktif. 

Hitung sana hitung sini, tak banyak untung dari biaya 
dan waktu yang hilang. Pengolahan bunga (fulO pala yang 
bemilai ekonomi butuh waktu berminggu-minggu, mulai 
petik, membelah buah, menjemur, hingga memisahkan 
bunga dari cangkangnya. Demi 1 kilogram bunga pala, 
harus mengolah sekitar 1.000 biji pala. 

Dalam ingatan Abdul, pascareformasi merupakan masa 
awal kemerdekaan petani pala. Harga fuli pala naik hingga 
Rp 215.000 per kilogram. Abdul dan hampir semua petani 
pala tidak akan lupa itu. 

Mereka punya penanda sendiri. "Waktu itu presidennya 
Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Setelah Gus Dur turun, 
harga juga ikut turun,” katanya. Harga pala pernah turun 
hingga di bawah Rp 100.000 per kg. 

Penghasilan dari pala terlalu sedikit apabila diban- 
dingkan dengan upah satu hari bekerja serabutan atau 
memancing ikan di laut, yang tentu lebih menjanjikan. 
Seiring waktu, pengaruh komoditas andalan itu bergeser 
menjadi sambUan saja. Kebun pala dikunjungi saat panen 
saja. ’’Sebelumnya, saya bemiat mau jual kebun ini,” 
ujamya. 

Kini, petani pala tersenyum lagi menikmati harga fuli di 
pasaran yang membaik. Hingga Oktober, harganya Rp 
235.000 per kg. Sebelumnya, paling tinggi Rp 190.000 per 
kg- 

’’Kalau harga ini bisa bertahan satu tahun, bisa beli 
motor,” kata Abdul Karim. Musim ini, ia sudah me- 
ngumpulkan 20 kg fuli pala siap jual. 


Melonjaknya harga didorong kenaikan permintaan in¬ 
dust ri pengguna bahan baku itu, seperti produksi ma- 
kanan, penyedap rasa, dan farmasi. Mayoritas industri itu 
ada di luar negeri. Petani berharap harga tersebut tidak 
turun lagi. 

Demi menjaga harga pasar, hasil panen pala dijaga 
kualitasnya. Tidak lagi dijemur di tanah dengan alas 
karung tipis. Pala jemur di para-para atau rak jemuran. 
Dijemur hingga kadar air kurang dari 8 persen. 

Kenaikan harga juga memanggil banyak petani kembali 
membersihkan kebun dan menanam bibit baru meng- 
gantikan pala tua yang tidak lagi produktif. Antusiasme 
muncul, seperti Abdul Karim, yang memiliki 100 pohon. 

Data yang dihimpun Kementerian Pertanian, Maluku 
merupakan tanah asal-usul pala dengan kualitas terbaik di 
dunia. Pohon pala tumbuh pada ketinggian 0-900 meter di 
atas permukaan laut. Tumbuh subur pada tekstur tanah 
liat berpasir. Pala cocok di iklim tropis dengan curah hujan 
2.656 milimeter per tahun. Suhu terbaik berkisar 25-28 
derajat Celsius. Pala mulai berproduksi enam tahun se¬ 
telah ditanam hingga 50 tahun kemudian. 

Magis pala 

Bunga pala dan aneka rempah lain memang sudah 
menjadi komoditas perdagangan dunia jauh sebelum 
bangsa Eropa tiba di Nusantara jelang akhir Abad Per- 
tengahan. Di Kepulauan Maluku, tepatnya Banda, per- 
tama kali didatangi pelaut Portugis pada tahun 1512. 

Dari daratan Eropa, Portugis memilih rute Afrika, Asia 
barat, dan Asia selatan. Pesaing berat Portugis adalah 
Spanyol yang memilih jalur lain: Samudra Atlantik, selatan 
Benua Amerika, dan Samudra Pasifik. 

Jack Turner dalam buku Sejarah Rempah menulis, 
rempah merupakan cita rasa yang melayari samudra 
Kabar mengenai dunia baru, tempat tumbuhnya tanaman 
surga itu, pertama kali diumumkan dalam ruang per- 
jamuan di Barri Gotic, Barcelona, salah satu pusat per- 
adaban Abad Pertengahan. Christopher Columbus, pe- 



Tekstur tanah Diameter batang Ketinggian 

berpasir atau lempung 100-150 cm 0-900 meter di atas permukaan laut 


Pohon Pala 


Umur produktif 

^ 8-50 tahun 


__ Iklim 
c — 7 Tropis 


Curah hujan 

" v 2 656 milimeter par tahun 


i Suhu 

25-28 derajat celcius 


Luas tanaman pala di Maluku tahun 2018 
32.456 hektar 


Tanaman pala yang 
menghasilkan tahun 2018 

18.228 hektar 

Produksi pala nasional tahun 2018 
36.175 ton 


Produksi pala Maluku tahun 2018 

5.325 ton 


Jumfah petani pala di Indonesia 2018 
244.028 keluarga 


Jumlah petani pala di Maluku tahun 2018 

28.705 keluarga 


an Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi M, 



Bunga pala ditampung di salah satu toko di Pasar Batumerah, Kota 
Ambon, Maluku, Selasa (24/9/2019). Saat ini, harga bunga pala 
meroket hingga Rp 235.000 per kilogram. Petani rempah menyambut 
gembira. 


nakluk samudra, mengumumkan itu, 
meski kemudian salah jalan dan ter- 
sesat di Benua Amerika. la memim- 
pin ekspedisi Spanyol. 

Akhirnya, Eropa mengambil lang- 
sung pala dari Maluku. Mereka mem- 
belinya dari pedagang China, India, 
dan Arab. Pedagang China, India, dan 
Arab menukar pala di Banda dengan 
keramik, kain wol, pakaian, dan kar- 
pet. Dinamika perdagangan itu ber- 
ubah setelah sejumlah negara Eropa 
berhasil menemukan sumber rem¬ 
pah di Nusantara, dan kemudian 
bergantian memonopoli perdagang¬ 
an. 

Sebagaimana tulisan Taufiq Ismail 
dalam buku Sejarah Banda Naira 
karangan Des Alwi, pada abad ke-17, 
bunga pala Banda dijual kepada VOC 
(kongsi dagang Belanda) senilai 18 
stuiver atau 0,9 gulden per kg. Oleh 
VOC, bunga pala dijual di pasaran 
Eropa dengan harga 256 stuiver atau 
12,8 gulden per kg. 

Keuntungan yang didapat hingga 
1.600 persen. Khusus perdagangan 
pala dan bunga pala di Banda, VOC 
mencatat keuntungan 1 juta gulden 
setiap tahun. Keuntungan itu dipakai 
untuk membangun Amsterdam. Rot¬ 
terdam, dan kota-kota lain di Be¬ 
landa. 

Harga rentan anjlok 

Bunga pala di antaranya dibutuh- 
kan dunia industri dengan produk 
olahan, seperti makanan, minuman, 
obat, parfum, bahan pengawet, obat 
bius, dan bumbu. Peneliti teknologi 
perkebunan pada Dinas Pertanian 
Provinsi Maluku, Radjab, menjelas- 
kan, kandungan yang dicari dalam 
pala adalah myristisin. 

Myristisin lebih banyak ditemukan 
dalam fuli pala, sekitar 12 persen. 
Selebihnya menyebar pada bagian 
lain, seperti daging, cangkang, biji, 
batang, dan daun. Itulah sebabnya, 
harga fuli pala lebih tinggi diban- 
dingkan dengan harga biji pala. 

Saat ini, harga fuli pala Rp 235.000 
per kg, sedangkan harga biji pala Rp 
60.000 per kg. 

Menoleh ke belakang, seperti ter- 
tulis dalam buku Sejarah Banda Na¬ 
ina, pada abad ke-18, harga fuli pala 
Rp 90 sen per kg, sedangkan biji pala 
13 sen per kg. Secara total, kandungan 
myristisin lebih banyak di dalam buah 
pala. ’’Sayangnya, proses pemumian 
mendapatkan intisari myristin itu be- 


lum ada di Indonesia,” kata Radjab. 

Banyak olahan produksi dalam ne¬ 
geri yang komposisi bahannya ber- 
upa intisari myristisin diimpor. Pa- 
dahal, komoditas penghasil myristisin 
berasal dari Indonesia. 

Ketiadaan industri pemumian da¬ 
lam negeri itu membuat harga pala, 
termasuk bunga pala, sangat ber- 
gantung pada industri luar negeri. 
Bisa jadi, harga yang berlaku se- 
karang akan kembali anjlok apabila 
terjadi gejolak pasar di luar negeri 

Oleh karena itu, industri di Tanah 
Air perlu didorong melakukan pe¬ 
mumian myristisin dari pala. Jika 
tidak, tak ada nilai tambah. Mirisnya, 
di perkampungan penghasil pala, da¬ 
ging pala hanya bisa diolah menjadi 
sari buah, biji sebagai bumbu, dan 
bunga pala untuk memberi aroma 
harum pada air teh. Tak lebih dari 
itu. 

Di tengah harga pala yang rendali, 
petani pala dapat terjerumus dalam 
jual beli minyak atsiri dari hasil pe- 
nyulingan buah pala yang masih mu- 
da. 

Informasi yang dihimpun Kompas, 
beberapa waktu lalu, ada pengusaha 
luar negeri yang mendatangi petani 
pala di Banda dan meminta dipro- 
duksi minyak atsiri dari buah pala 
muda. "Kami bam sadar, temyata 
minyak itu untuk bahan baku pro¬ 
duksi salah satu jenis narkoba,” ujar 
seorang warga Banda 

Mantan Kepala Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Maluku Brigadir 
Jenderal (Pol) A Rusno saat dihu- 
bungi mengatakan, pala mengandung 
zat penenang. Jika dikonsumsi ber- 
lebilian dapat berbahaya. 

Ia menuturkan, ada narkoba jenis 
tertentu mengandung zat penenang. 
Tidak tertutup kemungkinan, zat pe¬ 
nenang itu berasal dari myristisin 
yang direaksikan dengan senyawa la¬ 
in secara kimiawi. 

Sungguh, begitu kaya manfaat ta¬ 
naman pala. Wangi dan penyedap 
berbahan pala membawa rasa seakan 
terbang ke langit surga. Namun, jika 
disalahgunakan untuk bahan narko¬ 
ba, bisa berbelok ke neraka. 

Untuk saat ini, biarkan para petani 
pala menikmati harga ftili pala. Di 
kebunnya, Abdul Karim berharap ta¬ 
naman palanya benar-benar meng¬ 
hasilkan, mengungkit kesejahteraan 
warga Maluku. Ia bersyukur belum 
menjual kebunnya. 
















































k O MPAS. J IJ M A T . I I Ok T O B I • R 2 0 1 9 


D 


JENDELA 


PENDENGUNG 
DAN BISNIS 
DENGUNGAN 


L)i era informasi, pembentukan opini 
publik menjadi suatu kebutuhan. 
Untuk menjawab hal itu. hadir 
pendengung pesan ("buzzer”) dan 
pemberi pengaruh ("influeneer”) di 
media sosial. Keduanya menjadi 
aktor penting sehingga terbukalah 
bisnis dengungan. 

B isnis ini di Indonesia mulai marak awal 2010, ditandai 
dengan pesatnya angka pengguna media sosial. Laporan 
Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) 
menyebutkan, memasuki Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 
2012, bisnis pendengung mulai masuk ke dunia politik. Tim 
sukses pasangan calon bergerilya mengampanyekan jun- 
jungannya di media sosial agar sukses mendulang suara 
terbanyak di bilik suara. 

Salah satu pendengung yang dibayar saat itu adalah Alex 
(bukan nama sebenamya) yang menjadi pasukan siber Basuki 
Tjahaja Pumama dalam Pilkada DIG 2017. Mengutip artikel 
The Guardian berjudul ’’Indonesia Fake Twitter Account 
Factories Jakarta Politics 23 Juli 2018”, Alex adalah anggota 
pasukan siber yang dibayar untuk mendengungkan isu di 
medsos. 

Alex dan timnya juga bertugas menangkal ’’serangan” 
informasi kubu lawan politik Basuki, yaitu Anies Baswedan. 
Alex bekerja dengan membuat berita bohong, kemudian 
disebarkan melalui akun-akun palsu di Twitter dan Facebook 
agar menjadi viral dan berhasil membangun opini publik. 
Untuk menjalankan tugasnya, Alex dibayar 280 dollar Amerika 
Serikat (AS) per bulan (setara Rp 3,7 juta dengan kurs Rp 
13.200 per dollar AS). 

Sebanyak 20 anggotanya memiliki masing-masing 11 akun 
media sosial. Mereka bisa menciptakan lebih dari 2.400 
postingan di Twitter per hari. 

Pasukan siber yang dibayar untuk membuat narasi di 



medsos seja- 
lan dengan laporan 
’’The Global Disinfor¬ 
mation Order 2019 Global 
Inventory of Organised Social 
Media Manipulation” yang di- 
rilis Oxford Internet Institute, 
University of Oxford. Laporan 
menyebutkan, pendengung be¬ 
kerja di 70 negara, termasuk 
Indonesia, dengan bayaran dari 
Rp 1 juta hingga Rp 50 juta. 

Sebelumnya, akhir Agustus 
2017, Indonesia dihebohkan de¬ 
ngan penangkapan Saracen, 
grup bayaran untuk sengaja 
membuat konten hoaks. Ketua 
Saracen, JAS (32), pemah me- 
nyerahkan proposal kepada sa¬ 
lah satu calon dalam Pemilihan 
Wali Kota Pekanbaru, Riau, 
2017. Atas pekerjaannya, dia 
memasang tarif Rp 60 juta-Rp 
70 juta dengan masa kerja satu 
bulan. 

Di salah satu proposalnya, ia 
bahkan memasang tarif Rp 72 
juta. Dari uang itu, Rp 45 juta 
untuk membuat konten di situs 
web dan media sosial, tarif jasa 
JAS Rp 10 juta, kemudian jasa 
buzzer Rp 15 juta, dan sisanya 
Rp 2 juta untuk wartawan yang 
memberitakan unggahan Sara¬ 
cen. 

Skandal 

Kasus terkait berita bohong 
dan penyebarannya juga men- 


SlIPRIYANTO 

jadi fenomena global. Nicole A 
Cooke dalam bukunya. Fake Ne¬ 
ws and Alternative Facts: In¬ 
formation Literacy in Post Truth 
Era (2018), menyebut salah satu 
skandal berita bohong yang 
menjadi perhatian adalah kasus 
Facebook pada Pemilihan Pre- 
siden Amerika Serikat 2016. 

Facebook saat itu diduga ter- 
libat dalam penyebaran berita 
bohong selama Pemilihan Pre- 
siden AS. Facebook yang sem- 
pat menyangkal keterlibatan itu 
kemudian mengakui bahwa ada 
akun palsu kewarganegaraan 
Rusia yang membayar senilai 
100.000 dollar AS untuk pe¬ 
nyebaran konten politik terkait 
pemilu. 

Berubahnya dukungan kepa¬ 
da pasangan calon di dunia po¬ 
litik diakui salah satu buzzer, 
Pandji Pragiwaksono. Dalam si- 
aran akun Youtube yang ber¬ 
judul ’’Buzzer Politik Mengan- 
cam Demokrasi?", Pandji 
mengaku dirinya adalah salah 
seorang buzzer. Tugasnya me- 
mang menyampaikan sesuatu 
kepada publik melalui akun- 
akun media sosialnya yang me¬ 
miliki banyak pengikut. ”Gue 
pun bagian dari buzzer dan se- 


gala macamnya,” 
ujar Pandji. 

Pandji mengaku men¬ 
jadi buzzer Jokowi-Ahok da¬ 
lam Pilkada 2012, Jokowi-Kalla 
pada Pilpres 2014, dan Anies- 
Sandi dalam Pilkada 2017. Me- 
nurut dia, apa yang dilakukan 
buzzer itu positif karena bisa 
memberikan pesan kampanye 
yang menjangkau audiens di 
media sosial. Pandji mencemas- 
kan teman-teman sesama bu¬ 
zzer yang setelah pemilu itu 
selesai. Mereka kini menyebar- 
kan kebohongan di media so¬ 
sial. ’’Masalahnya orang-orang 
ini tahu, dia sedang menye- 
barkan kebohongan,” ujar Pan¬ 
dji. 

Peneliti Pusat Penelitian Po¬ 
litik Lembaga IImu Pengeta- 
huan Indonesia (LIPI), Wasisto 
Rahaijo Jati berpendapat isu 
yang diembuskan pendengung 
ini bergantung kepada pihak 
yang membayar. ’’Kalau dalam 
hal mendiskreditkan itu jelas 
ada transaksi politik dalam 
membangun narasi itu. Saya pi- 
kir kalau buzzer ini tergantung 
seberapa mereka dibayar atau 
intens dengan isu tertentu,” 
ujar Wasisto. 

Menghadapi serbuan deras- 
nya informasi, publik hams kri- 
tis menairi kebenaran yang se- 
sungguhnya. Publik tidak perlu 
terlalu larut dan percaya in¬ 
formasi yang beredar di media 
sosial karena bisa jadi itu adalah 
pesan yang sengaja dibuat ber- 
dasarkan bayaran. Tetap kritis 
agar bisa memperoleh infor¬ 
masi yang jemih. 

(BENEDIKTUS KR1SNA 
YOGATAMA/ADITYA 
DIVERANTA) 



INSPIRASI PRODUKTIF 


KASUAL AKSI 


1K0.ASJKLO1KA 


0 @KompasKlasika 
WKlasiloka 


© 


@KompasKlasika 

OKiasiloka 



Berlatih 

Memanjat 


Olahraga paniat dinding 
kian populer sebagai 
hobi atau aktivitas 


Bremgra Indoor Climbing 


bisa disanfbangi untu 
melakoni hobi mema 
a tau sekadar men c ob 


ini menvediakan arena 
untuk anak-anak dan 
dewasa. I 


di Bremgra 


klasiloka.kompas.id 




Scan dakode di atas untuk 
jelajah lebih dalam 


SEPERTI namanya, Bremgra Indoor Climbing 
menawarkan pengalaman memanjat 
dinding di dalam ruangan (.indoor). Standar 
keamanannya diperhatikan dengan 
seksama, dari bentuk dinding sampai 
dengan perlengkapan keamanan dan 
keselamatannya. Ada pula para instruktur 
terlatih yang membantu melatih dan 
mengawasi aktivitas pengunjung. 

Untuk anak-anak atau pemula, Bremgra 
memiliki area Funwall. Sebagai sarana 
memperkenalkan orang dengan panjat 
dinding, desain Funwall dibuat kreatif. 
Bentuk-bentuk papan panjat di sini 
menarik, misalnya dirancang seperti ular 
tangga yang pijakannya saling tersambung 
dan agak berkelok... 



















